Sinopsis... 
Sinopsis... 


Hidup ku awalnya sangat biasa-biasa aja, tapi berubah 
menjadi kacau saat usia ku 16th. Aku sekolah dan jatuh 
cinta untuk pertama kalinya dengan ketua osis yang sangat 
cantik, Ghina. 


Gadis yang ku pikir awalnya segalanya itu berubah 
menyakitkan saat aku melihatnya selingkuh di hari ke tiga 
PERNIKAHAN ku. 


Yup! 


Aku menikah saat masih di bangku sekolah lalu bercerai 
dengannya dua minggu kemudian. Tapi aku tidak kapo'! Aku 
menikah lagi saat tamat sekolah tepat nya di semester 
pertama kuliah, wanita cantik itu bernama Elvira. 


Kupikir Elvira gadis rumahan tapi ternyata penampilannya 
menipuku. 


Dia pemabok dan perokok. Oke yang membuat ku menderita 
dia tidak benar-benar mencintai ku. Dia cuma cinta uang ku 
karena ayah ku kaya raya. Itu saja. Dia tidak ingat ada aku 
di apartemen menunggunya pulang. 


Cukup sudah! Aku menikah dengannya hanya tiga bulan. 
Aku tidak tahan lagi. Dan jadi-lah aku sekarang DuRen! 
Duda keren berusia 19th! 


Tapi aku kesepian! Aku butuh istri yang bisa memuaskan 
hasrat ku yang gila! Aku bisa saja menyewa wanita jalang 
untuk ku tiduri lalu ku buang! Tapi aku tidak bisa 


melakukannya! Aku hanya bisa melakukan itu berdasarkan 
ikatan suci! 


Ya pernikahan! 


Itu artinya mereka harus mencarikan aku istri lagi! Atau aku 
akan mencarinya dengan cara ku sendiri! 
Aku Putra Alingga Chandra. 


Hei.. Hei... Tau kan aku siapa cewek populer seentaro negeri. 
Cantik, penggoda, genit dan manja, ups! Satu lagi suara ku 
cetar kek petir yang nyamber pohon kelapa. 


Aku Sisy lengkapnya Sisy Queen Dirga. Sesuai namaku, 
aku memang seperti Ratu, apa yang gak ada di diriku! Cuma 
satu Kesetiaan! Maaf saja bagiku setia itu gak penting! Jadi 
nya yaaaa koleksi mantan ku lumayan lah. 90 cowok! 


Tapi Mami ku selalu protes dan marah-marah. Contohnya! 


"Sisy! Sampe kapan kamu ganta-ganti cowok! Besok Indra, 
lusa Beni, minggu depan Yoga, nanti malam lain lagi. Hati- 
hati nak! Nanti kebanyakan cowok ujung-ujungnya kamu 
dapat duda!" oceh Mami. 


"WHAT!! DUDA! AAACCHH!!" teriak ku senyaring mungkin. 


"Ya ampun Mi! Cewek secantik Sisy, perawan! Dapet DUDA! 
OGAH! Lagian Sisy masih sekolah Mi, masih Kelas sebelas 
jadi mikirin kawin nanti aja tunggu umur Sisy empat puluh 
tahun!" 


Mami yang dengerin itu ya cuma tepuk jidat sambil geleng- 
geleng kepala. 


"Dasar gatel!!" 
Tbc., 


Ini re-post aku perbaiki yg typo, yg kata-kata gak 
pas, dn sebagainya.. Tp klo masih ada silahkan 
comment ke aku... 


Akan di up setiap hari,.. 
Oke kita absen dulu: 
Pembaca baru??? 


Pembaca lama??? 


27 Juli 2018 


Re-post: selasa, 5 november 2019 


Part 1 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Hito, Rimba (Pacar Sisy) 


NO COPAS NO BULLY!!! 
Karakter tokoh 


Putra Alingga Chandra : 
Arrogan, kasar, dominan, menuntut, tidak peka dan 
hyper sex.. 


Sisy Gueen Dirga : 
Ceria, memiliki daya pikat tingkat dewa, manja, tidak 
suka sendirian, paling suka tebar pesona.. 


Kelemahan paling utama : 
Memiliki kepolosan super akud tentang sex 


Sisy Pov. 


Hari yang paling sial aku rasa adalah hari ini. Gimana gak 
sial, aku udah buru-buru datang ke sekolah pagi-pagi malah 
di suruh pulang cuma gara-gara terlambat dua jam! 


Semua akibat pacar ku Hito ban motornya bocor di Jalan! 
Jadinya aku ikutan sial. Bukan itu aja aku harus nemenin dia 
ke bengkel sampe tuh ban bener lagi kek semula. 


Sampe di sekolah bukannya di izinin masuk, aku yang 
cantik ini malah di suruh pulang! Huh! Sial banget! 


Hito sih udah pergi ninggalin aku di pintu gerbang, dia kan 
sekolahnya beda sama aku. Aku yakin sampe sekolah dia di 
jemur di tiang bendera. 

Trus nasib aku harus berdiri di halte sambil nungguin 
pacarku yang lainnya yaitu Rimba yang datangnya 
setengah jam kemudian dengan alasan macet. Klise banget 
kan. 


"Sayang maaf ya macet tadi," ujarnya memelas berharap 
aku berubah lunak. 


"Udah nanti aja alesannya, buru jalan aku udah kepanasan 
nih nunggu setengah jam di halte," 


Rimba akhirnya terdiam saat aku begitu saja masuk ke 
dalam mobilnya. 


"Kok bisa sih sayang kamu terlambat, perasaan gak pernah 
deh yang namanya Sisy terlambat ke sekolah?" Rimba mulai 
bertanya panjang lebar di dalam mobilnya. "Tau gitu kan 
aku jemput pagi-pagi?" 


"Gak pa-pa kok sayang, hari ini mobil Mami bocor, supirnya 
lupa ke bengkel kemaren, jadi ya gitu mogok deh!" alesan 
ku padahal bohong. 


"Masak sih? Bukannya mobil tante itu mobil baru ya?" 
Rimba kelihatan gak percaya. 


"Trus kenapa kalo mobil baru? Gak boleh gitu mogok di 
jalan?" 


"Gak gitu juga sih sayang udah dong jangan ngambek!" 
pujuk Rimba mengelus rambutku yang terurai dengan 


tangan sebelahnya. 


Selagi Rimba membelai rambutku Tiba-tiba ponsel Rimba 
bergetar dan buru-buru di angkatnya. 


"Halo..?" 


"Yup, kenapa?" 


"Duh! Gak bisa di cancel ya! Gua lagi sama cewek gua nih!" 


Aku melihat serius ke arah Rimba yang sedang menelfon. 
Jangan bilang ini kesialan lagi. Nasib...nasib... 


"Ya udah! Ya udah gua otw sekarang!" Rimba meletakkan 
ponselnya di samping pintu mobilnya. Lalu melihat ku 
dengan wajah memelasnya. 


"Sayang? Kita ke kampus bentar ya? Aku harus ketemu 
dosen nih! Bentaaaar aja, mau ya?" rayunya memohon. 


Aku yang sudah pusing tujuh keliling hanya mengangguk 
pasrah. 


"Makasih sayang," ucapnya bahagia. 


Satu jam kemudian setelah aku sampe di kampus Rimba 
yang lumayan gede ini! Aku mulai gelisah! Dia 
meninggalkan Aku di kantin dengan orang-orang yang udah 
pada kuliahan. Sedangkan lihatlah pakaian aku yang masih 
putih abu-abu. Duh malu banget kan! 


Awas aja si Rimba kalo ketemu aku patahin lehernya! 
Katanya cuma sebentar! Ini udah sejam tapi dia gak muncul- 
muncul juga. Mana semua orang lihatin ke aku. 


Aku kan malu. 


Akhirnya aku putuskan meninggalkan kantin kampus tapi 
yang ada aku kesasar gak jelas. Benar-benar sial! Asyik- 
asyik melangkah tubuh ku menabrak seseorang dan 


Bugh! 
Aku jatuh di trotoar kampus! 


"Duh...sakitnya," ringis ku menahan sakit di kakiku. "Apaan 
sih lu gak punya mat!" kalimat ku terhenti karena melihat 
siapa yang menabrak ku barusan. 


" Sayang maaf ya, aku gak sengaja," ucap Rimba mendekati 
ku dan membantu ku berdiri. 


"OMG RIMBA!!" Suaraku melengking hebat! "Sayang tuh ke 
mana aja? Aku capek tau nyariin kamu keliling kampus! 
Udah kek keliling monas! Tau gak?" 


"Iya sayang maaf! Dosennya ribet sih, jadi susah keluarnya," 
"Alesan!" ucap ku ketus. 


"Beneran sayang, suer" Rimba tersenyum simpul lalu 
melirik ke kakiku. "Sini mana yang sakit biar aku obati?" 


"Gak usah! Udah sembuh!" elakku saat Rimba mengelus 
kaki ku yang mulus. "Dah yuk cepetan anterin aku pulang! 
Bosen aku di sini!" 


Baru tiga langkah tiba-tiba ada sesuatu yang mendarat di 
kepala ku. 


TUK!! 


"Aww!" teriak ku kesakitan mengelus kepalaku yang sakit. 


Ali Pov. 


Sialan tuh dosen! Banyak banget sih ngasih tugas! Di kira 
gua anak sekolahan kali ya di kasih tugas rumahan segitu 
banyaknya! Tau gituh mendingan gua di kantor aja! Duduk 
manis. 


Aku memang lagi menggerutu gak jelas di sekitar trotoar 
kampus. Maklum aja aku tadi baru kelar ngadap dosen Killer 
yang keknya punya dendam pribadi sama aku. 


Sangking emosinya tanpa sengaja aku nendang kaleng 
minuman tepat di hadapanku. 


"Huh! Dosen gila!" teriakku sambil mendendang kaleng 
minuman soda yang jelas udah kosong tersebut. 


TUK!! 
"Aww!" 


Tanpa ku tahu ternyata kaleng minuman yang aku tendang 
tadi mengenai kepala gadis berseragam SMA. 


"Astaga! Mampus aku!" ucapku kaget. 


"Woi!! Maksud lu apa ngelempar kaleng minuman ke pala 
gua?" teriak gadis itu ke arah ku. 


Aku yang jelas-jelas gak sengaja melempar tepat ke 
kepalanya cuma bisa berlari ke arahnya untuk minta maaf. 


Tapi pas sampe depan muka tuh cewek, dia malah memaki 
aku. 


"Oh ternyata Om yang lempar nih kaleng? OMG! Maksudnya 
apa sih Om! Udah tua keriput gak sadar diri maen lempar 
aja!" teriaknya tepat di hadapan ku. 


"Apa?" pekik ku tak kalah nyaring. 


“Gila ni cewek aku masih muda gini di bilang om-om! Gak 
salah denger!" batin ku gak terima. 


"Eh bocah ingusan! Pendek! Cebol! Kek kurcaci Ajaib! Suara 
lu bisa di kecilin gak? Ini bukan sekolah lu! Nih kampus! 
Lagian gua gak sengaja lempar tuh kaleng tepat di kepala 
lu! Shapa suruh lu gak ngindar!" jelas ku panjang lebar. 


"APAA!!" teriak tuh cewek dengan suara super-super 
nyaringnya. "Om bilang gua pendek, cebol, kurcaci Ajaib! 
Dasar Om-om sok tinggi! Jelek, idup, gondrong, kumisan, 
brewokan gak jelas! Udah salah, gak minta maaf lagi!" 


"Lu duluan yang ngata-ngatain gua!" balasku tak kalah 
emosi. 


"Lu kali!" ketusnya sambil melotot. 
"Lu kali-kali!" 


"Udah sayang! Gak usah di ladenin!" lerai cowok yang 
sedari tadi di sampingnya menarik tangan gadis itu. 
"Mending pulang yuk!" 


"Tapi sayang sakit pala ku," rengeknya manja. "Sayang bales 
napa! Sakit nih!" 


Sumpah ya ni cewek manja banget kek balita umur setaon. 


"Iya udah sayang sabar ya, pasti ku balas kok," 


Aku yang ngelihat tuh dua orang cuma cengengesan 
mengejek. 


"Maksud lu apa ketawa kek gitu? Ngejek lu?" tanya cowok 
entah siapa namanya di hadapan ku. 


"Kalo iya kenapa! Masalah buat lu? Mau balas tendang tuh 
kaleng ke muka gua? Tendang kalo berani! Gak takut lu 
sama gua! Putra Alingga Chandra!" 


Aku lihat tuh cowok nelen salivahnya. Kek nya badannya 
juga mulai gemetaran. Pecundang! 


"Sayang kok diem sih? Ayo lempar kalengnya ke kepala 
dia!" titah tuh cewek masih merengek manja. "Cepeet!!" 


"Sayang kamu tuh gak tau dia, aku kenal dia, gak ada yang 
berani sama dia di kampus ini, dia tuh putra," 


"Putra apaan! Putra daerah! Atau putra presiden! Bodo amat 
pokoknya sayang arus bales! Titik!" teriaknya sewot. 


"Sayang kalo abis itu aku mati gimana?" bisik si cowok itu 
serius di telinga gadis itu tapi aku masih bisa 
mendengernya. 


"Dia itu Putra orang paling di takuti di kampus ini apalagi di 
luar kampus! Dia juara karate internasional lima kali 
berturut-turut!" 


"Masak?" tuh cewek cuma nanggepin gak peduli. "Aku gak 
peduli! Pokoknya kamu harus bales dia!" 


"Tapi sayang," 


"Jadi kamu gak mau? Jadi kamu seneng liat aku teraniaya?" 


"Bukan gitu yang," 


Huh! Sumpah ya! Aku males banget lihat dua orang gak 
jelas berantem di jalan rame kek gini. Bikin malu. 


Akhirnya aku balik badan meninggalkan mereka berdua. 
Setelah dua langkah, sesuatu yang tidak asing mendarat 
tepat di kepala ku. 


TUK!! 


"Aduh!" teriakku kesakitan mengelus rambut ku yang kata 
orang gondrong dikit. 


Mata ku menyipit marah saat ku lihat ternyata itu kaleng 
minuman yang tadi ku lempar tanpa sengaja ke kepala 
gadis tadi . 


"Hahaha, rasakan tuh om! Gua gak takut ya, mau lu 
superman kek! Batman kek! Kuat kek! Masabodo! Yang 
penting gua puas dah bales lu!" teriak tuh cewek 
kegirangan. "Gimana rasanya? Enak?" 


"Aduh!" aku menahan sakit di kepalaku. 
"Dasar cewek pendek! Gila!" 


Belum sempat aku mendekati tuh cewek dia sudah keburu 
cabut dengan cowoknya. 


"Apes banget sih idup gua!" 


KKK 


Tbc,. 


Jika suka vote n comment ya readers ku 
Jgn pelit 


Ingat ini re post jadi klo ada yg uda baca boleh tdk 
mampir lagi, aku gak maksa 


Okey mari absen... 
Pembaca lama??? 
Pembaca baru 

C u tomorrow... 

31 Juli 2018 


Re _post: rabu, 6 November 2019 


Part 2 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Rimba, Damar (Pacar Sisy) 


NO COPAS NO BULLY 


"Apes banget sih idup gua!" 


Ali memarkirkan mobilnya tepat di rumah kediaman 
Chandra manssion, Orang tuanya. 


Dia masih mengelus kepalanya yang sakit akibat di lempar 
kaleng soda oleh gadis yang menurutnya aneh bin ajaib itu. 


"Duh, sakit banget sih," ringisnya. 

"Kenapa palanya? Sakit kamu Li?" 

Mama muncul begitu saja entah dari mana. 

"Sakit Ma! Ini di timpuk pake kaleng soft drink!" 
"Wiih!! Cian! Tumben marah! Biasanya kamu bales!" 


"Mau di bales tuh cewek udah kabur duluan sama pacarnya 
yang kek banci!" 


"Ooo gitu," Sharon hanya mengangguk pura-pura mengerti. 


"Trus tumben pulang? Tuh rambut gak mau di potong? Di 
rapiin dikit, anak Mama lama-lama kek preman pasar," 


"Bodo ah! Ali suka kok gini, lagian gak ada yang ngurusin 
Ali di apartemen, ngapain potong rambut segala!" 
protesnya. "Oh ya Ma, Ali mau ngomong serius? Papa 
panggilin dong Ma!" 


"Bentar," 


Mama menyuruh pelayan di manssion tersebut memanggil 
suaminya yang mungkin sedang sibuk di ruang kerjanya. 


"Panggilin Tuan besar ya, bilang anaknya mau bicara 
penting!" 


"Baik Nyonya," 


Sepuluh menit kemudian Mark sudah turun dan duduk tepat 
di hadapan Ali dan disampingnya Sharon, istrinya. 


"Mana Ali Ma? Katanya tuh anak mau ngomong sama Papa?" 


"Ish Papa! Anak sendiri gak tau! Itu di depan Papa kan Ali 
Pa," tunjuk Sharon pake bibirnya. 


"Oh ini anak Papa? Kirain tukang palak komplek rumah!" 
sindir Mark. 


"Hehehe," tawa Ali mengejek. “Gak lucu ya Pa!" 


Sharon cuma senyum-senyum tidak jelas mendengar 
anaknya di olok suaminya. 


"Nakal sih dia Pa! Udah Mama bilang rapiin rambutnya dikit 
aja, gak mau dia! Liat aja tuh Papanya aja sampe gak 


ngenalin," 
"Iyalah Papa kan durhaka sama anaknya," cerocos Ali asal. 


"Lah kok Papa yang durhaka! Gak kebalik!" balas Mark. 
"Dasar badung kamu! Ya udah, mau ngomong apa? Papa 
masih banyak kerjaan, ngomong cepat!" 


Ali melihat Mama dan Papanya bergantian lalu 
menghembuskan nafasnya, "Ali mau minta sesuatu...," 


Mark dan Sharon saling menatap bingung, "Minta apa? 
Mobil baru? Apartemen? Jabatan di kantor? Liburan ke luar 
negeri? Tinggal bilang aja, emang ada keinginan kamu yang 
Papa gak sanggupin?" 

"Bukaan Pa," wajah Ali memelas. 

"Trus mau apa nak?" sambung Sharon. 

"Hufh! Ali mau nikah lagi! Ali bosan tidur sendirian!" 
"APAA!!" 


Mark dan Sharon berteriak bersamaan. Wajah mereka 
berubah shock! 


Mark memijit kepalanya sendiri yang mulai pusing. 
"Aduuhh, keknya migren Papa kambuh nih!" 
"Iya Mama juga! Sakit kepala Mama," 


Ali yang melihat tingkah mereka berdua jadi bingung 
sendiri, "Papa sama Mama gimana sih! Di mintain istri baru 
buat anaknya malah banyak alesan!" 


"Ali kamu sadar gak sih! Kamu tuh baru cere tiga bulan 
yang lalu, udah minta istri baru lagi. Trus kalo nikah lagi, 
bertahan berapa lama hah! Kamu tuh masih muda baru 
sembilan belas tahun udah cere dua kali. Mau cere tiga kali 
kamu?" 


"Iya sayang bener kata Papa! Jangan dulu ya nikah! Nanti 
bini kamu kek yang udah-udah gak beres! Minta yang lain 
aja ya sayang," pujuk Mama. 


"Gak mau! Pokoknya Ali mau punya istri baru titik! Mama 
mau Ali nyewa jalang di jalan trus Ali bawa ke kamar trus Ali 
bercinta trus besoknya Ali kena HIV! Mau Mama?" 


"Duh..duh..duh..sayang jangan ngomong gitu dong! lihhh... 
Kok jadi nyasar ke HIV sih nak, jangan dong! Anak Mama 
kan cuma atu-atunya ini," jelas Sharon memelas. 


"Ya udah makanya! Nikahin Ali segera!" paksa Ali. 

"Emang siapa calonnya?" tanya Mark. 

"Ga ada!" terang Ali lantang. 

"Trus kalo gak ada kok minta kawin?" tanya Sharon bingung. 


"Ya Papa Mama cariin dong! Dulu-dulu kan Ali yang cari 
sendiri! Gak ada yang bener! Dua-duanya bikin sakit ati! 
Siapa tau pilihan Mama sama Papa cocok sampe tua buat 
Ali," 


"Oh gitu ya," ujar Mama manggut-manggut mulai ngerti. 


"Udah ah! Ali pulang dulu," pemuda itu berdiri begitu saja 
dari duduknya. 


"Seminggu ya Ma Pa! Ali mau nikah seminggu ini! Kalo 
Mama sama Papa gak bisa nemuin bini yang cocok buat Ali, 
Ali cari sendiri! Sembarangan aja! Bodo amat yang penting 
Ali nikah lagi!" 


"Eh! Eh! Ni anak ngomongnya kek orang stress," ucap 
Sharon yang mulai pusing mikirin keinginan Ali. 


Sedangkan Anaknya itu sudah pergi meninggalkan 
manssion Papanya. 


"Duh gimana nih Pa? Anak itu mikir apa sih? Nikah-nikah 
mulu! Malu Mama sama temen arisan Mama Pa, umur masih 
muda cere udah dua kali," 


"Emang cuma Mama yang malu Papa juga, udah Mama aja 
yang cariin istri buat Ali. Papa mau ke kamar, pusing pala 
Papa," 


Di tempat yang berbeda gadis bernama Sisy baru saja 
sampai di rumahnya diantar pemuda bernama 
Rimba. 


"MAMIIII SISY PULAAANGG!!!" 


"Ya ampun! Bisa gak sih jangan teriak-teriak cempreng 
gitu?" 


Sisy mendekati Maminya dan mencium pipi kanan Gisell, 
"Muah! Gak bisa Mi! Kan emang gini suara Sisy, indah untuk 
di denger," 


“Indah dari Hongkong!" Gisell menoel tepat di rambut Sisy. 


"Aduh! Mami pelan-pelan toyor-toyornya! Ini kepala abis di 
lempar pake kaleng soft drink tau!" ringisnya menahan 
sakit. "Masih sakilit!" 


"Loh kok bisa? Siapa yang lakuin? Pacar kamu yang mana 
satu? Tuh kan apa yang Mami takutin jadi kenyataan pasti 
pacar kamu sakit ati trus kamu di pukulin? Makanya jangan 
suka selingkuh! Tuh lihat akibatnya kamu di siksa! Mana? 
Mana yang sakit? Benjol gak kepalanya?" 


"liihh Mami berisik! Bukan pacar Sisy Mi yang lempar tapi 
om-om gondrong sarap! Awas aja tuh om-om kalo ketemu 
lagi Sisy omelin panjang lebar!" 


"Om-om?" cicit Gisell gak ngerti. 


"ya Mi, om-om gondrong sok keren padahal udah tua 
keriput! Udah ah! Sisy males bahasnya! Sisy mau ke kamar 
dulu mau mandi kembang tujuh rupa! Mau buang sial! Nanti 
malam Sisy mau keluar sama pacar Sisy yang lain Damar!" 


"Loh-loh Mami belom selesai nak," 
"Dadah Mamili," 
Tanpa mendengarkan Gisell Sisy berlalu pergi kekamarnya. 


"Siapa lagi sih Damar?" tanya Gisell. "Anak ini percis 
Papinya gak bisa setia." 


Esok harinya Gisell dan Sharon seperti biasa menghadiri 
pertemuan Ibu-ibu arisan milik mereka berdua di sebuah 
resto terkenal di Jakarta. Tapi selama acara berlangsung 
Gisell maupun Sharon tampak tidak menikmati. Sampai 


pada akhirnya semua teman arisan mereka pulang dan 
tinggal mereka berdua. 


"Kenapa jeng Sharon? Dari tadi kok mukanya tuh kusut ya 
kek ada masalah?" tanya Gisell. 


"Iya nih jeng Gisell kelihatan ya? Ini aku lagi pusing mikirin 
kemauan anak ku Ali, sampe-sampe kepala ku mau pecah 
mikirnya," 

"Emang anaknya kenapa jeng Sharon?" 

"Itum...mm...minta kawin lagi," bisik Sharon malu. 

"Eh! Bukannya anak jeng itu udah nikah ya?" 

Sharon mengangguk lemah. 


"Trus kok minta kawin lagi?" 


"Huuuffh! Udah cere Jeng Gisell! Udah tiga bulan yang lalu, 
ini minta kawinin yang ke tiga, pusing kan?" 


Gisell melotot tak percaya. Matanya berkedip beberapa kali, 
"Masak sih? Hebat ya? Anak Jeng si Ali tuh kan masih muda 
ya. Baru sembilan belas tahun kan? Wajar sih dia kan 
ganteng?" 


"Apa sih jeng ganteng dari mana? Gak terurus dia sekarang 
jeng, udah kek preman pasar," 


"Oh ya?" 


"Bener loh jeng Gisell, mana dia ngancem minta di cariin 
bini dalam waktu seminggu katanya, coba pikir dapet calon 
istri dari mana," 


"Sabar ya jeng! Aku ikut prihatin! Seandainya saja putriku 
mau menikah aku pasti nikahin dia, aku juga lagi pusing 
jeng, anakku Sisy itu semakin lama semakin gak bisa di atur. 
Kerjanya cuma ngoleksi cowok yang ini yang itu yang ono 
trus di tinggalin. Aku pusing jeng, mikirin kelakuannya," 


"Maksudnya Sisy putri Jeng yang cantik itu ya," 
"Cantik apanya, bandel iya," 


"Tapi beneran loh jeng, Sisy itu manis, cantik, imut lagi, dia 
juga sopan, sayangnya Sisy masih kecil ya Jeng, coba dia 
udah tamat sekolah aku ingin sekali dia jadi mantu ku jeng, 
tapi kasian juga sih kalo nikah sama anak ku yang udah 
duda itu, ah gak usah Jeng!" cerocos Sharon panjang lebar. 


Mata Gisell berbinar, "Nah itu dia! Bener juga! Sisy nikah! 
Sama Ali! Cucok itu!" 


"Jeng Gisell yakin? Tapi Ali duda loh, jeng gak nyesel?" 


"Kenapa emangnya duda, Ali juga masih muda dan dia 
sangat cakep! Lagian Sisy butuh seseorang yang bisa jagain 
dirinya dari sikapnya yang gatel itu! Yang suka mainin 
cowok! Aku setuju! Kita nikahkan mereka!" 


Sharon tersenyum bahagia, "Wahhh.. Setuju! Aku juga 
setuju! Sebentar-bentar aku kabari berita ini ke Papanya Ali 
sama Ali anakku, tunggu yaaa.. Ku telvon mereka dulu, kita 
atur pertemuan mereka!" 


"Setuju jeng Sharon!" ucap Gisell bahagia. 
Tbc, 


Vote n comment jgn lupa 


Typo kasih tau please 
C u tomorrow, 
1 Agustus 2018 


Re-post: 00.42 
Senin, 23 November 2020 


Part 3 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Rangga, Leo (Pacar Sisy) 

Jodhie 


NO COPAS NO BULLY 
"Setuju jeng Sharon!" ucap Gisell bahagia. 


Ali pemuda ganteng itu sedang tergeletak tepat di king 
sizenya. Bau alkohol dan rokok bersatu dengan dinginnya ac 
di kamar tersebut. 

Jam sudah menunjukkan pukul satu dini hari tiba-tiba suara 
lphonenya bergetar tepat di sebelah bantal tidurnya. 


Ddrrrrt...drrrtt...drrrttt. .. 
"~ Nngg.. Siapa sih- pagi buta gini ganggu aja!" 


Ali masih memejamkan matanya. Pemuda berambut 
gondrong itu mencari di mana Iphonenya berada masih 
dengan mata terpejam. 


"Mana lagi tuh hp?" tanya Ali memelas masih ngantuk. 


Setelah satu menit meraba kesana kemari Ali menemukan 
Ilphonenya dan mengangkat panggilan telvon tersebut. 


"Hallo! Siapa nih! Gak tau aturan apa jam segini nelvon 
orang!" Ali cerocos masih dalam mata terpejam. 


"Maaf...," ujarnya lirih. "Kamu keganggu ya?" 


Ali terperanjat! Dia kaget mendengar suara perempuan 
yang menelfonnya barusan. Ali bangun dan dia melotot 
melihat layar /phonenya. 


"Jodhie?" cicitnya kaget. "Gak! Gak ganggu kok!" Ali mulai 
salting. "Sorry, gua kirain curut dari mana yang nelvon! Eh 
rupanya lu bidadari gua," 


Jodhie terkekeh geli mendengar guyonan Ali. Ada rasa 
bahagia di hatinya. Jodhie memang menyukai Ali, begitu 
pula Ali menyukai Jodhie, tapi Jodhie menolak Ali secara 
halus. Jodhie takut jika hubungan mereka terlalu jauh Jodhie 
tak sanggup jika suatu hari nanti mereka putus karena 
status Ali yang Duren. Orang tua Jodie menjunjung tinggi 
harga diri. Sedangkan Jodhie masih gadis. Jadi Ali juga sadar 
diri rasa mereka cukup di hati saja. 


"Kenapa manis? Kok tumben? Ini udah tengah malam mau 
pagi lagi jam satu!" 


"Gak papa Li, gua cuma ingin denger suara lu," 


"Oh," Ali sok cool dengan berucap Oo.., "Lu kangen ya ama 
gua?" 


Jodhie terkekeh geli, dia mulai mengalihkan pembicaraan, 
"Besok lu ke kampus kan Li?" 


"Pasti dong! Soalnya gua kangen sama bidadari gua, gua 
mau ketemu dia," 


Jodhie terkekeh lagi, dia tau siapa yang di maksud Ali. Jelas 
dirinya. "Siapa sih bidadari itu?" 


"Itu... orang yang pura-pura gak tau," sindir Ali. 


Jodhie tertawa bahagia. Segala resah di hatinya hilang. 
Hampir dua jam mereka tertawa sampai ngantuk 
menyadarkan mereka kalau panggilan itu harus berakhir. 


"Udah ya Li, see you," 


"Bye Jodhie..." Ali mematikan panggilan tersebut. Membatin 
sambil tersenyum, memejamkan matanya, "Sweet dream 
my angel," 


Pagi-pagi sekali Sisy sudah duduk manis menikmati sarapan 
paginya berdua dengan Gisell. 


"Nanti malam gak usah ke mana-mana ya, ikut Mami ke 
restoran. Mami mau ketemu kawan Mami," 


"Gak bisa Mi, nanti malam Sisy mau pergi sama Rangga!" 
dia melahap sarapan paginya dengan rakus. "Kami mau 
pacaran!" 


"Gak bisa! Pokoknya nanti malam Sisy harus ikut Mami, 
titik!" 


"GAK MAU! TITIK!!" pekik Sisy nyaring. 
"SISY!" 
"MAMIII!" teriaknya melengking. 


"Sisy gak mau ya gak mau! Sisy mau pergi sekolah aja, dah 
di jemput sama Leo!! Bye Mami!" 


"Eh! Nih anak! Mami blom selese ngomong maen kabur aja, 
SISY!" 


Percuma gadis itu tidak pernah mau mendengarkan kata 
Maminya. Gisell cuma bisa geleng-geleng kepala sambil 
mengelus dada. 


"Lihat aja! Nanti malam aku seret tuh Sisy gimanapun 
caranya. Tadi dia bilang siapa Leo, Rangga! Aduh! Anak itu 
berapa sih pacarnya!" 


Ditempat lain Ali sedang serius bicara di balik Iphonenya 
dengan seseorang yang sangat di kenalnya. 


"Iya Ma...nanti malam Ali pulang, resto mana?" 


"Udah pulang aja dulu. Kamu mau nikah lagi kan? Kalo mau 
nikah lagi gak usah banyak tanya datang nanti ke rumah, 
Mama sama Papa tunggu kamu di rumah!" 


"Emang gak bisa ya kirim fotonya dulu, emang gak punya 
apa Mama fotonya?" 


"Ngapain sih pake foto segala ntar kamu lihat sendiri, anak 
temen Mama cantik kok, manis lagi!" 


Ali tidak begitu menanggapi, dia sudah buru-buru ingin 
pergi ke kampus menemui Jodhie. 


"Terserah deh Ma! Udah ya Ma! Nanti malam aja kita 
omongin, bye Ma!" 


--Di Sekolah-- 


Sisy sedang tidak mengikuti pelajaran dikelasnya, dia malah 
memilih mengobrol di kantin dengan temannya, Yukie. 


"Pagi ini Mami gua aneh deh, masak maksa gitu mau bawa 
gua ke acara temennya, males banget kan?" 


"Mmm...alamat tuh!" pikir Yukie gadis tomboi yang gak 
pernah sekalipun mengenal yang namanya pacaran. 


"Alamat apaan?" 
"Alamat lu mau di kawinin!" bisik Yukie yakin. 


Es teh itu hampir muncrat dari bibir tipisnya, "Ngaco lu! 
Ngomong apa sih lu gua baru kelas sebelas ya! Gila lu ya!" 


"Hemm... Liat aja nanti," senyum Yukie yakin. 

Sisy berkidik ngerii. Kawin! Nikah! Yang bener aja! Bukan 
impian gadis itu menikah muda! Memikirkannya aja dia gak 
pernah. 


"Masak sih Mami mau jodohin aku sama temennya? Masak 
sih? Gak mungkin! Gak mungkin! Jangan bodoh Sisy! Mami 
lu gak mungkin jodohin lu!" 


"AAAACCHHH!!!" Sisy panik gadis itu berteriak dalam 
ketakutan. 


"Astaga! Sisy! Bibir lu! Budek nih kuping gua tau gak!" ucap 
Yukie menutupi kedua kupingnya dengan tangan. 


"Gak mau..," rengek Sisy. "Gua gak mauu...nikah muda... 
Kie..," 


"Huuuaaahhh," gadis itu menjerit dalam tangis yang 
membuat semua orang melihat ke arahnya. 


"Sisy...ssssttt!! Diem! Malu tau!" pinta Yukie. 


"Bodo!" rengek gadis itu lagi. "Huuaaahh!!" 


"Ampun dah!" ujar Yukie menarik nafas dalamnya sambil 
geleng-geleng kepala melihat tingkah laku sahabatnya itu. 


"Gua tuh lagi stress lu malah geleng-geleng kepala bantu 
mikir kek! Apa kek! Biar gua gak di jodohin sama temen 
nyokap gua,,, huuuaaaahhh," rengek Sisy melengking 
bersama dengan wajahnya yang muram masam. 


"Eh! Eh Sy! Udah! Udah! Stop! Makin kenceng aja nih orok! 
Sssssttt! Dieeem!" titah Yukie. 


"Bodo!" ketusnya gak peduli. "Huuuuaaahh!! Mamilii 
Sisyyyy gak mauu di jodohiiinnn!!!" 


"Aduh! Nih orok!" Yukie menghembuskan nafasnya sambil 
menutupi wajahnya dengan kedua tangannya itu. "Nyerah 
deh gua!" 


Pulang dari sekolah gadis mungil itu di antar pacarnya 
Rangga. Tapi di sepanjang jalan wajah Sisy masih kelihatan 
muram, dia benar-benar tidak seceria biasanya. 


"Kenapa sayang? Kok wajahnya sedih gituh? Ada masalah?" 
tanya Rangga tepat di samping Sisy. Sesekali Rangga 
melirik Sisy. 


Sisy tidak menjawab pertanyaan Rangga, gadis itu tengah 
melamun. 


"Sy? Sisy? Sy! Kamu gak dengerin aku ya?" tanya Rangga 
lagi. 


"Eh apa Ga? Maaf gua melamun barusan!" 


"Kenapa sih? Tumben banget, gak biasanya kamu melamun 
sayang!" Rangga masih dalam keadaan menyetir dan 
melirik Sisy. 


"Gak mungkin kan gua bilang gua mau di kawinin jatuh 
pamor gua nanti!" batin Sisy. 


"Gak papa yank cuma mikirin tugas doang kok!" dustanya. 
"Susah banget pe'ernya," 


Rangga mengusap rambut Sisy yang terurai, "Ooohh pe'er 
ya? Nanti aku ajarin yaa, tenang aja, pelajaran kelas sebelas 
mah gampang!" 


Sisy tersenyum remeh, "Ooh gitu!" 


Tak lama kemudian karena asyik melihat ke Sisy mobil 
Rangga hampir menabrak mobil yang berada di 
hadapannya. 


CIIITTT!! 
Mobil itu sama-sama mengerem dan 
"TININNN!! TINNN!" 


Suara klakson mobil terdengar bersamaan. Sepertinya 
mereka sama-sama merasa benar. 


"Shit! Siapa sih nih orang belagu banget!" Rangga 
mengumpat marah. "Sy kamu gak papa?" 


Sisy menggeleng, "Gak yang! Gua gak papa!" 


"Awas tuh orang gua harus beri pelajaran!" tukas Rangga 
marah. 


Pemuda itu keluar dari mobilnya dan di depan Rangga orang 
yang mengendarai mobil itu juga keluar dari dalam 
mobilnya. 


"Eh minggir dong! Gua yang duluan lu maen serobot aja' 
emang nih jalan punya nenek moyang lu!" maki Rangga gak 
suka. 


"Woi tuh bacot gak pernah di sekolah Ya? Ngegas aja lu! 
Emang tertulis apa di depan mobil lu kalo gua serobot- 
serobot lu hah! Bocah!" 


"Sialan! Lu ngatain gua bocah!" 


"Iya kenapa! Gak senang Lu! Mau berantem lu ma gua! 
Sini!" gertak pemuda itu. 


Sisy yang melihat dari balik kaca ke arah Rangga sedang 
ribut entah dengan siapa buru-buru dia turun untuk 
meleraikan mereka berdua. 


"Lu!" Rangga sudah siap memberikan tinju mentahnya tapi 
di halang Sisy. 


"Rangga! Uda!" teriak Sisy dia mendekati mereka berdua. 
"Udah Rangga mending kita masuk mobil!" 


"Elu?" ucap pemuda itu tak percaya. 


Sisy menoleh dan matanya membulat lebar melihat cowok 
di hadapannya. 


"Om-om keriput!" 


"Apa lu bilang pendek?" tiba-tiba suara Ali terdengar keras. 
"Gua belom tua ya! Ga usah lu bilang gua om-om pake 
embel-embel keriput lagi!" 


"Emang! Lu duluan kan yang ngatain gua pendek! Kenapa 
sih lu selalu gangguin hidup gua! Denger ya om-om 
kumisan, jenggotan, gondrong, idup, gua gak suka sama lu! 
Tadinya gua mau ngalah dan nyuruh Rangga ngalah tapi 
ngeliat siapa yang ngalangin jalan kami, ternyata lu om-om 
keriput! Gua jadi berubah pikiran! Minggirin tuh mobil lu! 
Atau gua tabrak!" 


Ali tertawa remeh, "Idih yang nyetir siapa yang sewot siapa," 
"Bodo amat!" ketus Sisy ngamuk. "Minggir gak lu?" 


"Eh bocah pendek, kecil, cebol, kurcaci ajaib, gua gak mau 
minggir duluan trus lu mau apa?" Ali melihat Sisy membuat 
gadis itu mengumpat emosi. Wajahnya berubah merah bag 
tomat. 


"Beraninya lu ngatain gua pendek! Kecil! Cebol! Kurcaci 
ajaib! Dasar cowok sok tinggi lu!" Sisy menggeram lalu 
menampar wajah Ali. 


PLAK!!! 
"Rasakan tuh!" 


Ali kaget! Dia menyentuh pipinya yang merah. Seumur 
hidupnya dia belum pernah di tampar siapapun. Baru 
pertama kali ini dan itu di jalan seperti ini. 


"Ayok Sy! Malu di lihatin orang!" Rangga menarik tangan 
Sisy dan Sisy mengikutinya. 


Ali hanya melihat Sisy yang masuk ke dalam mobil lalu 
pergi meninggalkannya yang masih terpaku. 


"Woi Pendek!! Awas lu ya kalo ketemu lagi! Gua beri lu!" 
teriak Ali gak terima. "Astaga! Gua di tabok! Gua di tabok 


sama cewek pula! Seumur-umur mana ada yang Berani 
tabok gua! Awas Lu ya!!" 


Ali mengumpat kembali ke dalam mobilnya, "Siapa sih tuh 
cewek? Si..? si..? Namanya singkat bener? Si..si.. siamang, 
sialan, sijoko, ah udah ah! Males gua mikirnya!" 


Ali masih mengelus pipinya, "Aduh pipi gua merah sebelah 
lagi, gimana nih? Mau ketemu calon bini malah ketemu 
cewek gila! Jangan sampe bini gua kek dia! Ogah gua Nikah! 
Amit-amit dah!" 


Sesampainya di rumah Sisy Rangga mengantar Sisy tepat di 
pintu gerbang. 


"Makasih ya Yang! Udah nganterin gua pulang," 
"Sama-sama sayang! Aku pulang dulu ya cantik," 


"Dah..dah..," Sisy melambaikan tangan ke arah mobil yang 
berlalu. 


Lalu Sisy melangkah lambat hingga di pintu rumahnya yang 
bercat putih itu, Sisy tampak ragu. 


"Duh apa gua kabur aja ya? Kalo nanti Mami tetep jodohin 
gua gimana? Matikan karir gua sampe di sini!" 


Tiba-tiba, dari arah belakang punggung Sisy dia di kagetkan 
seseorang. 


"DORR!!" teriak Gisell melengking. 


"AAAAAKKKKHH!!" Sisy berteriak tak kalah nyaring. Dia 
kaget. "Mami? Mami apaan sih! Kagetin Sisy aja!" 


"Hahaha!" Gisell tertawa ngakak. "Siapa suruh berdiri di 
depan pintu! Kek nagih utang aja! Cepetan masuk! Mandi 
trus ganti baju sana! Kita mau keluar! Ketemu teman Mami! 
Cepeeett!" 


Wajah Sisy memelas, "lihh Mami Sisy gak mau! Mami kok 
masih ngotot sih bawa Sisy? Buat apa sih Mi? Biasanya juga 
Sisy gak pernah ikut! Sisy curiga nih jangan-jangan Mami 
ada udang di balik bakwan ya?" 


"Batu sayaaanggg," ucap Gisell membenarkan. 


"Iya itu maksudnya bener kan? Mami pasti ada mau nya iya 
kan? Mami mau jodohin Sisy ya? Sama temen mami? Gak 


rengek gadis itu seperti bayi. 


Gisell bergumam di hatinya, "Duh anak ini kok tau ya? Mau 
di kawinin," 


"Nggak kok sayang," ucap Gisell lembut. "Siapa bilang mau 
jodohin sama temen Mami, asal aja kalo ngomong," 


"Bener Mi??" teriak Sisy girang. "Mami gak boongkan? Mami 
gak lagi becanda kan?" 


"Gak Sisy cantiik," jawab Gisell gemes. 


"ihhh Mamili, Sisy seneeengg dengernya," Sisy langsung 
memeluk pinggang Gisell. 


"Udah meluknya, sana! Buruan ganti baju! Udah Mami tarok 
tuh di tempat tidur kamu," 


"Siap Mamiii! Muah!" 


Setelah mengecup pipi Maminya Sisy bergegas pergi ke 
kamarnya. Berlari. 

Giselle merenung dan berfikir lalu menutup mulutnya agar 
tidak ketawa ngakak. 


"Dasar bocah! Gak mungkin lah, masak Sisy di jodohin sama 
temen aku, emang anak aku apaan! Yang bener itu sama 
anak temen Mami Sisy..., lucu deh ah!" 


Tepat jam tujuh seperti yang di janjikan Gisell dan Sharon 
mereka tengah bersiap-siap yaitu Ali juga Papanya Mark. 
Mereka tengah menunggu Ali untuk pergi bersama ke 
restoran mahal di Jakarta. 


"Pa! Mama cantik gak?" tanya Sharon centil. 
"Cantik," balas Mark datar. 

"Ih Papa! Jawabnya gitu banget gak ikhlas!" 
"Ikhlas Ma..," Masih datar. 


"Uuuh! Papa gak asyik! Mana sih Ali lama bener lagi?" ketus 
Sharon berubah mood. 


"Iya tuh anak lama banget, ngalah-ngalahin Mamanya," 
"Maksudnya?" tanya Sharon gak ngerti. 
"Gak Ma.., ini tangan Papa gatel, garukin Ma...," 


"Garuk aja sendiri," tolak Sharon yang masih sakit hati 
dengan tanggapan Mark barusan. 


"Mama ngambek ya? Jangan ngambek dong Ma! Papa gak 
bermaksud kok nyuekin Mama, Mama cantik kok, suer deh!" 


Sharon tersenyum memandang Mark tapi sedetik kemudian 
berubah masam lagi, "Telat ngomongnya!" 


Dari arah belakang Ali datang secara tiba-tiba, "Yuk Ma... 
Pa.... Ali udah siap nih," 


Mark dan Sharon memandang Ali yang berpakaian formal 
dengan dasi dan tuxedo hitamnya. Tapi tetap rambutnya 
yang gondrong melengkapi kedewasaannya. Sangat gagah. 


"Sayang kok kumisnya gak di cukur sih?" tanya Sharon tak 
suka. "Lihat tuh Papa kamu mana pernah kumisan! /sh kamu 
ini!" 


"Iya Ma nanti tunggu Ali udah nikah, semua sama rambut- 
rambutnya Ali potong," jawabnya cuek. 


"Kenapa nunggu udah nikah sih! Sekarang aja napa!" 
Sharon memaksa Ali kembali ke dalam kamarnya. 


"Mama! Biarin aja! Ini udah telat Maa,, udah biarin aja dia 
kek gitu!" cegah Mark. "Mama tega nyuruh besan kita 
nunggu lama!" 


"Tuh Papa aja setuju!" tukas Ali. 


"Iya setuju karena terpaksa!" tambah Mark melotot ke arah 
Ali. 


"Uuh! Serah deh!" Ali menghembuskan nafas lalu berjalan 
bersamaan Mama dan Papanya. Keluar dari manssion 
tersebut menuju mobil yang sudah terparkir pada 
tempatnya. 


Pintu mobil itu terbuka secara otomatis. Ali Mark dan Sharon 
pergi menuju tempat yang sudah di janjikan. 


Setengah jam kemudian Sisy dan Gisell sudah sampai 
duluan di restoran tersebut. Penampilan Sisy sangat 
berbeda dari biasanya dia anggun, cantik dan memikat. 
Sejak awal Sisy merasa ini berlebihan tapi karena Gisell 
sudah meyakinkan Sisy dia tidak di jodohkan dengan teman 
Maminya. Sisy merasa tidak ada yang perlu di cemaskan. 


Mereka duduk di tempat yang sudah di pesan sejak kemarin 
sore. 

Seorang pelayan menunjukkan di mana tempat mereka 
dinner, mereka mengikuti pelayan resto tersebut. 

Ada yang aneh bagi Sisy, matanya melirik kesana kemari. 


"Mi Gak salah nih Mi makan malam di sini, nih restoran kelas 
atas tau Mi," bisik Sisy aneh dengan sekelilingnya. "Emang 
duit Mami cukup?" 


"Ssstt.. Diem kamu! Temen Mami kok yang bayarin bukan 
Mami ," bisik Gisell. "Jaga sikap kamu jangan teriak-teriak 
gak jelas!" 

"Oceh Mamiii," ujar Sisi girang. 

Tbc., 

Vote n commentnya yaa guys!!! 

Ada typo mohon d kasih tau makasih. 

sampai jumpa besok lagi, 

7 Agustus 2018 


Re-post: 02.54 
Senin, 23 November 2020 


Part 4 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Jodhie 


NO COPAS NO BULLY 


"Ocee Mamiiii," ujar Sisi girang. 


Sisy melirik kesekelilingnya, rasanya tempat ini memang 
sudah di pesan untuk mereka soalnya lihatlah terlalu ketara 
sekali di meja yang lain tepatnya di samping belakang 
depan mereka semua tampak kosong padahal di pintu 
masuk tadi terlalu banyak tamu yang Sisy tahu pasti tajir 
kebangetan. 


"Mi.. temen Mami tuh pengusaha batu bara yaa? Atau istri 
pejabat? Tempatnya formal banget sih kek ada acara apa 
gitu," tanya Sisy berbisik di telinga Gisell. 


Mata Gisell mendelik menatap Sisy, "Berisik kamu! Bukan 
kedua-duanya, tapi pengusaha batu silikon." 


"Hah batu...si..likon?" Sisy bingung, merasa aneh. 


Gisell menarik nafas atas kepolosan putrinya, "Huufh!! Mami 
bercanda Sisy, udah diem! Eh! Tuh temen Mami udah 
datang!" 


"Mana Mi?" Sisy tidak kalah semangatnya. Matanya 
mendelik kesana kemari. 


"Ck! Itu sayang! Di sana!" tunjuk Gisell dengan senyuman 
bahagianya. 


Mata Sisy melirik bahagia, ke arah depan, dia tersenyum 
bahagia karena bagaimanapun dia penasaran dengan wajah 
perempuan kaya teman Mami. 

Tapi tiba-tiba senyumnya berubah kecut, dia merasa 
dipermainkan Mami. 


"Loh kok ada laki-laki sih? Tua lagi? Trus itu kok bertiga? Itu 
siapa lagi di sebelahnya tante..? Eh kek nya aku kenal deh! 
Itu kan tante Sharon? Tapi siapa yang di sebelah tante 
Sharon ya?" Sisy mendelik tidak suka ke arah Mami. 


"Mami apa maksudnya ini? Kok mereka bertiga sih?" tanya 
Sisy tidak suka. 


"Hush! Udah diem kamu! Jangan pasang tampang jutek 
gitu! Jelek tau! Udah jelek tambah jelek!" ujar Gisell masih 
melirik Sharon. 


Sisy belum menyadari pria di samping Sharon adalah Ali, 
penampilan Ali yang terlalu rapi dan formal membuat Sisy 
tidak berpikir itu pria yang juga dikenalnya. 


Sharon, Mark dan Ali berjalan sejajar ke arah meja yang 
sudah mereka pesan. Wajah Sharon tampak Sumringah 
bahagia saat melihat Sisy. 


"Uuuhh... Calon mantu Mama cantik banget," bisiknya di 
telinga Ali. "Tuh lihat ke sana!" 


Ali melihat tepat ke arah Sisy, dan dia memang mengakui 
mata Mamanya tidak salah, perempuan itu memang cantik. 


"Kok diem! Cantik kan?" tanya Sharon antusias. 
"Biasa aja," Ali berucap dingin. 


Padahal di dalam hatinya dia mengakui perempuan itu 
terlihat cantik dari jauh. 


Sharon tidak terima dengan jawaban Ali yang di nilainya 
tidak masuk akal. Lalu di cubitnya dengan keras perut Ali 
membuat Ali meringis menahan sakit. 


"Ma.., aaaaww!! Sakit Maa," ringis Ali. 


"Bodoh! Awas kamu gak sopan di meja makan nanti ya! 
Mama cekek-cekek kamu di mobil!" ancam Sharon. 


"Serem amat buuu," goda Ali yang pura-pura takut. 
"Kamu ini!" 


"Udah Ma... jangan berantem di sini! Ayo ke meja mereka!" 
ucap Mark melerai antara Ibu dan anak tetap dengan 
Suaranya yang santun. 


Sharon maupun Ali mengikuti ucapan Mark mereka 
mendekati meja Gisell dan Sisy. Selama melangkah Ali tidak 
henti-henti memandang wajah Sisy. Seakan ada yang aneh 
menjalar di pikirannya. 


"Gadis ini? Di lihat-lihat nih cewek kayaknya gua kenal nih.., 
tapi di mana ya?" batinnya berpikir keras. 


Begitu pula Sisy, dia memikirkan tentang cowok yang ada di 
sebelah tante Sharon, "Duh tuh cowok kumis tipisnya kek 


nya gua pernah jumpa deh, tapi di mana ya? Kenapa 
perasaan gua jadi gak enak gini ya? Tuh cowok siapa ya?" 


Saat Ali, Mark dan Sharon sudah sampai di meja makan, Sisy 
maupun Gisell berdiri menyambut mereka. 


"Hey.. jeng Gisell, lama ya nunggu?" tanya Sharon basa-basi. 
"Duh cantik bener hari ini." 


"Aah! Jeng Sharon bisa aja mujinya! Jeng Juga cantik kok 
malam ini, beda gitu!" 


"Eh! Ini Sisy kan?" Sharon menyela ucapan Gisell. "Duh 
anakmu makin cantik loh Jeng." 


Sisy tersenyum mendengar pujian Sharon. "Makasih tante." 


"Sayang kenalin ini anak tante, Putra Alingga Chandra, 
panggilannya cukup Ali aja." 


Sisy melirik ke arah Ali melihat tajam ke arahnya begitu 
juga Ali melihat tidak suka ke arah Sisy. 


"Nih cewek keknya gua kenal deh," batin Ali. "Tadi Mama 
bilang Si...Si.., Sisy?" 


"Mata nih cowok kenapa sih natap gua gitu kali? Apa gua 
kenal ya?" Sisy melirik tangan Ali yang terulur ke arahnya. 


"Ali..," ujarnya dingin. 
"Sisy," gadis itu membalas tak kalah dingin. 


Tiba-tiba saja mereka berdua seperti teringat sesuatu, Sisy 
seakan tersadar dengan siapa pria di hadapannya itu. 
Begitu juga dengan Ali yang baru menyadari siapa gadis di 
hadapannya. 


"Lu kan om-om keriput!" pekik Sisy serentak dengan Ali. 
"LU kan cewek pendek yang udah nampar gua!" 
Brak! 


Sisy menghempaskan meja membuat apa saja yang ada di 
atasnya bergetar juga membuat Sharon, Mark, Gisell 
memandang kaget ke arah dirinya. 


"Lu om-om keriput ngapain lu ke sini hah?" 


"Eh pendek lu gak denger apa kata nyokap gua atau telinga 
lu kebanyakan kecoa jadi budek! Gua kan anaknya ya iya 
gua di sini!" 


"Enak aja lu ngatain gua pendek! Sok tinggi lu!" 


"Bodoh! Lu duluan yang ngatain gua om-om hah! Emang lu 
pikir berapa umur gua! Umur gua baru sembilan belas 
ngerti lu!" pekik Ali tidak terima. 


"Oh ya?" ejek Sisy. "Masak? Sembilan belas apa sembilan 
satu?" 


Mata Ali melotot mendengar penuturan Sisy, "Lu kira gua 
aki-aki bau tanah umur gua segitu hah!" 


Sharon, Mark, maupun Gisell menatap panik ke arah mereka 
berdua. Bukan hanya mereka berdua tapi seisi ruangan itu 
melihat, menonton aksi mereka berdua yang di nilai tidak 
biasa. 


"Bodoh! Suka-suka gua dong mau ngomong apa! Mulut- 
mulut gua juga!" teriak Sisy semakin kenceng. 


"Udah-udah! Ali udah! Stop!" bisik Sharon malu melihat 
mereka berdua. 


"Sisy! Sisy! Stop! Sy..., diem!" tekan Gisell tak kalah malu 
melirik ke semua orang yang melihat ke arah mereka. 


Tanpa peduli Ali terus saja mengejek Sisy, "Oh ya? Mulut lu! 
Bener! Mulut cewek pendek emang gitu, melengking 
ngoceh gak jelas, bawel macam mak-mak bunting! Oh... 
Jangan-jangan lu emang lagi bunting! Makanya mau di 
jodohin sama gua!" 


Sisy yang mendengar itu langsung matanya melotot dan 
mulutnya mengangak lebar. Dia shock. 


"Hei Om-om keriput! Kumisan, jenggotan, brewokan, 
gondrong, hidup, jelek! Gua gak lagi bunting! Gua gini-gini 
masih Virgin! Dari ujung kaki sampe ujung rambut! Dan satu 
hal yang lu harus tau gua gak sudi kawin sama orang kek 
lu!" 


"Gua juga gak sudi kawin sama lu! Pendek!" 


Akhirnya Mark yang dari tadi menahan malu karena ulah 
mereka berdua langsung berteriak marah, "DIAM!!! ATAU 
SAYA KAWINKAN KALIAN MALAM INI JUGA!!!" 


Mereka berdua saling melirik Mark, Ali maupun Sisy terdiam. 
Mereka berdua menelan Saliva melihat wajah Mark yang 
garang. 


"Duduk!" bentak Mark. 


Ucapan Mark yang memerintah langsung menghipnotis 
semua orang termasuk tamu undangan yang melihat aksi 
anak-anak mereka. 


"Astaga! Belum pernah Papa semalu ini," ucap Mark lesu. 


"Kenapa sikapmu jadi kekanak-kanakan Putra Alingga 
Chandra?" 


Ali tidak mampu berkata dia hanya melirik Papanya lalu 
menatap gadis di hadapannya dengan perasaan ingin 
membunuhnya. 


"Cewek ini...! Belum pernah gua bersikap ekstrem kek tadi 
di depan Papa, baru kali ini, dasar cewek sarap! Awas lu 
ya!" geram Ali di hatinya. 


"Ngapain tuh mata?" tekan Sisy dengan volume suara pelan 
tapi matanya tidak kalah garang dari Ali. 


"Sisy dieeemm, jangan ribut lagi," ancam Gisell sambil 
menyubit lengan Sisy. 


"Aw..aw..aw..! Iya Mi.. Iya Mi..aw.. Sakit Mi..," ringis Sisy 
wajahnya berubah kesakitan. 


Ali terkekeh geli melihat ekspresi Sisy, membuat Sisy 
kembali garang lalu Ali memalingkan wajahnya pura-pura 
tak tahu. 


Sharon tidak tahan melihat tingkah laku anaknya. Dia 
mendekati telinga Ali. 


"Ali ancaman Mama masih berlaku ya.. Kalo kamu tidak bisa 
bersikap manis Mama patahkan tulang leher kamu." 


Ali mendelik ngeri lalu melihat serius ke arah Sharon 
sedangkan Sharon cuma tersenyum penuh kemenangan. 


"Ya ampun kenapa Mama suka sama cewek pendek ini sih! 
Gak tau apa gua muak sama dia! Sial banget idup gua!" 
batin Ali tak suka. "Pake acara ngancem-ngancem segala 
lagi!" 


"Kenapa sayang?" tanya Sharon dengan anggunnya. 


Ali tahu Mamanya sedang berakting di hadapan semua 
orang. 


Ekspresi yang bagus Ma.. 


"Gak pa-pa Ma, oh ya kapan makannya dateng? Ali udah 
laper?" tanya Ali mengalihkan pembicaraan. 


"Bentar lagi nak yaa..., well, sebelum kita ke pembicaraan 
inti malam ini, Mama sama Papa juga jeng Gisell mau ngasih 
tau kalian berdua kalo dua hari lagi kalian bertunangan and 
seminggu kemudian kalian...." 


Gisell dan Sharon berucap bersamaan dengan ekspresi 
senyum yang menggemaskan, "MENIKAHH!!" 


"WHAT!!" teriak Sisy kaget juga shock. 


"APA MA!" pekik Ali tidak kalah kaget. 
"Se..se..se..sece..sece...pat itu..?" 


Sisy dan Ali saling melirik jijik, wajah mereka berubah pucat 
tapi Ali bisa menguasai pikirannya sedang Sisy kelihatan 
panik luar biasa. Dia butuh oksigen! Napasnya seperti 
terputus. Saat itu juga. 


"Air...? Air..? Air Mi..? Sisy gak bernapas Mi..? Mana air 
Mi...?" wajahnya pucat dan tak lama kemudian Gisell 
menyodorkan air mineral di dalam gelas ke mulut Sisy. 


Glek... 
Glek... 
Glek... 


Suara air minum itu terdengar oleh semua orang. Ali 
melihatnya aneh sedangkan Sharon dan Mark hanya tertawa 
geli. Lalu Gisell tersenyum sambil menahan malu. 


Tuk! 


Gelas kaca itu di letakkan kembali di meja makan. Habis 
tanpa sisa. 


"Mami..? Mami mau bunuh Sisy?" tanyanya masih shock. 
"Katanya Mami gak mau nikahin Sisy sama temen Mami! 
Kenapa Mami bohong!" 


Wajah Gisell tampak tenang, "Kan bener bukan temen Mami, 
tapi ANAK temen Mami yaitu Ali, ya kan Ali?" 


Ali kaget saat Sharon bertanya seperti itu dengannya, dia 
tidak tahu harus berkata apa. Hanya senyumnya yang 
mengembang. 


"Tuh lihat calon suami kamu senyum gituh ganteng banget," 
puji Gisell membuat Ali semakin tersenyum. 


"Ganteng dari mana! Tua bangka iya!" sindir Sisy membuat 
Ali mendelik marah lalu Gisell sekali lagi menyubit lengan 
Sisy. 


"Aw...aw.. Mii...sakiiiitt Mii," rengek Sisy manja. "Kalo Mami 
mau, Mami aja yang kawin sama dia! Sisy ogah! Tua gitu! 
Gak mau Sisy." 


"Nih cewek mulutnya pengen gua sumpel rasanya sama 
garpu, kalo gak ada Papa sama Mama udah habis lu gua 
hajar, dasar pendek!! Sarap!!" batin Ali menahan marah. 


Mata Gisell melotot ke arah Sisy dia berbisik, "Sy yang 
sopan kamu, malu sama temen Mami!" 


Sharon melihat ke arah Sisy yang cemberut masam, "Sisy 
nanti acara pertunangannya maunya di mana? Di sini atau 
di rumah tante atau di rumah kamu aja?" 


Mata Sisy melotot mendengar perkataan Sharon, "Hah! Apa 
tante? Tunangan? Itu...itu...mm..., Makan aja dulu gimana..., 
Sisy udah laper nih Tan," 


Ali hanya tersenyum mengejek saat mendengar jawaban 
Sisy. Sedangkan Sharon hanya megangguk setuju sambil 
melirik Gisell yang juga megangguk. 


"Gak bisa jawab kan lu!" batin Ali senang. 


"Ya sudah kita makan aja dulu nanti kita lanjutkan 
pembicaraan pertunangan sama pernikahan kalian," ujar 
Sharon santun. "Pa panggil pelayannya kita pesen makanan 
dulu." 


Mark mengangguk setuju lalu mengarahkan tangannya 
memanggil salah satu pelayan yang berseragam rapi bak 
waiters kelas atas. 


Setelah satu setengah jam berlalu dan mereka selesai 
makan malam. Sisy pamit ke kamar mandi. Wajahnya tidak 
bahagia. Dia masih tidak bisa terima dengan keputusan 
Maminya menikahinya secepat itu. Apalagi dengan laki-laki 
yang tidak diinginkannya sama sekali. 


"Apa sih Mami pake acara jodohin gua sama om-om keriput 
Dasar tua bangka! Gua janji gua bakal bikin hidup lu 
menderita nikah sama gua! Awas lu ya!" Sisy nyerocos gak 
jelas tepat di cermin tollet. 


Wajahnya yang putih bersih berubah masam, "Lihat aja gua 
bikin lu menderita setiap hari!" 


Tiba-tiba seorang wanita yang entah sudah berapa lama 
berada di sampingnya tertawa geli melihat ekspresi wajah 
Sisy. 


"Hihihi..kenapa mbak kok ngomong sendiri? Lagi dapet 
ya..?" tanyanya menghibur. "Jangan cepet marah mbak, 
nanti cantiknya luntur." 


Sisy tersenyum malu, "Hehehe, ada orang ya! Kirain cuma 
gua doang! Hehehe,, detergen kali luntur, iya nih gua lagi 
keselll gara-gara Mami jodohin gua seenaknya, mana cepet 
lagi tunangannya dua hari lagi, kan bete!" 


Entah kenapa Sisy bercerita panjang lebar begitu saja 
dengan perempuan yang tidak di kenalnya. 


"Oh ya! Wah selamat dong mbak! Bentar lagi tunangan! 
Trus nikah deh!" 


"Selamat...sih..selamat...," cibir Sisy. "Kalo tunangannya 
seganteng Justin Bieber gak apa-apa nih jelek kek kakek 
tua." 


"Oh yah! Masak sih mbak?" 


Sisy mulai menyadari kesalahannya, dia menceritakan 
kekesalannya pada seseorang yang baru di kenalnya. 


"Eh maaf ya gua ngomong gak jelas tadi! Udah lupain aja 
yang gua omongin barusan, oh ya ngomong-ngomong 
jangan panggil mbak, emang gua setua itu apa! Umur gua 
baru tujuh belas!" 


"Oh sorry, kalo gitu kenalin gua Jodhie, panggil aja kak 
Jodhie, tua-an gua soalnya," 


"Gua Sisy kak, tapi kak Jodhie kelihatan seumuran, salam 
kenal kak." 


"Salam kenal juga," Jodhie tersenyum simpul. 


"Mm.. duluan ya kak Jodhie," Sisy pamit keluar dari toilet 
wanita. 


Saat Sisy keluar dari pintu toilet berbarengan itu juga Ali 
keluar dari toilet cowok. 


"Ke toilet juga lu?" cibir Sisy. 
"Kenapa emangnya? Ada larangan gua ke toilet hah!" 


"Gak ada sih! Cuma gua males aja lihat lu! Dimana-mana 
ada lu! Di jalan, di meja makan, di depan toilet! Ngekor aja 
lu ke mana gua pergi!" 


"Hei pendek! Gak usah kegeeran! Pertemuan kita tuh gak di 
sengaja ngerti lu! Gua kalo boleh milih lebih baik ketemu 
bidadari surga dari pada ketemu kurcaci ajaib keklu!" 


"Eh om-om keriput jangan ngarep deh lu ada bidadari surga 
yang mau sama lu! Yang ada tuh bidadari kecebur selokan 
yang mau sama lu!" 


"Lu kan bidadari kecebur selokan itu!" sindir Ali tepat di 
wajah Sisy. 


"Enak aja! Gak sudi gua mau sama lu!" sentak Sisy di 
hadapan Ali. 


"Gua lebih GAK SUDI! PENDEK!" Ali makin mendekati wajah 
Sisy membuat Sisy memundurkan wajahnya. 


"Minggir lu!" bentak Sisy. 


"Ali??" tiba-tiba suara lembut seseorang menghentikan 
pertengkaran mereka. Membuat Ali kaget terpanah. Dia 
seketika menjauhi Sisy, mata Ali tak bisa Lepas dari tatapan 
Jodhie. 


"Jodhie..," suara Ali melembut seketika. Membuat Sisy 
heran. "Kamu... Kamu kok disini...?" 


Ali tampak salah tingkah sedangkan Sisy masih bingung. 


Ternyata cewek cantik ini juga kenal Ali. Tapi kenapa mereka 
tampak aneh? 


Bersambung... 
Tolong hargai karya ku yaaa.. 
Vote please 


Double up nnti mlm pukul 19.00 wib, tungguin ya 
readers kuuu 


17 Agustus 2018 


Re-post: 02.30 
Selasa, 24 November 2020 


Part 5 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Jodhie 


NO COPAS NO BULLY 


Ternyata cewek cantik ini juga kenal Ali. Tapi kenapa mereka 
tampak aneh? 


Sisy memandang aneh ke arah mereka yang saling 
memandang, seakan Sisy hanya pecundang di antara 
mereka berdua. Akhirnya Sisy memutuskan pergi tanpa kata 
kepada mereka berdua. 


Tanpa Ali sadari Sisy sudah pergi dari persekian detik tadi, 
dia membuka suaranya yang berat. 


"Jodhie kamu ngapain ke sini?" 


"Oh itu!" Jodhie tersadar akan lamunannya yang tidak 
masuk akal. Dia terpesona akan sosok Ali yang berpakaian 
tak biasa. 


"Itu...itu.. Aku..aku..makan malam sama temen, kamu?" 


"Hmm.. Sama aku juga makan malam sama...., ini...," Ali 
melirik Sisy yang sudah tidak ada di hadapannya. 


"Sy? Ke mana dia? Cepet amat ngilangnya kek setan," batin 
Ali. 


"Sama siapa Li?" tanya Jodhie lagi. "Oh ya,, kamu kenal 
sama cewek tadi?" 


"Dia?" Ali berucap bingung sambil nunjuk ke belakang. 
Senyum Ali melebar. "Dia itu...?" 


"Mampus! Aku bilang apa nih," batin Ali bingung. 


Sisy berjalan cepat dengan gaun lebar yang terus saja 
bagian bawah yang mengembang itu di jinjing di kedua 
tangannya. Gaun itu terasa berat di tambah lagi moodnya 
sudah hancur karena Ali. 


"Mamiii pulaaanggg," rengek Sisy tepat di hadapan Gisell 
yang sedang asyik berbicara dengan Sharon. 


Sharon tersenyum gemes melihat tingkah Sisy yang seperti 
anak-anak. Sedangkan Gisell semakin malu dengan tingkah 
putrinya itu. 


"Sisy..Sisy..duduk..duduk," bisik Gisell penuh penekanan di 
bibirnya. 


"Pulllaaangg Milii..., ayoookk," Sisy kini menghentakkan 
sepatunya beberapa kali kelantai. Wajahnya masih 
merengek manja. "Ayoookk Milli, pulaaangg," 


"Ya ampun anak ini gak bisa di bilangin, duduk dulu. Jangan 
pecicilan kek anak SD gituh, duduk!" 


"Gak mau!" bantah Sisy sambil memanyunkan bibir 
tipisnya. "Kalo Mami gak mau pulang Sisy pulang sendiri 
aja!" 


Gisell melotot mendengar ancaman Sisy, "Sisy kamu!" 


"Udah ah Sisy pulang duluan aja, bye Mami! Bye Om Mark, 
Tante Sharon!" 


Tanpa menunggu jawaban dari Gisell Sisy berlalu pergi. 
Langkah kakinya terlalu cepat hingga dia lupa membawa 
dompet apalagi ponselnya. 


Jadinya dia panik sendiri di gerbang depan. Berdiri ke sana 
kemari mencari cara agar sampai di rumahnya dengan 
selamat. 


Lima belas menit telah berlalu Sisy masih berfikir gimana 
caranya dia pergi dari tempat itu. 


"Ya ampun, kenapa bisa lupa sih bawa dompet sama hp! Trus 
gimana gua pulang coba! Masak masuk ke dalam lagi sih! 
Ih.. males banget ketemu Om-om keriput itu! Kesel! Kesel! 
Kesel!" cerocos Sisy Tak henti-henti. "Gara-gara pake gaun 
ngembang gini nih gua jadi susah gerakkan! Susah mikir! 
Ish nyebelin banget nih gaun! Mana di lihatin orang lagi! 
Uuhh! Apes banget idup gua!" 


Sisy yang mulai panik di kagetkan bunyi klason mobil tepat 
di samping dia berdiri. 


TIN.. 
TIN.. 
TIN.. 


"Apa sih nih mobil? Gak jelas banget!" Sisy menggerutu 
marah. "Jalan lebar juga tinggal lewat, masih juga klakson! 
Gak penting banget!" 


Sisy yang belum menyadari siapa yang ada di dalam mobil 
mencoba bersikap tidak acuh tak peduli dengan mobil yang 


berhenti tepat di sampingnya. 


Tak lama kemudian kaca pintu mobil itu bergerak turun, lalu 
Sisy melirik siapa yang ada di dalam mobil tersebut. 


"CEPATAN MASUK ATAU GUA TINGGAL!" 


Teriaknya nyaring ke arah Sisy sedangkan Sisy melongok 
dan melotot kaget ke arah pengemudi mobil tersebut. 


"Lu!" teriak Sisy kaget. "Ngapain lu di sini?" 


"Eh pendek! Gua di suruh Mama nganterin lu pulang! 
Buruan masuk atau gua tinggal lu di sini biar lu diperkosa 
sama preman-preman sini! Mau lu?" 


Sisy berkidik ngeri mendengar penjelasan Ali, tanpa berpikir 
lagi gadis itu masuk ke dalam mobil Ali. Duduk tepat di 
sampingnya. 


"Kasih tau gua rumah lu di mana?" tanya Ali jutek sambil 
menyetir kembali mobilnya. 


"Kenapa bukan Om sama tante aja sih yang nganterin? 
Kenapa harus lu?" 


"Jawab aja pertanyaan gua, rumah lu dimana pendek?" Ali 
semakin menekan kata-katanya. 


"Heh! Gak usah panggil gua pendek-pendek ya! Gua punya 
nama! Nama gua," 


"Sisy! Udah tau!" potong Ali dingin. "Tapi gua mau manggil 
lu pendek! Suka-suka gua dong! Lu aja suka-suka manggil 
gua apaan! Udah cepetan kasih tau rumah lu dimana atau 
gua bawa lu ," 


"Kemana?" potong Sisy marah. "Hah? Kemana? Rsj? 
Jalanan?" 


Ali tersenyum jail mendengar ucapan Sisy, "Ngapain RSJ? Ke 
apartemen gua lah biar bisa ina-ina kita di sana," 


"What!" pekik Sisy tak percaya. "Apa lu bilang? Dasar sarap 
lu! Rumah gua di perumahan Violett nomor sembilan! 
Anterin gua ke sana!" 


Ali tertawa penuh kemenangan, "Hahahaha! Ternyata 
gampang ya jinakin lu, pendek!" 


"Apa lu? Ketawa gak jelas?" 


"Ya lu aneh, percaya aja sama omongan gua siapa juga yang 
mau ina-ina ma lu! Gak nafsu gua sama cewek pendek, 
gendut, bakpao kek lu! Hahaha!" 


Ali semakin tertawa terbahak menjaili Sisy. Sedangkan gadis 
itu hanya membuang muka sambil melipat tangan di bawah 
dadanya. 


"Gak sadar diri padahal cewek tadi juga pendek sama kek 
gua, tapi dia salah tingkah gitu!" ucap Sisy di hatinya. 
"Udah ah biarin aja, sabar aja Sisy, sabar, semoga ini hari 
terakhir gua ketemu makhluk aneh kek dia," 


"Eh tumben nih cewek gak balas omongan gua?" tanya Ali 
di hatinya. "Oh mungkin dia baru sadar Kalo dia tuh 
ternyata pendek trus dia mau minta maaf soal tamparannya 
waktu itu," 


"Woi pendek? Woi! Lu dengerin gua gak? Lu kenapa diem? 
Lu kesinggung sama omongan gua tadi? Hah? Atau lu mau 
minta maaf karena lu pernah nampar gua?" Ali bertanya 


sambil menyetir mobil dan hanya melirik Sisy yang 
menghadap ke jendela. 


"Eh pendek! Gua tuh tanya tau! Jawab dong! Gua tau gengsi 
lu kegedean! Tapi ya udah gak papa! Mumpung gua 
orangnya baek! Gua maafin lu! Gua janji deh gua gak 
manggil lu pendek-pendek lagi! Tapi lu janji juga jangan 
manggil gua om-om keriput! Emang gua udah tua apa! 
Masih muda gini lu panggil om-om!" 


Satu menit kemudian Sisy masih tak ada jawaban, "Lu 
ngambek Sy? Woi?" 


Sisy masih tak ada jawaban dan Ali membiarkannya, dia 
hanya fokus menghadap jalan raya. "Serah lu deh!" 


Setengah jam kemudian mobil Ali terparkir dihalaman 
rumah Sisy. 


Tidak kelihatan mewah tapi juga tidak kelihatan biasa. 
Lumayanlah. 


"Sy udah nyampe nih! Lu mau turun gak? Ngambek aja lu di 
gedein!" Ali mengguncang bahu Sisy. 


Tiba-tiba Sisy ambruk dan kepalanya jatuh tepat di pundak 
Ali. 


TUK! 


"Aduh!" teriak Sisy sambil menyentuh kepalanya yang sakit. 
"Aduuuhh...sakiiitt..," 


"Lu tidur?" tanya Ali kaget. 


"Duuhh... Woi! Om-om keriput! Lu kira-kira dong kalo 
bangunin orang! Gak ada sopan-sopannya lu! Main nipuk- 


nipuk pala gua! Sakit nih," 


Ali mulai kehilangan kesabaran, dia menarik nafasnya, "Jadi 
dari tadi lu tidur? Trus lu gak dengerin gua ngomong 
apaan?" 


"Ngomong apaan lu? Gua gak tau dan gak mau tau!" tegas 
Sisy masih mengelus kepalanya. 


"Ya udah sana keluar! Pendek! Rumah lu dah nyampe!" titah 
Ali kesal. 


Sisy melihat keluar jendela. Dan benar saja dia sudah 
sampai di rumahnya. Lalu gadis itu keluar begitu saja tanpa 
berpamitan dengan Ali. 


BRAK!! 
Suara pintu mobil di tutup dengan bantingan keras. 


"Astaga nih cewek! Mimpi apa gua semalam, dapat calon 
bini kek dia! Mana gak bilang makasih lagi maen nyelonong 
aja, dasar cewek sarap!" gerutu Ali marah. 


Esok harinya Ali mendatangi kediaman orang tuanya pagi- 
pagi sekali. Dia bermaksud membatalkan pertunangan 
dirinya dan Sisy besok. 


"Maa..paa.., pokoknya Ali gak mau tunangan sama Sisy 
besok! Nggak! Nggak! Dan nggak! Titik!" 


"Loh kok gituh! Gak bisa gituh dong! Persiapannya udah 
delapan puluh persen jadi gak bisa di batalin seenaknya," 
terang Sharon. "Pokoknya besok kamu tunangan sama sisy! 
Ya kan Pa?" 


Mark mengangguk setuju. 


"Astaga Mama Papa! Kalo Ali tunangan trus nikah sama Sisy 
sama aja Mama sama Papa bunuh Ali secara berlahan! 
Mending kalian bunuh aja Ali sekarang!" 


Sharon mendelik aneh melihat tingkah putranya tersebut, 
"Males! Nanti kami di hukum mati sama pengadilan!" 


"Mama! Ali serius Ma! Masak Mama mau jodohin Ali sama 
cewek SMA! mana galak lagi kek singa! Bisa mati Ali tiap 
hari di cakar sama dia! Mana Suaranya cempreng kek toa! 
Mama yang bener dong kalo cari calon istri jangan kek 
manusia jadi-jadian!" 


"Siapa manusia jadi-jadian?" 

Ali menghembuskan nafasnya, "Itu Sisy! Siapa lagi!" 
TUK! 

Sharon memukul kepala Ali spontan. 

"Aw! Mama sakit!" teriak Ali meringis menahan sakit. 


"Jaga bicara kamu! Mama sangat menyukai Sisy! Pokoknya 
kamu harus bertunangan dengan sisy! Dia itu Baik, lucu, 
penuh tawa, periang, lihat aja nanti kamu pasti sadar kalo 
Sisy itu jodoh yang tepat untuk kamu! Mama yakin itu!" 
terang sharon bahagia. 


"Jodoh dari hongkong!" gerutu Ali kesal. 


"Ali dengerin kata-kata Mama kamu, Mama kamu tau mana 
yang terbaik untuk anaknya," tambah Mark meyakinkan. 


Kalo sudah Papanya yang angkat bicara. Ali hanya bisa 
pasrah dan diam. 


"Serah deh! Capek ngasih tau kalian," Jawab Ali lemah. 


Ali tidak lagi melanjutkan percakapan singkat itu dengan 
kedua orangtuanya dia lebih memilih ke kantor. 


Sesungguhnya kerjaannya sudah menumpuk, kuliah sambil 
kerja itu berat. Dan Ali benar-benar merasakannya. 


Apalagi dia baru semester tiga, Ali rasa perjalanannya 
sebagai mahasiswa masih sangat lama. 


"Ya udahlah Ali pergi dulu, ngantor! Kerjaan Ali numpuk di 
meja ruang kerja!" jelasnya malas. 


"Kalo kamu gak sanggup kerja sambil kuliah, udah gak usah 
kerja, Papa bisa nyuruh karyawan kepercayaan Papa gantiin 
kamu, kamu fokus kuliah aja," cercah Mark dengan sifat 
cool-nya. 


Ali menoleh ke arah Papanya, "Ali sanggup Pa, cuma mantau 
doang kok, lagian kalo cuma kuliah Ali makin kepikiran 
gimana caranya nyari kesibukan! Kuliah itu repotnya cuma 
tugasnya doang yang numpuk. Trus kalo Ali gak kerja bini 
Ali nanti makan pake apa? Gengsi dong masak pake duit 
Papa!" 


Ali berlalu begitu saja meninggalkan kediaman Papanya 
tanpa mendengarkan kata-kata Mark. 


"Tuh kan anak itu beda sama kamu," ucap Sharon 
tersenyum menyindir. 


"Beda gimana?" 


"Dia mandiri, berpendirian, yaa walaupun sedikit songong," 
jelas Sharon. 


"Emang aku gak mandiri? Gak punya pendirian gitu?" 
"Emang kenyataannya gituh kan?" tanya balik Sharon. 


"Yaa paling tidak aku gak kawin cere kawin cere sampe dua 
kali kek anak kesayangan kamu itu," ejek Mark masih 
dengan gayanya yang cool. 


"Kok bahas kesitu sih?" rengek Sharon. 


Mark tidak menjawab dia membalikkan badannya masuk ke 
ruang kerjanya. 


"PAPAA!!" 


Sisy sedang melirik gaun indahnya, hari ini adalah hari 
pertunangan dirinya dengan Ali. Seandainya bisa lari, Sisy 
ingin lari sejauh mungkin. Yang benar saja dia akan 
bertunangan dan menikah di saat usianya masih tujuh belas 
tahun. Ini benar-benar gila. 


Tidak ada teman Sisy maupun mantannya apalagi pacar- 
pacarnya yang tau jika hari ini dia dan Ali bertunangan. 
Tidak ada. 


Ceklik! 


Pintu kamar Sisy terbuka, ada Maminya yang tersenyum 
mendekati putrinya tersebut. 


"Mi... Apa gak di batalin aja pertunangannya?" tanya Sisy 
berharap Maminya akan berubah pikiran. 


"Gak bisa sayang, kamu juga udah setujukan bertunangan 
trus menikah sama Ali?" 


"Tapi Miii," Sisy merengek tak mau. "Sisy gak cinta sama om- 
om itu," 


"Dia bukan om-om Sisy," tekan Gisell. 


"Huufh! Tetap aja Sisy gak mau tunangan sama dia Mi, 
kenapa sih Sisy di jual sama Mami? Kenapa juga Mami 
punya hutang sama tante sharon? Trus Sisy yang jadi 
tumbalnya buat lunasin hutang Mami, ini kan gak adil Miiii," 
rengeknya manja. 


"Trus Sisy gak mau gitu nolongin Mami? Sisy mau nih Mami 
di penjara?" 


"Eh! Eh! Eh! Gak mau Milii, Mami kok ngomong gituh sih, 
kan Mami bisa minta tolong Papi, Papi pasti nolongin kita," 


Gisell berjalan ke tepi jendela, melirik lampu-lampu hias di 
depan halaman rumah mereka yang memang biasa saja. 


Gisell merenung dia seakan mengingat kembali kenangan 
pahitnya dulu. Selalu sakit hati karena di selingkuhin Kenzi 
berulang-ulang kali. Sampai akhirnya Gisell memutuskan 
bercerai dengan Kenzi. 

Gisell sudah membuang lama memori tentang Kenzi Papinya 
Sisy, sudah sangat lama hampir lima tahun yang lalu. 


"Mili... Maaf yaaa, Mami marah yaa?" Sisy tau gak 
seharusnya dia membahas Papinya lagi. 


Gisell membalikkan badannya tersenyum memandang 
putrinya itu, "Gak papa kok Mami gak marah, asal Sisy nurut 
yaaa sama Mami," 


"Huufh! Iya deh Mi, Sisy nurut, Sisy tunangan sama om-om 
keriput jelek itu, demi lunasin hutang Mami satu milyar," 


"Nah gitu dong, baru anak Mami," Gisell mengacak-acak 
rambut Sisy yang masih terurai indah. 


Sisy hanya tersenyum kecut melihat Maminya yang keluar 
dari kamar. 


"Huufh! Hancur dah hidup gua karena tuh cowok," batin Sisy 
tak suka. 


"Cepetan keluar yaa sayang, Mami tunggu di dalam mobil," 


"Iya Milli," Sisy segera merapikan rambutnya yang terurai 
indah juga gaun biru itu. 


Ali sedang asyik mengobrol di aula dengan rekan bisnis 
Papanya. Yang mengadiri pertunangannya hanya kolega 
bisnis Papanya, beberapa sepupu Ali, orang tua mereka 
tentunya. Jadi tidak terlalu banyak mungkin hanya seratus 
orang. 


"Belum di mulai juga acara utamanya?" 


"Nunggu calon tunangan gua," jawab Ali tak semangat. 
"Bentar lagi mungkin dia datang," 


"Lu kenapa? Mau tunangan tapi mukanya kek di kurban 
gitu, lemes," 


"Lu kira gua sapi di kurban!" 
Yang lainnya hanya tertawa mendengar celetukkan Ali. 


"Makanya semangat dong bro! Eh! Ngomong-ngomong 
tunangan lu cantik gak?" tanya cowok yang lainnya. 


"Jelek," jawab Ali datar. 


"Oh! Pantes lu murung," potong cowok yang satunya lagi. 


Tak lama kemudian, Sisy calon tunangan Ali masuk dari 
pintu utama, di belakangnya tentu saja Maminya. Saat Sisy 
masuk semua mata tertuju padanya. Sisy sangat berbeda 
dengan gaun biru itu. Dia sangat memikat, terbukti semua 
pasang mata hanya tertuju padanya. 


"Ya ampun tuh cewek cantik banget," 

"Namanya siapa ya? Datang sama siapa tu cewek," 
"Cakep! Lumayan juga!" 

"Nih baru cewek bening," 


"Dia tamu lu juga Li, lu kenal?" tanya yang lainnya tanpa 
menoleh ke arah Ali. 


Ali melihat semua tamu undangan yang terpesona 
memandang Sisy. Dia terlihat heran. Apa cuma dia yang 
matanya normal. Sisy biasa aja. Gadis itu sama sekali gak 
menarik baginya. 


"Dia tunangan gua," jawab Ali datar tanpa melihat reaksi 
rekan bisnis Papanya juga sepupunya. 


Ali melangkah berjalan santai mendekati Sisy. 


"Tadi..tadi..lu bilang jelek! Lu bohong banget sih!" maki 
sepupu Ali yang masih shock sedangkan Ali tidak 
menjawab, dia pikir itu pertanyaan yang tidak penting 
untuk di jawab. 


"Kenapa lama banget?" tanya Ali saat berhadapan dengan 
Sisy. 


Gadis itu berdecak kesal, "Tanya sama Mami jangan tanya 
sama gua," 


"Gua maunya tanya sama lu, kan lu tunangan gua bukan 
nyokap lu," 


"Ck!" ucap Sisy kesal. "Bodo amat! Pokoknya tanya Mami, 
tuh Mami di belakang gua," 


"Hei Sisy!" gadis itu meninggalkan Ali yang masih 
menunggu jawabannya. "Dasar pendek!" 


Ali membalikkan badannya mengejar Sisy yang jalannya 
lumayan cepat. 
"Hei tunggu! Pendek!" 


Sisy berhenti melangkah saat kata terakhir itu membuatnya 
emosi. "Apa sih lu! Bisa gak sih jangan panggil gua pendek 
di sini! Ini kan rame! Suka banget lu malu-maluin gua!" 


"Makanya jangan suka ninggalin gua, gua gak bakalan 
nanya lagi kenapa lu lama datang, sini tangan lu!" Ali 
mengarahkan tangan Sisy di antara tangan kanannya. 
"Mama sama Papa udah nungguin lu," 


Sisy terpaku sesaat, ini baru pertama kalinya Ali berbicara 
tidak keras dengannya. Ini juga baru pertama kalinya 
tangannya menyentuh lengan Ali. 


"Iyaa," entah kenapa dia menurut begitu saja. 


Gisell memandang senang pemandangan tidak biasa di 
hadapannya. Dia tau mereka berdua memang seharusnya 
bersama. 


"Tuh kan bener yang aku pikirkan, kalian memang serasi," 
batinnya bahagia melihat dari balik punggung Ali dan Sisy. 


Semua mata melihat pasangan yang baru saja ingin 
melangsungkan pertunangan. Mereka menatap iri, juga 
bahagia. Semua tersenyum memandang ke arah Ali dan 
Sisy. 

Pertunangan akan segera di mulai. 


Tiga jam kemudian setelah acara pertunangan Ali dan Sisy 
selesai. Mereka berdua mengobrol di taman belakang. 
Hanya ada mereka. 


"Kenapa lu akhirnya mau tunangan sama gua?" 
"Terpaksa," jawabnya ketus. 

"Oh terpaksa, jadi nanti nikah juga terpaksa?" 
"Emang ada jawaban yang bagus dari pada itu!" 


"Gua juga terpaksa, kalo gak di paksa Mama sama Papa gak 
mungkin gua mau tunangan trus nikah sama lu!" 


"Oh ya! Bukannya ini mau lu ya? Biar tiap hari lu bisa nyiksa 
gua?" 


"Gak kebalik tuh! Bukannya Lu yang nyiksa gua dengan 
suara lu yang cempreng itu!" sergah Ali tak mau ngalah. 


"Huh! Males banget bicara sama orang keklu!" 
"Gua juga males!" 


"Ya udah pergi sono lu! Ke mana kek! Ke ujung dunia kek! 
Ngapain lu bawa gua ke sini!" Sisy membalikkan badannya 
membelakangi Ali dia hendak pergi tapi tangan Sisy di 
cekalnya. "Hei gak usah sentuh gua!" 


"Jangan pergi! Gua gak mau lu kedepan, lu disini aja sama 
gua," Ali berucap lembut membuat Sisy merasa aneh. Terasa 
ada yang aneh di hatinya. Jantungnya berirama tak tau 
kenapa. 


"Apa sih lu! Gak jelas banget! Ngapain lagi sih kita ngobrol!" 


"Udah lu diem aja! Diem di sini sama gua! Sampe mereka 
semua pulang! Titik! Jangan bantah!" Ali memaksa dengan 
suaranya yang tegas namun penuh penekanan. 


"Iya," suara itu kembali mengalir begitu saja. Sisy menurut 
dan ini untuk ke dua kalinya. 


Ali melepaskan cengkramannya. Berpaling tidak 
memandang Sisy. 

Mungkin Sisy masih bertanya kenapa dia melarangnya ke 
depan? Apa masalahnya? Tapi Ali tak tau pasti jawabannya. 
Yang dia tau dia tidak suka Sisy mengobrol dengan siapapun 
kecuali dirinya. Dia hanya tau itu. 


"Dia kenapa sih? Aneh?" tanya Sisy di hatinya. 
Tbc., 

Jangan lupa vote n comment nya guys!! 
30 Agustus 2018 


Re-post: 18.35 
Selasa, 24 november 2020 


Part 6 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Jodhie 

Alan (Pacar Sisy) 


NO COPAS NO BULLY 
"Dia kenapa sih? Aneh?" tanya Sisy di hatinya. 


Apa yang bisa Sisy lakukan selain berdiam diri di taman 
berdua dengan Ali. Dan benar saja setelah tamu-tamu 
undangan pulang Ali baru menyeret Sisy menemui Orang 
tua mereka. 


"Kita pulang sekarang," ujarnya dingin menarik jari-jemari 
Sisy. 


Sisy yang kerepotan dengan gaun birunya itu cuma 
mendengus kesal, "Uh! Sabar kenapa! Susah kan jalan pake 
gaun gini," 


Ali seperti biasa mengantar Sisy sampe di rumah. Di dalam 
perjalanan mereka sama sekali tidak saling bicara Ali hanya 
sibuk menyetir mobilnya sedangkan Sisy dia ingin buru- 
buru sampai di rumah. Ponselnya sudah memanggilnya 
sejak tadi. Tentu saja itu panggilan dari salah satu pacarnya. 


"Cepatan bawa mobilnya, ngebut napa! Lelet banget kek 
siput," Sisy mengomel tanpa menoleh ke arah Ali. 


Ali bisa mendengar apa kata Sisy dia berfikir di hatinya, 
"Yang bener aja! Udah ngebut gini masih di bilang lambat! 
Nih cewek belum tau kalo gua balapan kali ya!" 


Ali tersenyum jail, dia memindahkan gigi dan menekan 
pedal gas pada mobilnya, "Akan gua buat lu menjerit 
ketakutan!" 


Sisy melihat Ali yang mulai melajukan mobilnya, dengan 
entengnya dia berkata, "Nah gitu kek dari tadi kan gua bisa 
cepet sampe rumah," 


Ali melirik Sisy tak percaya dia bisa setenang itu, mobil itu 
melesat, menyalip kendaraan apa saja di dekatnya, Ali 
sangat mahir mengendarai mobilnya tapi Sisy sama sekali 
tidak takut. Raut wajahnya masih tenang. 


Sepuluh menit kemudian mobil Ali berhenti mulus di depan 
halaman rumah Sisy. 


"Udah nyampe tuh!" ujarnya ketus. 


"Yaa gua tau!" Sisy membuka pintu mobil dan Ali penasaran 
kenapa Sisy setenang itu. 


"LU kok gak takut? Tadi gua ngebut ya? Lu pernah balapan 
juga?" 


Sisy menoleh ke arah Ali, "Gua pembalap tapi masih SD, 
bokap gua juara formula one, lu pasti kenal siapa namanya, 
gak perlu gua kasih tau. Jadi kalo ngebut kek tadi masih 
biasa bagi gua, udah ah gua mau masuk rumah, bye!" 


Ali melongok tak percaya mendengar perkataan Sisy 
barusan, "Serius lu anak Kenzi Dirga? Bokap lu setinggi itu, 
masak lu anaknya sependek ini!" 


"Hei! Om-om keriput berhenti manggil gua pendek, dasar 
tua!" teriak Sisy keluar dari mobil Ali lalu menutup pintu 
mobil dengan sangat kerasnya. 


Ali tersenyum senang karena habis menggoda Sisy. 
"Hehehe, pendek-pendek," 


Dua hari kemudian Sisy selalu di jemput pulang sekolah 
dengan Ali, dan itu membuatnya semakin kesal. Waktu 
untuk bermain dengan pacar-pacarnya sepertinya akan 
segera berakhir. 


"Hari ini di jemput lagi?" Alan bertanya sambil berjalan 
menyusuri koridor sekolah. 


"Ya keknya gitu," terang Sisy lemah. 


"Trus kapan dong kita jalan lagi terakhir kita bareng kan 
seminggu yang lalu," Alan bertanya tepat di samping Sisy. 
"Kok sekarang kamu gak punya waktu buat aku? Kamu 
mulai bosen ya?" 


"Hah! Gak kok sayang, aku gak bosan, emang sekarang 
Mami lebih ketat aja ngejaga aku," Sisy berucap lemah. 
"Jangan marah ya sayang, nanti deh aku cari cara biar kita 
bisa jalan-jalan lagi kek kemaren," 


"Bener ya? Janji ya?" 


Sisy mengangguk setuju, bibirnya tersenyum, dia harus 
melakukan itu atau semua pacarnya akan memutuskannya 
secara sepihak. 


"Eh gimana nanti malam? Nanti malam aku free deh!" tawar 
Sisy. 


"Bener?" 

"Iya sayang," 

"Nanti malam aku jemput ya jam berapa?" 
"Ntar aja deh di rumah kita bahas," 

Alan mengangguk setuju, "Terserah," 


Tanpa terasa kaki mereka sudah melangkah hingga ke 
halaman parkir dan suara klakson mobil itu mengagetkan 
Sisy. 


TIN.. 
TIN.. 
TIN.. 


"Eh tuh om kamu udah jemput," ujar Alan memberikan 
senyuman terakhir ke arah Sisy. 


"Iya, aku duluan yaa, bye," tangan Sisy melambai ke arah 
Alan sedangkan senyumnya kembali kecut. 


"Bisa gak sih jemputnya telat lima menit gitu!" gerutu Sisy 
di hatinya. 


"Itu siapa?" Ali bertanya saat bokong Sisy mendarat mulus 
di kursi jok mobil. 


"Duduk aja belom lu dah nanya, tuh Alan. Napa? Naksir?" 
Sisy bertanya asal. 


"LU kira gua jeruk makan jeruk! Ngomong apa lu sama dia? 
Keknya temen cowok lu banyak ya, tiap hari yang 
nyamperin lu beda-beda," 


"Idiiih sejak kapan lu peduli urusan gua?" 

"Sejak lu jadi tunangan gua yang hitungan hari nanti jadi 
bini gua, jadi jawab pertanyaan gua tadi ngomong apa lu 
sama dia?" 


"Tugas sekolah," jawab Sisy ketus. 


Alis Ali berkerut sepertinya dia tidak percaya, "Tugas 
apaan?" 


"Fisika!" dustanya. 
"Oh!" Ali hanya ber o dan kembali fokus ke jalan raya. 


Tidak ada lagi pembicaraan, mereka hanya saling diam 
tanpa kata. 

Sesampainya Sisy di rumahnya, gadis itu segera turun 
bermaksud meninggalkan Ali sendirian di dalam mobil. 


"Tunggu!" 


Sisy sama sekali tidak mempedulikan panggilan Ali dia 
tetap melangkah. 


"Woi pendek! Budek!" teriak Ali lagi. 


Sisy yang buru-buru ingin masuk ke rumahnya terpaksa 
membalikkan badan menatap Ali marah sedangkan Ali 
hanya berdiri di luar mobilnya. 


"Apalagi?" 


"Nanti malam jam tujuh gua ke rumah, awas lu keluyuran!" 
ancam Ali lalu masuk ke mobil tanpa mendengarkan kata- 
kata Sisy. 


"Eh tapi, tapi gua..., woi!" pekik Sisy kesal. "Dasar Om-om 
keriput! Jelek!" 


Sisy masuk kedalam rumah dengan perasaan kesal, dia 
menghempaskan tas sekolahnya di tempat tidur. 


Wajahnya di tekuk, "Dasar om-om keriput gak tau diri! Nanti 
malam kan gua mau pergi sama Alan! Tiihh! Kalo gini 
caranya tamat hidup gua gak punya pacar lagi!" 


"OMG! AAAAAAKKKHH!!" teriak Sisy kenceng. 


Tak lama kemudian Gisell masuk ke kamar Sisy putrinya, 
"Kenapa sih Sy kok teriak-teriak?" 


"Ini gara-gara calon mantu Mami tuh, si tua om-om keriput! 
Nyebelin! Sisy nanti malam mau keluar sama Alan Mi, 
ngapain sih dia datang lagi, gak bosen apa tiap hari 
gangguin hidup Sisy," 


"Huufh! Dia kan tunangan kamu, wajar dong dia tiap hari ke 
rumah! Kamu ini teriak-teriak kirain ada apaan! Udah Mami 
mau ke dapur! Jangan teriak-teriak gak jelas lagi, bikin 
jantungan aja!" 


Tepat jam tujuh malam Ali sudah berdiri di depan pintu 
rumah Sisy. Dia memang tidak pernah telat untuk urusan 


apa pun kecuali ketemu orang tuanya. Baginya waktu 
sangatlah berharga, jadi menyia-nyiakan waktu untuk hal 
yang tidak penting adalah sesuatu yang merugikan. 


"Kita mau ke mana?" dengus Sisy melihat sorot mata Ali di 
depan pintu rumahnya. 


"Di suruh masuk dulu kek, baru nanya," 


"Ya udah masuk-masuk aja," Sisy duduk di sofa tanpa 
mempersilahkan Ali duduk. Sisy sama sekali tidak melihat 
ke arah Ali. "Cepetan jawab ke mana hari ini, atau gua 
tinggalin lu masuk kamar," 


"Mana tugas fisika lu?" 


"Hah?" Sisy menoleh menatap Ali bingung. Gua gak salah 
denger kan tadi dia nanya tugas fisika gua? Emang dia bisa 
ngerjain? 


"Kok lu bengong? Mana sini tugas sekolah lu, coba gua 
lihat?" 


Sisy masih terdiam kaget, "Lu serius mau ngerjain tugas 
sekolah gua?" 


"Eh pendek! Lu nyepelihin gua! Lu pikir gua cuma jago 
karate sama taekwondo doang! Sepele lu! Sini tugas lu!" 
titah Ali. 


Sisy segera berdiri dan buru-buru ke kamarnya. Lalu 
semenit kemudian dia menyerahkan bukunya begitu saja 
dengan Ali. Dengan serius Ali memainkan pulpen dan kertas 
yang Sisy sediakan untuknya. Tangannya bergerak kesana 
kemari. Sisy melihatnya sangat takjub. 


"Sepintar itu kah Ali?" batinnya bertanya. "Dia bukan cuma 
kuat, tapi berotak jenius, dulu tante Sharon ngidam apa sih, 
punya anak kok pinter gini," 


Entah kenapa Sisy memuji Ali tapi sedetik kemudian dia 
mulai berfikir itu semua wajar. Bukannya Ali lebih dulu lulus 
sekolah di banding dirinya. 


"Selesaiii!" ujar Ali semangat. 
Membuat Sisy sedikit kaget. 


"Biasa aja tuh muka! Tuh tugas lu udah kelar gua kerjain, 
pindahin tuh buku-buku lu ke kamar! Trus siap-siap kita 
keluar. Perut gua dah manggil-manggil nih dari tadi nahan 
laper," 


"Iya-iya, bawel banget sih," Sisy mengerjakan yang 
diperintahkan Ali dengan cemberut. Sedangkan Ali dengan 
santainya menunggu Sisy duduk di sofa. 


"Cepetan pendek!!" 


Suara pekikan Ali terdengar sampe ke dalam kamarnya. 
Dengan mendengus kesal Sisy merapikan sedikit lipstik juga 
bedak wajahnya. Selebihnya dia hanya mengenakan kaos 
putih dan jelana jins, rambutnya di urai seadanya. Hanya 
butuh waktu sepuluh menit. 


"Ngapain juga dandan cantik-cantik buat dia, gak penting 
banget!" gerutu Sisy di cermin kacanya. "Kek gini aja deh, 
gak usah dandan lagi." 


"Ya, gak usah dandan juga anak Mami udah cantik!" puji 
Gisell yang berdiri di depan pintu kamar Sisy. 


"Eh Mami kok ngintip sih? Kirain Mami sibuk ngerumpi sama 
kawan Mami di telvon!" 


"Udah selesai! Sana cepetan! Di tunggu Ali tuh di depan," 
"Biarin! Kalo gak mau nunggu suruh pulang aja!" 


"Kok gitu ngomongnya! Gak boleh gitu Sisy! Kalian itu gak 
boleh sering-sering bertengkar! Inget bentar lagi kalian itu 
suami istri," 


"Iya Mami... iyaaa," Sisy berjalan keluar kamarnya dan pergi 
ke ruang depan. 


Ali sedang berdiri bersandar di sisi pintu ruang depan, 
pandangannya lurus menatap Ali yang kedua tangannya di 
silang ke dada. Gayanya itu so cool banget dah. Sedangkan 
Ali memandang dingin ke arah Sisy. Sisy sedikit 
mempercepat langkahnya. 


"Ayok Om kita pergi..." belum sempat Sisy melanjutkan 
kata-katanya dia di kagetkan oleh seseorang yang sedang 
berdiri tepat di hadapannya. Cowok yang sangat di 
kenalnya. Salah satu pacarnya. 


Cowok itu tersenyum ke arah Sisy sedangkan Sisy matanya 
melotot dan dia susah payah menelan salivahnya. 


"Alan...?" ucap Sisy kaget, shock. 


"Kamu udah siap-siap yang? Tau aja aku udah nungguin 
kamu," ujar Alan tersenyum sambil menatap ke arah Sisy. 


Jantung Sisy berdetak sangat cepat. Dia sudah ketangkap 
basah! Dan ada Ali yang masih memandang lurus hanya ke 
arah Sisy. Tepat di samping Sisy sedangkan Alan tepat di 


hadapan Sisy. Sisy melihat Ali dengan ekor matanya. 
Tatapan Ali datar. Dingin. Tak terbaca. 


"Mati gua!" umpat Sisy dalam hati. "Ketauan nih kalo gua 
boong soal tadi siang, mati gua! Mana Alan bilang yang- 
yang lagi, Mampus deh gua! Duh bego! Kenapa Gua bisa 
lupa nyuruh dia gak usah dateng hari ini," 


"Alan...mmm..itu...," Sisy melirik Ali yang masih dengan 
wajah datarnya. Sisy tak tau apa yang Ali rasakan. 


Tanpa Sisy sadari sejak sepuluh menit yang lalu tangan Ali 
mengepal keras. Dia tak tahan dengan pemuda yang ada 
tepat di hadapannya itu. Ali tau senyumannya bukan 
senyum biasa. Itu senyum cowok yang sedang bahagia 
menunggu pujaan hatinya. 


"Cukup sudah! Ini cowok yang tadi siang ngobrol dengan 
Sisy kan? Ngapain dia tiba-tiba nongol depan pintu rumah 
Sisy, gak sadar ada gua, calon lakinya di sini," Ali 
menggeram menahan amarah. 


Sekuat tenaga dia menahan rasa amarahnya yang mau 
meledak. 


"Jadi anak ingusan itu boongin gua?" batin Ali marah. 


Dengan sopannya Alan membungkuk hormat ke arah Ali 
sambil tersenyum, "Malam Om, Saya Alan Om, temen 
sekolahnya Sisy, Sisy nya ada Om?" 


"Brengsek!! Jadi si pendek itu bilang gua Om nya, sama 
siapa lagi dia bilang gua Om nya? Jangan-jangan satu 
sekolah?" omel Ali di hatinya. 


Dan beginilah Ali sekarang berdiri dengan sejuta kemarahan 
yang siap meledak ke arah Sisy. Ali tau sisy sedang mencari 
alasan itu terlihat dari wajahnya. Dan ali sedang menunggu 
alasan apa yang akan di katakan Sisy? 


"Ayok Sisy lu mau bilang apa? Lu udah ketangkap basah 
sekarang? Jangan sampe tangan gua duluan yang nonjok 
muka mulus cowok lu itu!" ancam Ali di hatinya yang mulai 
panas. 


Sisy melirik Ali takut, tatapan yang dingin tapi tidak biasa. 
Baru kali ini Sisy takut melihat sorot tajam mata Ali. 
Biasanya dia akan bersikap masa bodo! Sisy harus 
melakukan sesuatu atau Ali akan marah padanya. 


"Tenang Sy! Tenang! Semua akan baik-baik aja!" batin Sisy. 


"Alan!" pekik Sisy seceria mungkin dia mendekat terlalu 
dekat dengan pria itu. "Lu cepet juga yaa datengnya! Kirain 
gak dateng!" 


"Jam delapan kan?" tanya Alan kaget. 


"Iya sih! Tapi jangan panggil gua yang-yang dong!" Sisy 
seperti berbisik tapi suaranya bukan pelan Ali bisa 
mendengarkan apa kata Sisy. "Om gua gak tau loh lu suka 
ngejek gua peyang! Jangan ulangi lagi yaa?" 


Alan melongok, dia hampir gak ngerti arah pembicaraan 
Sisy. "Hah?" 


"Udah lu masuk aja ke dalam ada Mami kok ntar Mami yang 
jelasin!" 


Sisy menarik paksa Alan menjauh dari Ali yang masih 
terdiam di sandarannya di pintu. 


"Mamiii ada Alaann nih!!" 


"Apa? Alan?" Gisell yang sibuk di kamarnya jadi bingung 
sendiri. 


Wanita itu bergerak ke sumber suara tadi. "Alan! Aduh itu 
kan salah satu pacarnya Sisy? Aduh gawat! Jangan-jangan 
ketauan Ali?" 


Gisell melihat Sisy yang memelas memohon Maminya 
bekerja sama dengannya. Sedangkan Alan masih terlihat 
bingung! Gisell juga melirik Ali yang masih melihat gerak 
gerik mereka. 


"Sy ada apa ini? Aku kan gak pernah ngobrol dengan Mami 
kamu," bisik Alan bingung. "Kenapa nyasarnya ke Mami 
kamu sih?" 


"Nurut aja kalo gak mau di tonjok sama cowok di depan!" 


"Awas kamu ya Sy!" ancam Gisell di hatinya wajahnya 
berubah masam. "Kalo kenapa-napa jangan panggil Mami 
lagi," 


"Eh nak Alan udah dateng!" Gisell meninggikan suaranya 
agar terdengar hingga ke telinga Ali. Dia berusaha seakan 
sudah lama kenal dengan Alan. "Mama kamu apa kabar? 
Tunggu di sini ya.. Pesenan cake lapis coklat buat Mama 
kamu udah jadi kok! Sisy kek nya gak bisa ikut kamu dia 
ada urusan lain, gak papa kan?" terang Mami dengan 
senyuman manisnya. 


"Eh tapi!" Alan berusaha protes tapi di halang Sisy. 


"Iya Lan! Sorry yah! Lain waktu aja gua nemenin lu ke 
rumah lu! Udah ya Lan gua tinggal dulu, gua buru-buru! 
Dah Lan dah Mami," Sisy tergesa-gesa mendekati Ali. 


"Yuk buruan! Kek nya mau hujan," Sisy berusaha bersikap 
biasa di depan Ali. 


Ali melihat Sisy tajam, sorot matanya menyimpan banyak 
pertanyaan. Sedetik kemudian Ali sudah menggenggam 
tangan Sisy menarik paksa tangan itu masuk ke dalam 
mobil. 


"Hei! Tangan gua!" pekik Sisy menahan perih. 


Ali sama sekali tak peduli hatinya masih panas. Dan dia baru 
melepaskan genggaman yang erat itu setelah mereka 
berdua masuk ke dalam mobil. 


"Aaww!!" ringis Sisy menahan perih. 


"Apaan sih lu tangan gua sakit nih! Lu genggamnya erat 
banget tau! Dasar kasar!" 


Ali tak peduli dia hanya melirik Sisy lalu menjalankan 
mobilnya. 

Sepuluh menit dalam perjalanan tak ada jawaban dari mulut 
Ali dia tetap tenang. Tanpa kata. 


"Nih cowok kenapa sih? Dari tadi diem mulu? Marah gara- 
gara Alan dateng? Tapi ngapain juga marah kan Mami udah 
jelasin dia ke sana tujuannya ngambil pesenan buat 
nyokapnya, kalo tau reaksinya cuma diem gini mendingan 
Jujur aja kalo gua emang janjian keluar sama Alan, gak usah 
pake acara boong-boong segala minta bantuan Mami," batin 
Sisy sesal. 


Tiba-tiba hujan turun dan Sisy mulai kelihatan ketakutan, 
dia memeluk dirinya sendiri. Ali yang sedari tadi tidak 
mempedulikan Sisy tanpa sengaja melihat Sisy dengan ekor 
matanya. Sisy keliatan aneh, dia seperti ketakutan. 


"Mami...," bibir Sisy bergetar saat dia mendengar gemuruh 
petir. 


"Lu kenapa?" akhirnya Ali bersuara. 
"Hujan..," ucapnya takut 


"Yaah elah, emang hujan! Trus kenapa? Lu kan di mobil gak 
bakalan basah juga," ketusnya tak peduli. 


DUAARR!! 


Suara petir yang terdengar nyaring membuat Sisy ketakutan 
setengah mati. Dia menutup ke dua matanya dan berteriak- 
teriak. 


"AAAKKHH!! MAMIII!!" pekik Sisy takut. 


Ali melihat Sisy yang berubah sikap langsung menepikan 
mobilnya. 


"Hei! Hei! Sisy! Lu kenapa? Cuma petir doang! Gak papa! 
Hei!" Ali berusaha menenangkan Sisy. 


DUUARR!! 


Tapi suara petir itu memang sangat keras dan membuat Sisy 
semakin ketakutan. Suara itu menimbulkan getaran hingga 
ke dalam mobil Ali. 


"AAAAKKHH! Ali...tolong...aku takut..." 


Ali yang melihat ada yang aneh didiri Sisy lalu memeluk 
gadis itu erat-erat. Sisy mendekap seperti bayi bersembunyi 
di dada Ali. 


"Udah! Tenang! Petir gak akan nyambar lu kok! Tenang ya' 
gua bakal lindungin lu," 


DUUAARR!! 


Suara petir dan kilat di malam hari juga hujan yang tidak 
mau berhenti membuat Sisy semakin erat di dekapan Ali. 


"Aliii!!" Sisy berteriak lagi dia semakin memeluk tubuh Ali. 


"Jangan takut, sebentar lagi hujannya berhenti trus suara 
petirnya juga akan hilang, gua disini jagain lu," Ali berucap 
lembut, melindungi Sisy membuat sisy aneh. Seperti ada 
sesuatu yang menjalar di hatinya. Sesuatu yang tidak bisa 
di artikannya. 


Setengah jam kemudian hujan lebat itu berhenti juga suara 
petir yang menakutkan Sisy hilang bersama hawa sejuk 
sehabis hujan. 


"LU udah bisa lepasin cengkraman lu di punggung gua," 
pinta Ali kembali dingin. 


Sisy sadar dia terlalu erat memeluk Ali lalu sedetik 
kemudian sisy melepaskan pelukan itu dan menunduk malu. 


"Jadi lu pobia petir?" 


"Gak usah urusin urusan gua! Jalan aja! Lu masih laper 
kan?" Sisy kembali bersikap ketus dan hanya melihat kaca 
mobil. 


"Serah lu! Gua gak akan nanya lagi! Tapi nanti kalo turun 
hujan trus ada petir jangan cari dada gua," jelasnya dingin 
lalu melajukan mobilnya lagi. 


Sisy menoleh ke samping melihat Ali garang. Dia menatap 
marah ke arah cowok itu. 


"Jangan berani melihat gua dengan tatapan seperti itu! 
Karena gua masih marah soal tadi di rumah lu," 


"Emang apa yang salah sampe lu marah?" tanya Sisy 
bingung. 


"Lu pikir aja sendiri!" cercah Ali. 
"Apa sih lu gak jelas banget!" balas Sisy tak kalah ketus. 


Tak lama kemudian mobil Ali terparkir di sebuah restoran 
berkelas di Jakarta. Dia segera mematikan deru mesin 
mobilnya lalu keluar dari mobil di susul Sisy. Sisy mengikuti 
dari belakang. 


"Astaga! OMG! Seharusnya gua keluar sama Alan aja dari 
pada sama makhluk sarap ini!" omel Sisy kesal. "Makan 
malam gua pasti ngebosenin!" 


Sisy menyesuaikan langkah Ali yang lebar, dia sedikit 
berlari. 


"Cepetan jalannya pendek! Makanya punya kaki jangan 
pendek jadi lambat kan jalannya," celetuk Ali membuat Sisy 
semakin kesal. "Gua udah laper nih!" 


"Ya udah lu aja makan sendiri sana! Gua pulang naik taksi!" 
ketus Sisy membalikkan badannya bermaksud 
meninggalkan Ali. 


Grep! 


Tangan kiri Sisy di tarik paksa Ali, "Jangan seenaknya mau 
ninggalin gua! Ikut gua!" 


Sisy tak bisa melepaskan cengkraman erat itu. Tangan Ali 
terlalu kuat. Sisy hanya bisa pasrah. 


"Selesai makan malam baru lu boleh pulang, itupun gua 
yang nganterin, lu gak boleh pulang sendiri, ngerti lu!" 


Sisy mendengus kesal, "Iya...," 


Ali menggenggam jari jemari kecil Sisy tidak terlalu kuat, 
langkah kakinya melambat menyesuaikan langkah mungil 
Sisy. Hingga duduk di kursi restoran baru Ali melepaskan 
tangan Sisy. Seakan Ali tak pernah mau Sisy lepas dari 
sisinya. 


Akhirnya makan malam hari itu tidak terlalu buruk. 
Walaupun Ali tak terlalu banyak kata tapi dia tetap Ali yang 
berusaha peduli dalam sikap juteknya. 


"Bersihkan bibir lu belepotan tuh," ketus Ali menyodorkan 
kain putih tepat di tangan Sisy. 


"Iya," Sisy menerima sapu tangan putih itu dan menyeka 
sisa makanan di sisi bibir tipisnya. 


"Sebenarnya dia baik sih walaupun agak jutek!" batin Sisy. 
Bersambung... 


Hari ini Sisy mungkin bahagia... Mungkin Ali juga 
bahagia... Karena kisah mereka masih panjang lagi.... 


02 September 2018 


Re-post :20.53 
Selasa, 24 november 2020 


Part 7 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Erwin (Pacar Sisy) 


NO COPAS NO BULLY 
"Sebenarnya dia baik sih walaupun agak jutek!" batin Sisy. 


Setelah hari itu Ali akhirnya tau kalo di balik sikap Sisy yang 
manja, suka marah, teriak gak jelas dan periang dia punya 
trauma yang sangat dalam sedari dia kecil. Ali mendongak 
menatap bintang di langit dari balkon kamarnya tapi malah 
wajah ceria Sisy yang terlihat. 


Setengah jam yang lalu, 


Gisell berdiri sangat manis di depan pintu saat Ali dan Sisy 
pulang dari acara makan malam mereka. 


Wajahnya ceria, "Kalian sudah pulang?" 


"Mami? Mami kok tumben sih berdiri depan pintu? Kek 
penagih hutang aja! Hutang kita kan udah lunas Mi," mata 
Sisy melirik Ali dengan ekor matanya. Tentu saja Ali 
menyadarinya tapi dia pura-pura gak tau. 


"Kamu nih ngomong apa sih. Wajarkan Mami nunggu 
anaknya pulang! Udah sana masuk! Ganti baju!" titah 
Gisell. 


"Iya..iya..," seperti biasa Sisy menurut lalu tanpa menoleh ke 
belakang dia meninggalkan Gisell dan Ali. "Sisy juga capek 
mo bobok syantik!" 


"Eh! Kamu gak ngomong dulu sama Ali?" cegah Gisell 
sebelum Sisy melangkah lagi. 


"Ngapain?" ketusnya. "Bosan ngomong sama dia!" 


Mata Gisell melotot sedangkan Ali cuma tersenyum melihat 
tingkah Sisy yang sangat blak-blakan itu. Sisy tanpa peduli 
kembali berjalan memasuki kamarnya tanpa peduli 
panggilan Maminya. 


"Hei..hei..Sy!" 


Tapi sebelum Sisy melangkah menuju kamarnya Ali melihat 
dari jauh dia menerima panggilan ponselnya yang sejak dari 
tadi di mobil bergetar. 


"Hallo..., maaf aku baru tau kamu nelfon, gak marah kan?" 
Dan Sisy menghilang masuk ke dalam kamarnya. 


"Aku tau Sisy banyak temannya, dia masih sekolah pasti 
banyak yang menghubunginya itu wajar tapi apa semuanya 
harus cowok! Dan berbeda-beda!" rahang Ali mengeras 
menahan amarah. Hatinya kembali panas. 


Gisell melihat perubahan Ali dan Gisell tau ada yang Ali tak 
suka dari Sisy. 


"Nak Ali, tante mau bicara?" Gisell berhasil melunakkan 
seketika amarah Ali yang mungkin mau meledak. 


"Hah? Iya tante bilang aja," 


Ali menghembuskan nafasnya. Kembali mengingat apa kata 
Gisell setelah mengantar Sisy di rumahnya. Sambil masih 
berdiri di apartemennya. Ali sama sekali tidak merasakan 
dinginnya angin malam setelah hujan hari ini. 


Dia memejamkan matanya, 

"Maafin sikap Sisy ya, tante harap kamu sabar ngadepin dia, 
dia dulu gak kek gitu tapi sejak di tinggal Papinya sama 
kakaknya. Sisy berubah. Dulu sisy itu lembut, dan penurut. 
Tapi sejak kejadian dua belas tahun yang lalu Sisy jadi takut 
hujan dan petir," wajah Gisell berubah sedih. 


"Hujan?" Ali pikir Sisy cuma takut petir. "Emang apa yang 
terjadi sampe Sisy takut hujan sama petirtan?" 


"Dulu waktu umur Sisy lima tahun Sisy gak pernah takut 
hujan, malah sebaliknya dia sangat suka hujan, setiap hujan 
turun dia pasti lari-larian sama kakaknya, sampe suatu hari 
terjadi sesuatu yang buruk saat hujan turun. Kakek yang 
saat itu sedang istirahat kaget karena suara petir yang 
terlalu nyaring dan menyambar salah satu pohon di rumah 
tetangga. Sisy sama Kakaknya yang sedang menikmati 
hujan cuma bisa nangis terus berlarian masuk kerumah. 
Mereka mencari Kakeknya, memanggil-manggil Kakeknya 
yang udah tiada karena serangan jantung. Sejak saat itu 
Sisy takut hujan sama petir, tiap kali hujan turun Sisy akan 
menangis, menutupi kedua mata dan telinganya. 
Bersembunyi entah di mana. Berteriak memanggil tante 
sampe hujan berhenti," 


Ali terdiam untuk beberapa saat sampai akhirnya dia 
berkata dengan sangat tenangnya, "Jangan khawatir Tan, Ali 
bakalan jagain Sisy," 


Senyum Gisell mengembang, "Syukurlah kalo gitu, kirain 
Tante kamu gak mau melanjutkan pernikahan kalian nanti," 


"Keknya gak bisa Tan, Mama terlanjur suka sama Sisy, jadi 
gak pa-pa. Ali nerima," senyum Ali mengembang. "Oh ya 
jadi Sisy punya saudara? Kirain anak satu-satunya," 


"Punya! Tapi...sudah di bawa Papinya ke Jepang. Sisy ikut 
tante, kakaknya sama Papinya," jelas Gisell sedih. 


### 


Ali membuka matanya mendongak menatap langit, lalu dia 
tersenyum membuka kaleng minuman soda. Meminumnya 
masuk ke dalam tenggorokannya. Melihat kaleng itu dia 
menggeleng setengah tertawa sambil mengingat pertama 
kali mereka bertemu. 


"Perjumpaan yang aneh!" kekeh Ali. 
"Dasar cewek pendek sarap! Ada ya cewek kek dia!" 


Ali masuk ke dalam kamarnya, meletakkan minuman soda 
itu di atas nakas lalu merebahkan tubuhnya di king size. 


"Mmm... Gua harus buru-buru tidur besok mo nganterin si 
pendek sekolah, baru setelah itu ke kampus! Huufh!" 


Sebelum tidur Ali menepuk kedua tangannya. 
PLOK! 
PLOK! 


Lampu seketika mati dan kamar Ali menjadi gelap. Otomatis 
memang. Apartemen yang canggih. 


Pagi-pagi sekali Sisy sudah sarapan di meja makan tapi 
wajahnya di tekuk karena kesal. Lagi-lagi Ali akan 


menjemputnya seperti hari-hari kemarin. 


"Mamilii Sisy gak mau berangkat sekolah sama dia," rengek 
Sisy protes. 


"Bisa gak sih Mi satu hari aja, Sisy terbebas dari yang 
namanya Ali," 


Gisell sedang memberikan roti yang ditaburi coklat tepat di 
piring Sisy, "Gimana lagi, dia kan tunangan kamu, ya dia 
dong yang jemput anter kamu sekolah!" 


"Anterjemput Mi," ucap Sisy membenarkan perkataan 
Mami. 


"Yahh pokoknya itu!" 


"Mii satu hari ini aja Sisy gak di anter Ali Mi, Sisy udah 
janjian sama Erwin! Dia mau jemput Sisy Mi...," 


"Siapa lagi tuh Erwin?" 


"Cowok Sisy dong Mi! Ganteng lagi masih brondong, 
esempe!" jelas Sisy semangat. 


"Sisy!" bentak Gisell. "Kamu tuh bentar lagi nikah, rubah 
sikap buruk kamu tuh yang suka koleksi cowok gak jelas!" 


"Gak bisa!" jawab Sisy tegas. "Lagian siapa suruh Mami pake 
acara jodohin Sisy sama om-om keriput itu. Sisy gak cinta 
kok sama dia! Suka juga gak!" 


"Pokoknya kamu harus pergi sekolah sama Ali! Jangan 
salahin Mami kalo nanti anak esempe itu di tonjok Ali, awas 
cari Mami! Buru abisin susu sama rotinya! Kunyah kok lama 
bener!" 


"Mii bilangin Ali dong jangan jemput Sisy!" rengeknya lagi. 


"Gak bisa!" ketus Gisell. 
"iihh Mami itukan kata-kata Sisy tadi," 


"Pokoknya Ali yang jemput kamu, udah gak usah protes!" 
Mami udah selesai dengan sarapan paginya. 


"Ya udahlah Sisy minta sama Tuhan aja," ucapnya asal. Sisy 
mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Tuhan, 
bikin ban mobil Om-om keriput itu bocor ya.. Soalnya Sisy 
mau di jemput sama Erwin. Tuhan setuju kan Sisy di anter 
Erwin yang ganteng itu? Amiiin," 


Gisell melongok, melihat putrinya yang ajaib tersebut, 
"Astaga! Sisy-sisy! Mana ada berdoa kek gituh!" 


"Dia ada-adain dong Mi," jawabnya tersenyum. 


Tak lama kemudian ponsel Gisell yang tepat berada di 
sampingnya di meja makan bergetar. 


Drrrrt...drrrt..drrrtt... 
"Siapa Mi?" tanya Sisy masih mengunyah Rotinya. 


"Calon mantu Mami," jawab Gisell lalu menerima panggilan 
itu. "Ya Ali kenapa? Ini Sisy udah siap-siap kok mau di 
jemput kamu," 


Wajah Sisy berubah masam, dia meneguk susunya lagi. Tak 
peduli sama percakapan mereka. 


"Loh! Kenapa?" tanya Gisell membuat Sisy penasaran. 


Entah apa yang Ali katakan tapi wajah Gisell berubah aneh, 
"Oh gitu! Ya sudah nanti Sisy naik taksi aja," 


Tiba-tiba Sisy tersenyum sumringah. Dia berdiri lalu 
meloncat-loncat kegirangan. 


"Gak pa-pa kok Li, tante ngerti, pagili," Gisell menyudahi 
panggilan tersebut. 


"OMG!!" pekik Sisy bahagia. "Hahahaha! Yess! Ali gak 
jemput kan Mi?" 


"Gak!" jawab Gisell masam. "Gara-gara kamu!" 
"Kok? Emang Sisy ngelakuin apa?" 


"Doa kamu tuh yang bikin ban mobil Ali kempes," jawab 
Gisell sambil berlalu meninggalkan Sisy yang terdiam lalu 
tertawa terbahak. 


"Hahahaha! Rasakan! Sekarang wajahnya pasti kesal 
banget, hahhaha, akhirnya di anter pacar juga ke sekolah!" 
ujar Sisy bahagia. 


Tawa Sisy menbahana, dia bahagia karena Ali tidak akan 
menjemputnya pagi ini. Dengan centil perempuan imut itu 
menghubungi pacarnya Erwin, "Hallo sayang! Jemput aku ya 
sayang se-ka-rang!" 


"Hahahaha, sayang tau aja aku lagi bahagia, udah buruan! 


Jemput! Bye ganteng!" 


Sisy segera mematikan panggilan tersebut lalu pergi ke 
halaman depan. 


"Kalo ketauan Ali, cowok itu pasti habis," Gisell berbisik 
horror di telinga Sisy membuat gadis itu menelan 
salivahnya. 


"OMG! Mamili bikin kagett aja sih!" teriak Sisy membalikkan 
badannya. 


"Kalo ketauan Mami gak tanggung jawab! Mami gak mau 
lagi nolongin kamu, anak nakal!" Gisell pergi meninggalkan 
Sisy masuk ke dalam rumahnya. 


"Mami gitu kaliii," Sisy merengek memanyunkan bibirnya 
dia juga menghentakkan kakinya berulang-ulang. 


Lima belas menit kemudian Erwin pemuda berseragam putih 
biru itu tersenyum simpul ke arah Sisy 


"Helii pacar!!" panggilnya ke arah Sisy. 
"Heli juga," Sisy tersenyum bahagia. 


"Lama banget sih yaang, kirain sejam lagi baru nyampe," 
Sisy merengek di hadapan Erwin. 


"Maaf, sayang juga baru ngabarin tadi. Aku udah ngebut 
tau!" dia menoel lancip hidung Sisy. "Yuuk! Naik! Ngobrol di 
jalan aja!" 


"Okee," 


Sisy naik duduk di belakang motor Erwin, tangan Sisy ragu 
menyentuh sedikit seragam putih itu. Tapi Erwin menarik 
kedua tangan Sisy, jadinya tangan gadis itu melingkar 
hingga ke perut Erwin. 


"Kalo megang itu kek gini sayang," 


"ihh modus! Bilang aja minta di peluk!" Sisy tidak menarik 
tangannya dia membiarkan tetap di sana. 


Diperjalanan Sisy menyandarkan kepalanya di punggung 
Erwin. Hatinya berdesir entah kenapa dia membandingkan 
Ali dengan Erwin. 


"Kenapa ya rasanya gak sama kek di peluk Ali? Kenapa 
dipelukan Ali rasanya aku nyaman banget?" 


Di tempat lain, di pinggiran jalan raya Ali sedang 
menghubungi seseorang untuk mengurusi mobilnya yang 
tiba-tiba bannya kempes di jalan. 


"Gak bener nih mobil! Gak pernah kek gini sebelumnya," 
gerutunya kesal. Ali masih menunggu panggilan itu 
tersambung. 


"Bang Rus! Cepetan bawa mobil ke sini! Gua mau ganti 
mobil! Cepetan ya jangan lama! Gua mau ke kampus abis 
nih!" Ali mematikan begitu saja panggilan suara tersebut. 


Tiba-tiba mata Ali melihat ke samping kaca mobilnya dan 
melihat seseorang yang sangat dikenalnya. 


"Itu... Itu... kek gua kenal? Itu... Bukannya Sisy yaa," mata 
Ali terbelalak, dia ingin menyusul motor tersebut. Tapi sial 
mobilnya kan lagi bermasalah. 


"Brengsek!!" maki Ali marah. 

Ali keluar dari mobilnya, ingin mendekati wanita yang 
dikiranya Sisy tapi gak mungkin kakinya gak akan bisa 
mengejar motor ninja itu. 


"Aakhh! Sial" geram Ali marah. 


Sangking emosinya Ali meninju kaca mobilnya hingga 
pecah. 


PRAANG!! 


Pecahan kaca itu berserakan jatuh ke aspal dan juga masuk 
ke dalam jok mobil Ali. "Apa benar itu Sisy?" 


Deru nafas Ali tak beraturan, dia marah sangat marah. 
Walaupun kaca mobilnya pecah, dia belum puas. Ali harus 
tau dengan siapa Sisy ke sekolah. Tangan kanan Ali tidak 
sampai berdarah tapi ada memar merah di siku-siku jarinya 
yang putih. 


"Sial! Kenapa mereka lama banget sih!" maki Ali masih 
emosi. 


Setengah pejalan kaki di trotoar hanya melihat Ali dengan 
kengerian dan ketakutan. Tidak ada yang berani menatap 
Ali lama-lama. Takutnya mereka menjadi bulan-bulanan Ali. 
Ali merogoh ponsel di saku celananya, dia menghubungi 
Gisell. Sekuat tenaga di tahannya amarahnya yang mau 
meledak. 


"Tante.. Ali minta nomor Sisy, sekarang! Ali ada perlu sama 
dia," nada Ali memang lembut tapi jelas ada pemaksaan dan 
keharusan di sana. 


"Makasih Tante, maaf tante kalo tiba-tiba, sekarang ya Tan," 
Ali lalu mematikan panggilan itu. Dia mengontrol deru 
nafasnya yang tidak beraturan. 


Tak lama kemudian Ali menerima pengiriman nomor baru di 
ponselnya. 
Tanpa menunggu dia menghubungi Sisy berharap dia 


mengangkatnya dan menjelaskan bahwa dia beneran ke 
sekolah menggunakan taksi bukan di antar siapapun 
termasuk cowok yang dilihatnya tadi. Tapi hasilnya 
berapapun kali Ali menghubungi Sisy gadis itu tidak 
menjawabnya. 


"Sial!" geramnya lagi. "Kenapa gak di angkat? Gadis itu..," 


Dua puluh menit kemudian mobil pengganti yang Ali minta 
sudah terparkir dibelakang mobilnya yang kacanya hancur. 


Laki-laki yang biasa di panggil Bang Rus berdiri manis di 
hadapan Ali. Bang Rus melirik kaca pintu mobil yang 
hancur. 


"Apa Den Ali habis berantem dengan seseorang? Kenapa 
kaca mobilnya pecah?" batin Bang Rus bingung. 


"Den ini kunci mobilnya," Rus menyerahkan kunci itu takut- 
takut ke arah Ali majikannya. 


Mata Ali melihat horror ke arah laki-laki yang lebih dewasa 
di banding dirinya. Sorotnya penuh kemarahan. Ali bisa 
membunuh siapapun. Dia kesal, dia marah, dia tak mengerti 
kenapa dia semarah itu. 


"De..den Ali..," Rus berkidik takut, dia tau majikannya 
sedang emosi tinggi. 


"KENAPA LU LAMA HAH!" Kerah kemeja putih Rus jadi 
sasaran empuk Ali. 


"Ma..maaf den," hanya itu yang bisa Rus katakan. 
Selebihnya Ali mulai mengayunkan tangannya ingin 
menonjok wajah Rus. 


Tapi sedetik kemudian dia sadar, "Bukan! Bukan dia yang 
seharusnya gua bogem, bukan dia!" 


Ali menurunkan tangannya lalu merampas kunci mobil dari 
tangan Rus. 


"Urus tuh mobil! Gua mau hari ini selesai, titik!" perintahnya 
tegas lalu pergi begitu saja masuk ke mobil yang lainnya. 


Ali menekan pedal gas dan melaju, bermaksud pergi ke 
sekolah Sisy. Dia mengendarai mobil itu sangat ngebut dia 
tak bisa menunggu dia harus tau dengan apa Sisy ke 
sekolah dan dengan siapa, hingga lima belas menit 
kemudian mobil Ali terparkir di depan pintu gerbang 
sekolah Sisy. 


Dari dalam mobil Ali melihat Sisy sedang mengobrol dengan 
seseorang tapi itu cewek, setidaknya Ali tidak melihat dia 
bersama laki-laki lain. Tapi Ali tetap marah kenapa Sisy tidak 
menjawab panggilan suara darinya. 


Sekali lagi dia menghubungi Sisy hanya memastikan apa 
Sisy sengaja tidak mengangkat telvon darinya. 


"Beneran lu di anter Erwin barusan?" tanya Yukie teman 
sekaligus sahabat Sisy. 


"Iya dong!" saut Sisy senang. 
Drrrtt..drrrt...drrrtt... 


Suara getaran Ponsel Sisy mengagetkan Yukie. Karena 
Ponsel Sisy menyala warna warni di dalam tas sekolahnya. 


"Eh hp lu keknya ada yang telvon deh!" tunjuk Yukie ke arah 
tas Sisy. "Dari tadi kedap kedip mulu," 


"Ah biasa itu! Paling pacar-pacar gua," jawab Sisy gak 
peduli. 


"Mending angkat dulu deh! Siapa tau bukan pacar lu! Siapa 
tau tunangan lu," 


"Hah! Tunangan gua? Ngejek lu ya! Mana pernah dia nelvon 
gua, tau nomer gua juga kagak!" Sisy tersenyum mengejek. 
"Ya udah yuk masuk kelas! Gak usah peduliin hp gua! 
Bentar lagi pelajaran pertama tuh!" 


"Ish! Serah lu deh!" 


Ali memang ke sekolah Sisy tapi cowok itu tidak menemui 
Sisy dia hanya melihat Sisy dari dalam mobilnya. 


Sepertinya Sisy tidak menyadari sejak dari tadi Ali 
menghubunginya. 


"Udahlah, gua pergi aja ke kampus, keknya dia gak sengaja 
gak angkat telvon gua!" 


Ali melihat arloji di tangan kirinya lalu pergi menuju 
kampusnya. Tapi sebelum itu Ali mengetik sesuatu di 
ponselnya, jelas tujuannya untuk Sisy, "Ntar siang lu harus 
nungguin gua pendek! Kalo gak lu bakal tau akibatnya! Gua 
ngancam!" 


Jam sepuluh pagi Sisy baru memeriksa Ponselnya. Dia kaget 
ada tiga puluh panggilan tak terjawab dan semuanya dari 


nomor yang tidak di kenalnya. 


"Siapa sih nih nelvon kok banyak banget," Sisy menggerutu 
sambil menghirup jus orange kesukaannya. 


Mereka di kantin Sisy dan Yukie, "Tuh kan gua ngomong juga 
apa pasti ada yang nelvon lu," 


"Emang ada! Tapi kenapa sebanyak ini! Masak salah satu 
pacar gua sih! Gak mungkin deh!" 


"Coba liat chatting WA lu, siapa tau dia WA?" 


Sisy menurut dan matanya melotot kaget, dia tau nomor 
handphone siapa itu. 


"Ngape tuh mata kek mau keluar?" 


Yukie bertanya tapi matanya masih fokus ke minuman soda 
dingin miliknya. 


"Yang nelfon pagi tadi tunangan gua," jawab Sisy lemah. 
"Pasti Mami nih yang ngasih tau nomer gua," 


"Biarin aja lah dia tau nomer lu, kan wajar keles," 


"OMG!!" teriak Sisy. "BISA GAK SIH DIA BERHENTI USIK 
HIDUP GUA!!" 


"Ssssstt... Sy jangan teriak kali, maluuu di liat orang," tekan 
Yukie malu. 


Tbc,. 
Vote n comment nya guys!! 


05 September 2018 


Re post: 10.25 wib 
Rabu, 25 november 2020 


Part 8 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Erwin (Pacar Sisy) 


NO COPAS NO BULLY 


"Ssssstt... Sy jangan teriak kali, maluuu di liat orang," tekan 
Yukie sedikit berbisik. 


"BODO GUA GAK PEDULI!!" 
"AAAAKKHH!!" 

"DASAR JELEK!" 

"IDUP!" 


"Mmmmmhhm," Sisy tak bisa melanjutkan kata-katanya 
karena bibirnya di katup rapat tangan Yukie. 


"Diem! Bisa diem gak lu hah!" tekan Yukie melotot masih 
menutup mulut Sisy. Entah sejak kapan gadis itu sudah ada 
di sebelahnya. 


Sisy melihat Yukie di sampingnya lalu mengangguk 
mengerti. 


Setelah itu gadis itu bisa bernafas lega dan menurunkan 
kedua tangannya. 


"Huufh! Bener-bener lu ya malu-maluin gua lu," 


"Lu jahat banget sih Kie, kalo gua kehabisan napas 
gimana?" 


"Tinggal kubur! Ribet bener!" jawabnya asal. Tangannya 
masih sibuk mengaduk minuman soda tersebut. 


"Temen macam apa lu, nyumpahin gua cepet mati!" 
"Ya elah pake ngambek segala, canda kali, lagi PMS Buuu?" 


"Auh gelap!" Sisy kembali menghirup jus Orange tersebut 
sambil mengingat isi pesan Ali. 


'Ntar siang lu harus nungguin gua pendek! Kalo gak lu bakal 
tau akibatnya! Gua ngancam!' 


Sisy masih memikirkan apa isi pesan chattingnya. 


"Berani banget dia ngancem gua, baru juga tunangan 
berapa hari udah kek tunangan setaon. Lihat aja ntar siapa 
yang menang! Gak bakalan gua nungguin lu! Lu tungguin 
tuh gua sampe jamuran keriting!" Sisy membatin. 


Hari sudah siang jam sekolah juga sudah usai. Ali sudah 
bersiap-siap menunggu Sisy di parkiran sekolahnya. 


Hari ini dia memang berpakaian seperti biasa tapi ada yang 
beda dari Ali! Dia sudah mencukur habis kumis tipisnya juga 
yang di dagunya kini tidak di tumbuhi bulu-bulu halus lagi. 
Hanya saja rambutnya tetap gondrong seperti biasa. 


Ali memang janji akan merapikan dan memotong rambutnya 
tapi nanti setelah dia menikah lagi. 


Hampir sepuluh menit menunggu Sisy gadis perawan itu tak 
muncul juga. Sudah tiga kali Ali melihat arloji di tangan 


kirinya. 


"Gua tepat waktu kok! Gak mungkin kan gua telat! Tapi 
dimana dia?" Ali menggerutu marah. "Jangan-jangan dia," 
Ali tak lagi melanjutkan kata-katanya dia mencengkram 
kuat stir mobilnya. "Sisy lu baca pesan chatting gua tapi lu 
tetap pulang sendiri, lu...," 


Ali semakin emosi, dia belum selesai dengan kemarahannya 
tadi pagi di tambah lagi siang ini kemarahannya semakin 
menjadi-jadi. Mata Ali merah menyala, dia marah, dia 
merasa apa yang di omonginnya tidak di dengarkan, apa 
Sisy susah di atur. 


Dengan sisa kesabarannya Ali masih menunggu berharap 
salah satu dari mereka adalah Sisy yang keluar dari gedung 
sekolah itu. Tapi hasilnya tetap sama tidak ada Sisy lalu 
sedetik kemudian matanya menyipit dia melihat sesuatu, 
seseorang dan itu perempuan yang di lihatnya tadi pagi 
bersama Sisy. 


Dengan gerakan cepat Ali membuka pintu mobil lalu keluar 
hampir bersamaan dengan langkah kaki Yukie yang juga 
sedikit lagi bertabrakan pintu mobil Ali jika dia tidak 
menghentikan langkahnya. 


"Kyaaaa!" Yukie menjerit spontan, dia kaget. 


"Sorry!" ucap Ali datar. "Lu kenal Sisy kan? Tadi pagi gua 
lihat lu bareng dia lewat sini, lu tau dia di mana?" 


Untuk sesaat Yukie terdiam memandang wajah Ali, tanpa 
mendengarkan apa kata Ali. Dia terpesona. 


"Ya ampun bang, ganteng banget sih," 


Ali bisa mendengar penuturan perempuan di hadapannya. 
Ali hanya tersenyum kecut lalu kembali bertanya, "Maaf, 
bukan itu jawaban yang gua minta, lu tau di mana Sisy?" 


"Sisy?" Yukie masih belum kembali pada kesadarannya. 


Ali mulai kesal, "Iya Sisy, lu tau dia di mana? Setengah jam 
gua nunggu di mobil! Di mana dia? Tolong bilangin sama dia 
calon lakinya nunggu di sini," 


"Calon lakinya?" mata Yukie yang tadinya menatap kagum 
ke arah Ali berubah melotot, "Calon laki? Tunangan Sisy? 
Maksudnya kakak tunangan Sisy gituh?" 


"Iya, gua Ali. Gua tunangan dia yang bentar lagi jadi 
lakinya. Mana dia?" 


"Masak sih, tapi kata Sisy kakak jelek, kumisan, brewokan 
kek om-om tapi ini kok ganteng kek artis korea," 


Ali tersenyum jengah, dia butuh jawaban di mana Sisy 
bukan pujian tampangnya yang baru di rubahnya sedikit. 


"Huufh! Makasih pujian dan hinaanya tapi gua cuma butuh 
jawaban atas pertanyaan gua yang dari tadi gak di jawab, di 
mana Sisy Queen Dirga?" 


"Sisy? Itu.. Sisy itu.. Dia..," Yukie gelagapan dia tak tau harus 
berkata apa. 


"Mati! Gua harus jawab apa? Sisy kan di jemput Erwin tadi," 
batin Yukie panik. 


Di lain tempat Sisy lagi tersenyum bersandar di punggung 
Erwin. Tangannya melingkar manis di perut Erwin. Motor 


Erwin melaju di jalan raya. 


"Untung tadi aku minta di jemput cepet sama Erwin, jadi 
bisa keduluan kan," batin Sisy bahagia. 


"Sayang kita gak usah pulang dulu ya, aku masih pengen 
berdua sama kamu," Erwin mengeraskan suaranya dan 
menoleh ke samping. "Mau kan yang?" 


Sisy mengangguk setuju lalu balik bertanya, "Emang kita 
mau ke mana yang?" 


"Ngadem di Cafe mau?" 

Sisy mengangguk setuju dan bersorak manja, "Mauuu!" 
"Aku yang pilihin tempatnya ya...?" 

Setelah itu motor ninja itu melaju menuju ke tempat yang di 
pikirkan Erwin. Sisy memang bahagia begitu juga Erwin tapi 


tanpa mereka sadari akan ada seseorang yang siap 
menghancurkan kebahagiaan mereka berdua sebentar lagi. 


Dua puluh menit kemudian Sisy sudah turun dari motor 
Erwin. Cafe itu memang cafe untuk anak muda seusia 
mereka. Banyak anak sekolah yang duduk atau sekedar 
nongkrong menghabiskan waktu. 


"Suka tempatnya?" tanya Erwin yang mulai menyesuaikan 
langkah Sisy. 


"Suka!" 


Mobil hitam milik Ali melaju di jalan raya, mata Ali 
menyiratkan kebencian, kemarahan yang sangat dalam 
kepada Sisy. 


Ali memang masih di dalam mobil, dia sedang mengatur 
nafasnya, deru jantungnya yang berdetak tak beraturan. 


"Gadis itu kenapa dia mempermainkan gua?" banyak 
pertanyaan di benaknya. "Apa maunya? Apa dia sengaja? 
Apa dia menguji kesabaran gua?" 


Tangan Ali memukul stir mobil, 


Bukh! 
"Brengsek!!" 
Bukh! 
Berkali-kali... 


"Sisy... Siapapun itu yang bersama lu, sekarang, pasti abis di 
tangan gua," batin Ali menggeram marah. 


Ali mengingat pembicaraannya dengan Yukie beberapa jam 
yang lalu. Gadis remaja itu tampak gugup dan hati-hati saat 
ingin mengatakan sesuatu tentang Sisy. 


"Please, apapun itu katakan di mana Sisy? Gua janji gua gak 
akan ngamuk-ngamuk atau marahin dia, juga lu," ucap Ali 
setenang mungkin. 


"Mmm... Janji ya...?" Yukie tampak ragu. 


"Yup! Gua janji," Ali menunjukkan dua jari telunjuk dan jari 
tengah ke arah Yukie. 


"Sisy barusan lima menit yang lalu di jemput Erwin, mmm 
masih esempe sih," 


Darah Ali seketika naik ke ubun-ubun. Ali yang masih 
menyetir mobilnya tidak bisa lagi menahan amarah yang 
sedari tadi di tahannya di depan Yukie. 


"Erwin...gua gak bakal lupa nama itu," umpat Ali marah. 
"Gua pastiin sebentar lagi lu tamat di tangan gua," 


Selang beberapa menit kemudian Ali menerima chatting 
WhatsApp dari seseorang, Ali melihat layar ponselnya dan 
tersenyum miring. 


"Binggo!" 


Lalu dia meletakkan ponselnya di samping jok mobilnya dan 
menekan pedal gas tanpa ragu menambahkan kecepatan 
melaju ke tempat yang sudah di ketahuinya. 


Di tempat lain Sisy dan Erwin tengah bersiap-siap untuk 
meninggalkan Cafe. Sisy rasa hari sudah mau senja jadi 
sebaiknya mereka pulang sebelum Gisell marah besar 
dengan Sisy. 


"Kita pulang yuk sayang," 


"Ini juga kita siap-siap ke rumah kamu," Erwin meletakkan 
tas ransel nya hanya di pundak sebelah kanan. 


Tidak terlalu berat paling hanya beberapa buku, dia bukan 
anak yang terlalu pintar dalam soal pelajaran. Erwin 
berjalan di sebelah Sisy tersenyum manis ke arahnya. 


"Makasih sayang hari ini udah nemenin aku sampe sore," 


"Sama-sama yang," mereka berjalan hingga ke parkiran 
motor. 


"Oh ya temen kamu yang tadi nanya kita di mana, udah di 
kasih tau belum kita lagi on the way ke rumah kamu?" 


Sisy udah naik di belakang jok motor Erwin, "Belom!" 
"Kenapa belom?" 


"Biarin aja deh! Dia kan cuma nanya aku di mana, bukan 
mau ke sini sayang," 


"Oh gituh! Ya udah bagus deh. Kasian kan kalo ke sini 
kitanya gak ada. Pegangan ya sayang nanti kamu terbang 
lagi," 


"Yeee...apaan sih, emang badan ku kapas, bisa terbang," 


"Bukan! Bukan kapas, tapi layang-layang," godanya 
terkekeh. 


"Erwiiiinn!!!" Sisy mulai berteriak tapi tangannya sudah di 
pelukan Erwin. 


"Hahahaha, canda-canda," tawa Erwin ngakak. 


Motor Ninja Erwin bergerak cepat meninggalkan Cafe. Di 
sepanjang jalan mereka saling mengobrol sambil tertawa. 
Tanpa mereka sadari langit berubah gelap dan itu artinya 
hujan akan turun. 


Sisy yang menyadari perubahan cuaca yang tadinya cerah 
berubah mendung langsung menjadi panik dan ketakutan. 


"Win! Erwin! Bentar lagi hujan!" wajah Sisy berubah takut. 
"Win kita berhenti dulu yuk di mana! Win Mau ya?" 


"Belum hujan sayang! Lagian bentar lagi nyampe kok rumah 
kamu," Erwin berucap santai tanpa tau perubahan wajah 
Sisy. 


"Enggak Win! Aku gak mau kena hujan!!" Sisy semakin 
takut dan paranoid. 


Ali yang sudah lima menit sampe di tempat Cafe tempat 
Sisy dan Erwin tadi menghabiskan waktu tidak menemukan 
keberadaan mereka. 


"Sial! mana Sisy?" mata Ali mencari keberadaan gadis itu 
tapi dia tidak menemukannya. 


Lalu seorang pria berpakaian waiters mendekati Ali, "Maaf 
bang! Mau pesen sesuatu?" 


"Apa tadi ada cewek pake seragam sekolah putih abu-abu 
duduk nongkrong di sini, dia sama cowok pake seragam 
esempe, cewek itu pendek, kecil, bawel, pecicilan, ah 
pokoknya gitu deh! Lu lihat?" 


Waiters itu tengah berfikir dan mengangguk, "Oh kalo yang 
abang maksud cowok esempe pake motor ninja," 


"Ya dia pake motor ninja!" tekan Ali semangat. "Mana 
mereka?" 


"Udah pergi bang! Baru aja lima menit yang lalu," jawabnya 
ramah. 


"Hah! Apa?" Ali mencambak rambutnya karena marah. 
"Brengsek! Sialan tuh bocah! Mereka lolos lagi!" 


Waiters yang melihat perubahan sikap Ali langsung mundur 
karena takut dan meninggalkan Ali sendirian. 


Ali buru-buru meninggalkan Cafe tersebut, menyalakan 
mesin mobilnya. Pergi menyusuri jalan raya. 


"Ke mana tuh bocah bawa Sisy?" tanya Ali mulai tak 
sabaran. "Sial! Sial!" 


Di tengah kekalutannya tiba-tiba ada satu titik air 
membasahi kaca depan mobilnya. Dan Ali melihat dari balik 
kaca mobilnya. Melihat langit yang mulai mendung. Dan 
awan hitam di mana-mana. 


"Astaga! Bentar lagi hujan!" Ali yang tadinya marah dan 
kesal berubah panik. 


Sisy? Gimana dengan Sisy? Sisy kan takut hujan! Apalagi 
petir! Sisy di mana kamu? Di mana? 


Ali mengedarkan pandangannya ke segala arah. Berharap 
Sisy baik-baik saja. Berharap tak ada Sisy di antara 
kendaraan motor di luar sana. Dia yakin jika Sisy terkena 
hujan apalagi mendengar suara petir dia akan menjerit 
ketakutan. 


"Sial!" 


Sisy mulai paranoid, dia ketakutan dan hampir menangis, 
"Erwin berhenti! Erwin aku bilang hentikan motornya! 
ERWIN!" 


CIITT!! 


Suara rem motor yang secara tiba-tiba membuat Sisy kaget, 
untung dia tidak jatuh dari motor gede tersebut. 


"Sisy kamu kenapa? Ini belum hujan sayang! Kenapa teriak- 
teriak?" Erwin bingung dia merasa ada yang aneh dengan 
Sisy. 


Sisy tidak mendengarkan pertanyaan Erwin dia turun dari 
motor tersebut dan memilih berdiri di halte. 


"Sy kenapa turun? Sy kamu ke mana? Sy!!" 

Sisy membalikkan badannya menatap wajah Erwin yang 
bingung, "Kamu pulang aja! Aku di sini aja sampe hujannya 
reda nanti aku pulang pake taksi!" 


"Gak! Gak mau! Kamu harus pulang sama aku! Kamu masih 
tanggung jawab aku sy!" 


Tiba-tiba hujan turun cahaya kilat di mana-mana dan suara 
petir terdengar hingga ke telinga Sisy. 


GLUDUUK!! 
GLUDUUKK!! 
"Aaaakkhh!!" 


Sisy menjerit ketakutan menutup mata dan kedua 
telinganya. Erwin akhirnya tau ada yang tidak beres dengan 
pacarnya. 


Dia turun dari motornya dan memeluk Sisy, "Sy kamu 
kenapa? Ayo bertedu!" 


"Aaakkkhh!! Tolong!!" teriak Sisy ketakutan. 


Ali yang tengah mencari Sisy pada akhirnya menemukan 
keberadaan Sisy dengan cowok tersebut. Ali melihat Sisy di 


peluk erat cowok berseragam putih biru itu. 


"Brengsek tuh cowok!" tanpa menunggu Ali turun berlari 
dalam hujan mendekati Erwin. 


"Woi! Lepasin Sisy!" teriak Ali marah. Sambil menarik kerah 
seragam putih Erwin. 


Erwin yang menyadari tangan seseorang menarik kerah 
seragamnya langsung berbalik sangar dan melepaskan 
tangan Ali dengan mudah. 


"Siapa lu! Berani berbuat kasar sama gua!" Erwin berdiri 
dalam hujan begitu juga Ali. Sedangkan Sisy dengan 
bibirnya yang pucat di belakang Erwin. 


"Ali," lirih Sisy tak berdaya. 


"Bukan urusan lu! Berikan Sisy sama gua atau gua hajar lu 
sekarang!" gertak Ali. 


"Gak akan!" teriak Erwin tak kalah sangar memandang Ali. 
Erwin memang masih kelas sembilan tapi tinggi badannya 
hanya beda beberapa senti dengan Ali. 


"Bajingan lu!" Ali emosi dengan cepat dia menghajar wajah 
Erwin. 


Bugh! 


"Ali stop!" pinta Sisy dalam kekalutan dan tubuh yang 
semakin lemah. Dia memeluk di dirinya sendiri. 


Ali tak mendengarkan Sisy dan sekali lagi bocah itu di 
hajarnya. 


Bugh! 


Bugh! 
Bugh! 


"Ali udahh!!" teriak Sisy dalam hujan yang semakin 
membuatnya tak berdaya. 


Bugh! 


Erwin mampu membalas pukulan Ali di dadanya. Dia juga 
jago karate dan teakwondo. Hanya saja tak semahir Ali. 


Bugh! 


Kini kaki Ali sudah melayang di perut Erwin. Terakhir 
pemuda itu tersungkur juga ke aspal yang basah. 


Ali yang masih emosi dan belum puas lalu mendekati Erwin 
dan mencekik lehernya. 


"Aliii janggaann!!" teriak Sisy shock. 


"Jauhi tunangan gua atau lu bakal mati di tangan gua 
bocah!" ancam Ali masih mencekik leher Erwin. Erwin 
hampir mati tak bernafas. 


"ALLHH!!" 


Teriakan itu teriakan terakhir Sisy sebelum dia pingsan di 
aspal yang basah dan dingin karena hujan. 


Ali yang kaget segera melepaskan cekikannya dan berlari 
mendekati Sisy yang pingsan basah kuyup karena hujan. Di 
gendonganya gadis itu. Wajah Ali berubah cemas. 


"Sy! Sy! Sisy! Sy! Bangun Sy!" teriak Ali memanggil Sisy di 
gendonganya yang ala bridal. 


Tbc,. 

Wuih.... 

Kelar juga!! 

Selanjutnya!! Tunggu ja ya besok!! 
VOTE n comment ny jgn lupa yuuuu! 


Tinggalkan jejak kalian... Jgn keseringan jadi 
pembaca gelap, dn tolong kasih tau klo masih ada 
typo TT 


(Udah sering revisi kok masih ada typo T TJ 
06 September 2018 


Re-post: 18.52 
Rabu, 25 November 2020 


Part 9 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 


NO COPAS NO BULLY!!! 


(Adult 1544) 


"Sy! Sy! Sisy! Sy! Bangun Sy!" teriak Ali memanggil Sisy di 
gendongannya yang ala bridal. 


Sisy diam tak bergerak, tubuhnya kaku, dingin dan pucat, 
matanya terpejam, dia tak sadarkan diri. "Hei... 
Bangun...pendek!!" 


Ali sedikit menguncang tubuh Sisy tapi gadis itu tetap tak 
sadarkan diri. Dengan langkah terbirit-birit Ali merebahkan 
Sisy di jok samping tempat duduknya. 


Dia membaringkan tubuh Sisy lalu duduk tepat di samping 
Sisy melajukan mobilnya, pergi ke rumah Orang tuanya. Ali 
tak punya pilihan lain, kalau sampai Gisell tau anaknya 
pingsan dengan pakaian yang basah hingga ke sepatu Ali 


yakin Gisell bisa saja cemas dan mungkin meragukan Sisy 
untuk di nikahkan dengannya. 


Jadi lebih baik ke rumah Orang tua Ali Adalah pilihan yang 
tepat karena membawa gadis mungil itu ke dalam 
apartemennya hanya akan membuatnya kehilangan akal 
dan kendali. 


Tiga puluh menit kemudian mobil Ali berhenti tepat di 
halaman depan kediaman Chandra. 


Dengan tergesa-gesa Ali menggendong Sisy membawanya 
masuk ke dalam rumah Orang tuanya. 


"Mama!! Mama!!" pekik Ali sangat keras. "Ma.. Tolong Ali 
Maa!!" 


Seorang pelayan wanita terbirit-birit mendekati Ali juga 
Sharon. 


"Tuan muda kenapa ini? Non Sisy pingsan?" tanya Bi Wiwi 
nama PRT di rumah itu. 


"Ali Sisy kenapa? kenapa dia pingsan? Basah semua lagi? 
Kamu apain dia Li? Kamu juga kenapa basah kuyup kek 
gini?" tanya Sharon beruntun tanpa jeda. 


"Ma nanti dulu jelasinnya, pindahin dulu Sisy ke kamar 
tamu!" mata Ali teralihkan ke Bibi Wiwi. "Bi siapin kamar 
buat Sisy sekalian baju gantinya, trus telpon dokter suruh 
ke sini! Cepat Bi!" 


"Baik Tuan Muda," Bi Wiwi megangguk lalu berlalu pergi. 


"Mama ikut Ali sekarang tolong bantuin Ali," pinta Ali tapi 
dia melanjutkan langkahnya masuk ke kamar tamu di ikuti 
Sharon yang masih bingung. 


"Eh Ali tunggu! Bantu apa?" setelah meletakkan Sisy di king 
size. 


Ali melihat gorden jendela yang terbuka, hujan masih 
terdengar dari sela-sela jendela tersebut. Ali bergegas 
menutup jendela itu dengan kain gorden. 


"Jendelanya jangan di buka!!" tegas Ali. Lalu Ali melihat 
Mamanya yang masih bingung. 


"Mama bisa bantu apa? Kamu minta tolong apa?" 


"Gantiin baju Sisy Ma.., gak mungkin kan Ali yang buka baju 
dia sama rok sekolahnya, bisa-bisa gak perawan lagi anak 
orang," 


Pletak!! 


Sharon meninju kepala Ali sekali membuat Ali meringis 
menyentuh kepalanya, "Aduh! Sakit Ma," 


"Kamu ini dalam keadaan genting gini masih aja mikir 
mesum," 


"Mama aja tuh yang gak peka, masa Ali nyuruh Mama nyapu 
ngepel kamar tamu! Kan gak mungkin! Ya udah Ali keluar 
dulu Ma.., Ali mau mandi, nanti Ali ke sini lagi," 


Sebelum keluar Ali melirik Sisy sedetik lalu berjalan cepat 
menuju anak tangga. Dia juga sudah kedinginan, dia harus 
segera membilas seluruh tubuhnya dengan air hangat. 


"Aku mohon... Jangan sakit Sy," batin Ali berharap. 


Ali sudah membasahi seluruh tubuhnya dengan air shower 
yang hangat. Dirinya masih memikirkan kejadian beberapa 
menit yang lalu. 


"Kenapa aku semarah tadi dengan bocah esempe itu? Apa 
karena aku kesal karena Sisy lebih memilih pulang 
dengannya bukan dengan aku yang jelas-jelas tunangan 
dia? Kenapa juga aku gak bisa mengontrol emosi aku? Aku 
ini kenapa? Apa pentingnya cewek pendek itu? Apa?" Ali 
bertanya dalam hatinya. 


Lima belas menit kemudian Ali sudah turun ingin menemui 
Sisy, gadis itu sudah berganti pakaian tapi dia masih tidak 
sadarkan diri. Sisy mengenakan pakaian Sharon. 


Untungnya tubuh mereka tidak terlalu berbeda hanya saja 
Sharon masih lebih tinggi beberapa centi di banding Sisy. 
Tapi langsingnya sama. 


"Sisy belum sadar Ma?" tanya Ali yang sudah di samping 
gadis itu. 


"Belum!" jawab Sharon singkat. 

"Dokternya jam berapa ke sini Ma?" 

"Dalam perjalanan," 

"Badannya panas gak?" 

"Sentuh aja sendiri!" ketus Sharon. 

"Mama apaan di tanyain juga jawabnya kek gitu?" 


"Kamu juga kalo jawab suka seenaknya, pertanyaan Mama 
tadi di depan belom kamu jawab, kenapa Sisy bisa pingsan 
basah kuyup kek tadi? Kamu apain dia?" 


Ali menghembuskan nafas beratnya, dia tak tahu harus 
mulai dari mana. Dia bingung, "Jadi Mama mau tau? Sisy 
tadi pingsan di tengah hujan gara-gara Ali ki 


Tok! 
Tok! 
Tok! 


Pintu kamar itu di ketuk dari luar. Membuat Ali menoleh dan 
tidak melanjutkan kata-katanya barusan. 


"Masuk!" seru Ali. 
Ceklik! 


Pintu itu terbuka dan sudah ada Bi Wiwi bersama seorang 
dokter muda. Dokter pribadi kepercayaan keluarga Chandra. 
Bi Wiwi kembali menutup pintu setelah dokter Haikal masuk 
dan berdiri di antara Ali dan sharon. 


"Hey bang Kal!" sapa Ali ramah berdiri berjabat tangan 
dengannya. 


"Hay!" Dokter Haikal tersenyum ke arah Sharon. "Sore Tan, 
siapa yang sakit Tan?" 


"Tuh tunangan sepupu kamu," tunjuk Sharon ke arah tempat 
tidur Sisy. 


Mata Haikal melirik Sisy kaget, "Eh! Ini tunangan lu yang 
kemaren itu kan?" 


"Iya bang Kal, udah langsung periksa aja, gua takut dia 
kenapa-napa, dari tadi dia gak sadar-sadar soalnya," jelas Ali 
mencoba setenang mungkin. 


Dokter Haikal memeriksa keadaan kondisi tubuh Sisy lalu 
tiga menit kemudian dia mulai bertanya serius ke arah Ali. 
"Tunangan lu cuma demam biasa, gua suntik penurun panas 
juga sembuh," 


"Trus sadarnya kapan?" 


"Nanti juga sadar, oh itu gordennya di buka aja, jangan di 
tutup semua kasian dia butuh udara luar," saran Dokter 
Haikal. 


"Oh, biar Tante buka," ucap Sharon ramah. 


"Jangan Ma! Di luar masih hujan, masih ada kilat sama petir 
Ma," cegah Ali dan Sharon hanya berjalan sampai di sisi 
jendela. 


"Loh Ali tunangan lu Sisy perlu udara ," 


"Dia takut hujan, sama suara petir juga," potong Ali 
menatap intens ke arah Sisy. 


"Oh pantes! Jadi tadi dia pingsan karena kehujanan sama 
kaget gara-gara petir," 


Ali mengangguk ragu, "Dia bisa sembuh gak bang Kal? 
Mmm...Ada obatnya gak?" 


"Tergantung, ketakutan yang dia rasakan akibat trauma 
masalalu itu mungkin bisa sembuh mungkin juga gak, itu 
semua tergantung sama diri dia sendiri Li," 


"Tapi gua mau dia sembuh bang Kal?" 


"Ali gua ngerti apa yang lu mau, tapi gua bukan dokter ahli 
psikis, ya lu coba konsultasi aja dulu bawa dia, itu pun kalo 
dia mau," 


"Harus mau," Ali berucap ngotot dan dokter Haikal cuma 
geleng-geleng sambil cengengesan. 


"Ngapa lu senyum-senyum?" Ali gak ngerti. 


"Lu tuh ya dari kecil gak berubah maksa minta ampun, 
maksa sih boleh tapi kalo dia gak mau jangan terlalu di 
paksa Li, kasian Li anak orang," 


"Bentar lagi jadi bini gua kok," 


"Oke gua nyerah! Terserah Iu mau ngemeng apa," Dokter 
Haikal berdiri dan berpamitan sama Sharon. "Tante pulang 
ya titip salam sama Om Mark," 


"Oh iya, nanti Tante sampaikan." 

Ali berdiri gak terima Dokter Haikal pulang sedangkan Sisy 
masih pingsan 

"Hei bang! Tapi Sisy belom sadar?" wajah Ali masih cemas. 


"Lu berlebihan Li, tunangan lu cuma lagi tidur. Paling juga 
sadar satu jam lagi. Lu tungguin aja," 


"Awas lu bang kalo bohongin gua," 


Dokter Haikal hanya tersenyum mengejek, "Dia malam ini 
tidur di sini aja, kasian kan, masih harus istirahat tuh 
tunangan lu," 


"Oh!" Ali mengangguk mengerti. 

"Jangan lupa kabarin Mamanya," tambah dokter Haikal. 
"Iya bawel lu bang," 

"Sekarang gua boleh pulang gak?" 

"Sana pulang lu!" 


"LU ngusir gua?" 


"Kan lu tadi yang nanya boleh pulang gak, gua kan cuma 
jawab, bener kan?" 


"Ada aja ya omongan lu biar gua yang salah," 

Ali kini yang tersenyum mengejek, "Hehehe, Ali gituh." 
"Udah Ali jangan gitu dia kan sepupu kamu," 

"Iya Mama maaf deh!" 

"Yuk Haikal tante anterin ke depan," 


Haikal mengangguk sedangkan Ali kembali duduk di sisi 
tempat tidur Sisy. 


"Sy bangun dong! Jangan lama-lama tidurnya, lu gak lihat 
gua panas-dingin gini takut lu kenapa-napa?" tangan Ali 
terulur menyentuh tangan mungil Sisy yang masih terasa 
hangat. 


"Cepat sembuh ya Sy, maafin gua udah bikin lu sakit kek 
gini," 


Malam harinya tepat jam tujuh malam setelah Ali mengabari 
Gisell kalo Sisy akan menginap di rumahnya dia kembali 
masuk ke kamar sisy. Tapi gadis itu tidak ada di kamarnya. 


"Sy? Sisy lu di mana? Lu di kamar mandi ya? Lu udah sadar 
kok gak bilang-bilang gua sih? Sy?" 


Tidak ada sautan ataupun suara Air yang terdengar dari 
dalam. 


Tok... 


tok.. 

tok.. 

"Sy lu di dalam gak sih?" 

Masih tidak ada yang menjawab, kini Ali yakin Sisy tidak 
ada di kamar mandi. Mata Ali melihat ke jendela balkon 
kamar Sisy. 


Masak dia di balkon? Gak tau apa di luar dingin. 


Ali melangkah lebar ke daun pintu. Dan saat pintu itu di 
geser benar saja ada Sisy di luar sedang melihat ke langit. 


Ali berjalan lambat ke arah Sisy melepaskan jaketnya lalu 
menyelimuti kedua lengan gadis itu yang terbuka dari arah 
belakang. 


"Eh! Ini," Sisy tampak kaget seketika, dia tidak tau kalau 
ada Ali di sampingnya. 


"Lu bengong ya? Sampe-sampe gua manggil lu gak nyadar! 
Ngapain lu ke luar? Gak tau apa nih udara dingin banget 
abis hujan?" 


"Gua gak pa-pa kok, jaket lu," Sisy mau melepas jaket hitam 
itu. 


"Pake kata gua! Gua gak mau lu besok demam lagi," 
"Serah deh, ini rumah bokap lu?" 


"Bukan! Rumah babu gua! Iya lah rumah bokap nyokap gua, 
gak mungkin rumah lu," 


"Iya gua tau lu gak usah nyindir, gua emang gak setajir lu, 
kalo gak karena hutang juga gua gak bakal mau tunangan 


sama lu," 
"Hutang?" dahi Ali berkerut gak ngerti. "Hutang apaan?" 


Sisy melihat Ali yang bingung, "Gak usah pura-pura bego lu! 
Dasar om-om...," 


"Apa lu bilang?" bentak Ali tepat di hadapan Sisy. 


Darah Sisy berdesir, sejak dari tadi sore Sisy memang baru 
menyadari ada yang beda dari Ali. Wajahnya tanpa kumis 
dan jambang tipis itu, dia terlihat lebih muda dan ganteng. 


Kenapa Sisy baru menyadari sekarang, Ali itu sebenernya 
gak jelek. 


Mata mereka beradu Sisy mendongak menatap Ali, entah 
kenapa dia merasa Ali akan menciumnya. 


"Kyyaaaa! Sana lu!" sentak Sisy mendorong dada Ali. 
"Ngapain lu dekat-dekat gua?" 


Ali terdiam untuk sesaat, dia masih berwajah datar 
sedangkan Sisy jantungnya masih berdetak sangat cepat. 


"Jangan ketemu lagi sama dia atau cowok manapun," Ali 
berucap pelan tapi tegas. 


"Apa maksud lu? Apa hak lu larang-larang gua sama siapa?" 


Ali menggeram marah, tangannya mengepal, "Lu tunangan 
gua, yang bentar lagi hitungan hari lu bakal jadi bini gua. 
Kalo lu gak nurut apa kata gua, gua bakal patahin tangan 
dan kaki cowok yang deket-deket sama lu, ngerti lu?" 


Entah sejak kapan Sisy jadi takut dengan Ali. Mata elangnya 
beradu dengan mata hazel Sisy. Rahang Ali mengeras dan 
Sisy tau Ali lagi tidak sedang bercanda. 


"LU apaan sih! Gua mau nemuin Tante aja!" Sisy berbalik 
dan melangkah bermaksud pergi dari hadapan Ali yang 
menurut Sisy terlihat mengerikan. 


"Tunggu!" 

Sisy tidak mendengarkan, dia tetap melangkah. 
"Lu beneran masih virgin?" 

DEG! 

Apa dia bilang? 


Seketika langkah Sisy terhenti, dia membalikkan badannya 
menghadap ke arah Ali. Berjalan mendekati Ali dengan 
mimik wajah yang marah. 


"Apa maksud lu ngomong gitu? Mentang-mentang gua 
pecicilan, kegatelan, punya banyak cowok trus lu pikir gua 
gak perawan gitu! Hei jelek, dengerin gua! Gua pernah 
bilang kan sama lu dulu, gua masih perawan dari ujung 
rambut sampe ujung kaki, ngerti lu? Apa waktu tuh lu 
budek?" cerocos Sisy kesal. 


Senyum devil Ali menyeringai, "Tapi sekarang tidak lagi," 
"Ma..maksud lu?" 


Sisy tau ada yang tidak beres dari kata-kata Ali barusan. 
Sisy memundurkan langkahnya takut. 


Dan... 
Cup! 


Bibir merah Ali mendarat mulus di bibir Sisy. Gadis itu 
mematung untuk sesaat. Darahnya berdesir. Jantungnya 


semakin berdetak cepat. 


Sisy tidak tau harus bagaimana. Ini untuk pertama kalinya 
baginya berciuman. Sedangkan Ali dia menekan tengkuk 
leher Sisy. Terus melumat bibir tipis itu. Hampir lima menit. 
Seandainya Ali tau. Sisy lemes seketika, dia ingin merosot 
jatuh ke lantai. 


Untungnya tangan kiri Ali memeluk pinggang ramping Sisy. 


Dua menit kemudian Ali melepaskan ciuman itu. Mata 
elangnya terbuka di pandanginya wajah Sisy yang entah 
bagaimana. 


"Manis," ucap Ali tanpa dosa merasakan sentuhan di 
bibirnya. 


"Lu!" kini kesadaran Sisy mulai kembali dan dia menatap Ali 
sangar. 


"KENAPA LU CIUM GUA? ITU FIRST KISS GUA! DASAR OM-OM 
MESUM! JELEEK!! 


Ali hanya menutupi kedua kupingnya saat suara dahsyat itu 
mengudara. 


"Buset dah! Suara lu ngalahin toa!!!" 


"BODO AMAT!! BALIKIN FIRST KISS GUA!" teriak Sisy marah 
memukul-mukul dada Ali. 


"Emang bisa?" tanya Ali bingung. "Oh gua tau, lu mau lagi 
kan? Sini-sini," 


"AAKH! Minggir lu om-om mesum! Jangan deket-deket gua! 
Lihatin aja gua bakal aduin ini sama Mami, biar lu di depak 


jadi mantunya," omel Sisy masih gak terima dia terus saja 
memukul-mukul dada Ali. 


Sedangkan Ali tentu saja sekuat tenaga menenangkan singa 
betina yang sedang mengganas di hadapannya. 


Tbc.., 


Asyeeeekkk!! Pagi-pagi dapet kecupan basah 
Hahahhahahha! 


ini panjang kn??? Jd comen yaa 
Sampe jumpa besok lagi 
09 September 2018 


Re-post: 09.54 wib 
Kamis, 26 November 2020 


Part 10 


Pemain Putra Alingga Chandra 

Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 

Billy, Adipati, Dimas, Rizky (Teman Ali) 


NO COPAS NO BULLY 

Area 1544 

Terdapat adegan kissing, yang gak suka boleh skip!! 
BRAK!! 


Sisy membanting kasar pintu mobil Ali. Sangat kasar. Dia 
masih terlihat kesal karena kejadian kemaren. 


Hari sudah tak lagi siang, Sisy sudah pulang sekolah. Ya 
sejak kemaren dia tidur di rumah Tante Sharon dan Om 
Mark. Jadi paginya Sisy berangkat sekolah di antar Ali lalu 
pulangnya di jemput Ali. 


Bagi Sisy itu adalah kesialan yang bruntun. 


"Astaga pendek!! Lu nutup pintu mobil bisa pelan gak sih! 
Lu kira ni mobil taon sembilan puluh apa," protes Ali dia 
sudah berdiri sejajar dengan Sisy entah sejak kapan kakinya 
cepet banget kek hantu. 


"Bodo amat!" teriak Sisy. "Sana lu pulang! Lu udah puas kan 
nganterin gua, gua udah sampe rumah nih," 


"Idiihh, siapa lu ngusir-ngusir gua. Gua lagi gak ngampus 
trus kerjaan kantor udah kelar jadi gua bisa punya banyak 
waktu buat ngobrol sama Tante," jelas Ali langsung 


melangkah meninggalkan Sisy yang masih melongok di 
depan halaman rumahnya. 


"Hei..! Hei..Om-om jelek!!" 


Gisell udah berdiri di depan pintu menyambut kedatangan 
mereka berdua. Wajahnya tersenyum melihat Ali dan Sisy. 


"Cieee... anak Mami baru pulang abis nginep di rumah 
mertua," goda Gisell. 


Ali tersenyum kecut mendengar guyonan calon Mertuanya 
sedangkan Sisy masih cemberut, "Lagi gak mood becanda 
Mi, Sisy ke kamar dulu!" 


"Loh-loh kamu kenapa Sy? Kok mukanya masam gitu?" 
tanya Gisell heran. 


Sisy berhenti melangkah dengan wajah manjanya lalu 
mengadu soal ciuman itu dengan Gisell. 


"Mami Ali jahat Mi! Dia semalam udah nyium bibir Sisy Mi!! 
Di sini!" tunjuk Sisy ke arah bibirnya. 


"Pokoknya Mami harus pecat Ali jadi mantu Mami, dia itu 
jahat!" 


"Buset dah ni cewek! Beneran ngadu sama Maminya. Duh! 
Salting kan gua! Ngapain juga ngomong depan gua!" batin 
Ali shock. 


Ali menelan saliva nya karena takut Gisell mikir dia cowok 
berengsek, cowok cari kesempatan dalam kesempitan atau 
entah apa lagi. 


Gisell yang melihat Sisy hanya terdiam sesaat lalu menatap 
Ali yang bingung harus bicara apa dan kembali lagi 


memandang anaknya yang cemberut masih marah. 


"Mamiii! Kok Mami diem sih? Marahin dia dong!!" tegas Sisy 
ngambek. Tangannya di silangkan ke dada. 


"Beneran nak Ali nyium Sisy?" 


Mata Ali melotot, dia gugup! Entah harus mengatakan apa. 
Membuat pengakuan kalo bibir anaknya gak perawan lagi, 
gitu. Ampun dah.. 


"Itu...iya Tante, maaf Tante," jawab Ali gugup dan salah 
tingkah. 


"Sial banget nih cewek! Seumur-umur hidup gua baru kali ini 
mengakui permohonan maaf gara-gara ciuman!! Buset 
dah!! Gimana kalo ina-ina sebelum nikah, Abis gua!!" batin 
Ali shock. "Duh tante pasti mikir gua cowok berengsek yang 
gak tau diri nih!" 


"Tuh kan ngaku dia! Pecat dia Mi! Sisy gak mau nikah sama 
om-om mesum kek dia!!" omel Sisy manja sambil 
menghentak-hentakkan kakinya seperti bocah di depan 
Gisell. 


"Udah Sy! Jangan ngaco' gitu kalo ngomong! Tiga hari lagi 
kalian itu nikah! Gak pa-apa cuma ciuman ini! Belum yang 
lain!" Gisell melirik Ali yang masih salting. "Iya kan Li?" 


Ali hanya mengangguk takut salah bicara. Sedangkan Sisy 
hanya melongok tak percaya dengan jawaban Maminya. 


"APA?" pekik Sisy. "OMG!! TIGA HARI LAGI AKU NIKAH?" 
wajah Sisy panik. 


Sedangkan Gisell dan Ali hanya menutupi kedua telinganya 
mendengar teriakan Sisy yang nyaring tersebut. 


"Ya ampun Sisy suara kamu itu bisa pelan gak sih?" pinta 
Gisell tak tahan dengan teriakan Sisy. 


"Gak bisa! Gak bisa! Pokoknya ini gak boleh terjadi! Sisy 
gak mau cepet-cepet nikah sama Om mesum ini Mi! Gak 
mau! Titik!" tolak Sisy mentah-mentah di depan Ali lalu 
pergi ke kamarnya masih dengan wajah kesalnya. 


"Sy! Sy! Sisy!" pekik Gisell tapi dianggap angin lalu Sisy. 
"Duh anak itu kenapa sih?" gumam Gisell bingung. 


Ali hanya menarik nafasnya, cewek itu benar-benar 
membuatnya salting, malu setengah mati sama Gisell. 


"Nak Ali mau masuk dulu?" tawar Gisell tersenyum. 


"Tan.. Ali buru-buru, baru inget ada urusan mendadak Tan, 
Ali pergi dulu ya Tan," 


"Oh! Ya udah! Hati-hati ya Li," 


"Iya Tan, misi Tante," 


Di sini Ali sekarang berkumpul dengan teman kuliahnya. Di 
apartemennya di lantai sembilan puluh. 


"HAHAHAHA!!!" tawa ngakak Billy, Adipati, Dimas, dan Rizky 
yang berbarengan juga nyaring itu membuat Ali muak. 


"Serius lu Put! Calon bini lu cerita soal ciuman itu sama 
Nyokapnya?" Dimas masih menahan tawanya. 


"Ckckck! Gila tuh cewek! Berani bener! Salut gua!" 
sambung Adipati sambil geleng-geleng kepala tidak jelas 
maksudnya apa. 


"Sumpah! Kalo gua jadi lu langsung lari pamit naek ojek 
hahaha," Tawa Billy makin ngakak. 


"Putra! Putra! Ada-ada aja lu," Rizky juga ikut-ikutan 
menggelengkan kepalanya melihat speechless ke arah Ali. 


Wajah Ali bersemu merah. Dia bener-bener malu. "Bisa diem 
gak lu semua! Atau lu semua keluar dari apartemen gua!" 


Lalu dengan kompaknya ke empat teman Ali menutup rapat 
mulut mereka. Mereka saling melirik pura-pura takut. 


"Sorry bro! Abis cerita lu lucu sumpah!" ujar Billy. 


"Diem lu Billy, lu kira gua ngelawak!" ketus Ali marah. "Gua 
lagi pusing lu berempat malah bikin tambah pusing," Ali 
meremas kepalanya. 


"Apa sih yang lu pusingin, kerjaan ada, tajir iya, tunangan 
ada, gadis trus cantik lagi, kurang apa lagi hidup lu! Gak 
mau lu? Sini kasih gua!" tawar Billy menggoda. 


Mata Ali menatap sangar Billy, "Mau mati gua lempar dari 
lantai sembilan puluh atau mati gua hajar pake tangan 
gua?" 


"Gak-gak dua-duanya bro! Just kiding dude!" ujar Billy 
dengan mimik wajah yang sedikit takut. "Lu jangan terlalu 
serius kenapa?" 


"Bener tuh Put! Idup jangan terlalu di bawa serius, serius 
boleh tapi jangan terlalu lah, slow man, ngomong-ngomong 
tumben wajah baru, jadi kelihatan ganteng lagi, rambut gak 
sekalian tuh di pendekin dikit?" tanya Rizky sambil melirik 
ke arah teman-temannya yang lain. 


"Ntar abis nikah gua potong rambut," 


"Asyeeek!!!" gurau Dimas dan Adipati berbarengan. "Jadi 
Bang Putra tampan dong!" sambung Billy. 


"Bentar lagi cewek-cewek ngejer lu lagi tuh!" tambah Rizky. 
"Sotoy lu semua!!" Ali beranjak dari duduknya. 

"Woi mau ke mana lu Put?" tanya Dimas. 

"Kulkas! Ngambil minuman!" teriak Ali. 

"Gua satu Put!" pekik Dimas lagi. 

"Gua juga!" sambung Billy. 

"Gua juga dong!" tambah Rizky. 

"Gua-gua jangan lupa!" pekik Adipati. 


Suara mereka berempat membuat Ali jengah, "Ambil 
sendiri! Gak muat tangan gua!" balas Ali. 


"Huuuuuhh!!!" suara sorak tidak jelas dari depan membuat 
Ali terkekeh. 


Sisy tengah bersiap-siap setengah jam lagi Ali akan 
menjemputnya. Mereka akan memilih gaun pengantin. 


"Cieeee.... Anak Mami udah cantik aja," goda Gisell. 
"Nungguin pangeran datang ya?" 


"Iya pangeran kodok!" ketus Sisy tak suka. 
"Kok kodok sih?" 


"Biarin! Ali cocok kok jadi pangeran kodok!" 


"Kamu itu jangan keseringan berantem sama Ali, inget dia 
itu ," 


"Calon suami Sisy!" sambung Sisy. "Iya kan? Mami mau 
ngomong gitu?" 


"Eh! Kalo Orang tua lagi ngomong itu jangan di potong! Gak 
sopan!" 


"Iya maaf," ucap Sisy lemah. Gadis itu terduduk lemes di 
king size, dia melirik Gisell sedih. "Mi.. Emang gak bisa ya 
Mi, Sisy nikahnya taon depan? Sisy kan masih sekolah Mi, 
ntar kalo Sisy gak lulus gimana?" 


Gisell mendekati putrinya, mengacak-acak rambut Sisy, 
"Tenang aja, ada Ali yang ngajarin kamu, dia kan pinter," 


"Tapi Miii, Sisy belom puas sama masa muda Sisy," 


"Sampe kapan kamu baru puas? Manusia itu gak ada puas- 
puasnya, yang ada nanti semakin banyak kamu koleksi 
cowok gak jelas! Inget Sy! Kalo jadi istri itu gak boleh 
selingkuh! Harus setia sama suami! Inget itu!" 


"Trus kalo Sisy setia emang Ali setia?" 


"Mami percaya, Ali itu calon suami yang baik, dia bukan 
tukang selingkuh kek Papi kamu itu. Gak semua laki-laki itu 
kelakuannya sama Sy! Inget itu ya?" 


"Auh ah, Sisy males bahasnya. Sisy masih bingung," 


"Udah bingungnya, di tunda dulu. Buru ke depan, bentar 
lagi Ali mau datang," Gisell menarik tangan putrinya yang 
lemah. 


"Uuh! Mamilii," rengek Sisy seperti bayi. 


Di sepanjang jalan Sisy hanya terdiam tak banyak bicara. 
Dia juga tidak menoleh ke arah Ali. Dia hanya berharap hari 
ini cepat berlalu dan Sisy bisa kembali tidur di King sizenya 
yang nyaman. Kapan lagi dia bisa menghabiskan masa- 
masa indah di kamarnya. Sebentar lagi hitungan hari dirinya 
akan di bawa kabur dengan pria di sebelahnya itu. 


"Pendek! Lu kenapa diam? Dari tadi lu diem mulu? Sariawan 
lu? Sakit gigi? Atau gara-gara ciuman kemaren?" 


Mata Sisy membulat lebar, "Apa si lu! Awas aja lu nyium- 
nyium gua lagi, gua patahin leher lu!" 


Ali hanya terkekeh geli, "Dasar pendek!" 
"Gak usah panggil gua pendek, Om mesum!" 


"Eh! Udah ganti ya, gak Om-om keripik eh salah! Om-om 
keriput lagi! Biasanya kan lu ngomong gitu!" goda Ali. 


"Gak lagi! Lu sekarang Om-om mesum! Jelek lu!" cibir Sisy 
berteriak di dalam mobil. 


Ali tersenyum terkekeh, "Serah lu deh pendek," 
"JANGAN PANGGIL GUA PENDEK!!" pekik Sisy marah. 
"Buset dah! Suara lu jangan teriak di telinga gua napa!" 
"Bodo amat!" 


"Oh ngelawan! Gua tepikan mobil, gua cium lu ya?" ancam 
Ali. 


Mulut Sisy mengangak lebar, "Apaan sih lu! Jangan macam- 
macam lu, gua aduin lu ntar sama ," 


"Tante?" potong Ali. "Aduin aja!" 
"Hah!" pekik Sisy kaget saat mobil itu berhenti mendadak. 


Ali menatap devil ke arah Sisy yang ketakutan. "Ali jangan 
macem-macem! Gua keluar nih kalo lu berani deketin gua!" 


"Keluar aja sono!" Ali berucap santai. 


Tiba-tiba hujan turun dan Sisy mulai meringkuk ketakutan. 
Ternyata Ali menepikan mobilnya karena hujan turun bukan 
karena ingin menggoda gadis itu. Sisy seketika melihat Ali 
dan Ali tau wajah ketakutannya yang hampir menangis. 


"Aliii," lirih Sisy takut. 


Tanpa di minta Ali sudah mengerti, dia memeluk gadis itu. 
Menyembunyikan Sisy di dadanya. 


"Ssstt.., udah tenang ada gua, lu gak usah takut lagi. Hujan 
gak akan nyakitin lu," Ali menenangkan Sisy. 
Sisy mengangguk di dekapan Ali. 


Entah apa yang Sisy rasakan dadanya bergemuruh bukan 
karena dia takut karena hujan dan suara petir itu yang 
sudah pasti tapi membuat Sisy paranoid melainkan karena 
harum tubuh Ali membuat pikirannya sedikit gila mungkin. 


Rasa nyaman, hangat, wangi, di dekapan Ali membuat 
perasaan Sisy semakin aneh di dirinya. 


"Aku ini kenapa? Kenapa rasanya nyaman di pelukan Om- 
om mesum ini?" batinnya tak jelas. 


Begitupun Ali dia seakan tak rela, entah sejak kapan tapi 
keinginan untuk melindungi gadis itu terlalu dalam. 


Entahlah, Ali tidak mengerti bagi Ali melindungi Sisy adalah 
prioritas utama untuknya. 


"Li apa menurut lu hujannya lama?" tanya Sisy takut masih 
didekapan Ali. 


"Mungkin..., jangan takut ada gua di sini jagain lu," 


Sisy semakin memeluk erat Ali, dia tau Ali pasti akan 
melindunginya tanpa dia minta. 


Dua hari berturut-turut persiapan pernikahan sudah mulai 
rampung, mungkin hanya tinggal sepuluh persen lagi. 
Apakah Ali sibuk? Dia hanya sibuk memantapkan hatinya 
sedangkan Sisy perempuan itu hanya menunggu statusnya 
berubah istri. 


Mereka berdua tidak perlu mengerjakan apa-apa karena 
semua sudah di atur oleh kedua orang tua mereka. 


Sisy sedang bermalasan di ruang perpus, besok adalah hari 
pernikahannya tapi wajah gadis itu masih tetap cemberut. 


Buku matematika itu hanya di bolak baliknya hingga 
puluhan kali. Puluhan kali juga dia menghembuskan nafas 
beratnya. Sepertinya Sisy sangat sedih. 


"Woi Sy!" teriak Yukie ingin mengagetkan gadis itu. Tapi 
tidak sedikitpun Sisy merasa kaget. 


"Tumben lu di perpus! Susah amat gua nyari lu?" 


"Hemm..," Sisy hanya menanggapi dengan deheman...dan 
tak peduli. 


"LU kenapa kurang semangat gitu kek gak berdaya? Kurang 
darah lu ya? Sakit lu? Lemes banget sih?" 


"Huufh! Gimana gak lemes, besok gua nikah tau sama Om- 
om keriput tuh!" jelas Sisy sambil membaringkan wajahnya 
di meja. 


"Hah? Besok lu nikah!" wajah Yukie berseri-seri luar biasa. 
"Waaahhh.. Beruntung banget sih lu Sy kawin sama tuh 
cowok cakep, seandainya gua yang jadi lu, uuuhh!! Gak 
kebayang senengnya hati gua bersanding sama cogan!" 


Sisy mengangkat kepalanya memandang heran ke arah 
Yukie, "Lu sakit Kie?" 


"Ya gua sakit, sakit hati gara-gara lu," 


"Hah?" Sisy terheran-heran. "Lu sakit hati kenapa? Lu sakit 
hati gara-gara gua nikah besok! Dasar sarap lu! Jangan 
bilang lu suka sama Om-om jelek itu iya?" 


"Mata lu jelek," Yukie menoel jidat Sisy. "Ganteng gitu! 
Keren! Kek artis korea! Putih bening! Tajir melintir lagi! 
Pacar-pacar lu sama mantan-mantan lu lewat tau, mana ada 
yang cakep kek dia," 


“Idiiih lebay lu, kebanyakan nonton drama korea, gini nih 
jadi gak tau mana cakep, mana jelek," protes Sisy. 


"Ya ampun Sisy, sadar Sy! Sadar! Calon laki lu itu ganteng! 
Cogan paling ganteng yang pernah gua lihat! Sadar ogeb!" 


"Ih gak usah ngotot juga keles, gak ah biasa aja! Gak 
ganteng bagi gua. Masih gantengan Mang Ujang yang 
jualan bakso!" Sisy nyerocos tidak peduli di depan Yukie. 


"Eh Mang Ujang?" cicit Yukie bingung. "Udah ah serah lu 
ngomong apa! Mending gua ke kantin, makan enak! Lu mau 
ikut kagak?" Yukie mulai berdiri menawarkan pada Sisy. 


"Gak selera gua," ucap Sisy lemah. Tapi Yukie tetap menarik 
tangan Sisy. 


"Ck! Ikut aja napa! Gak enak gua di kantin sendirian, yuk! 
Buruan! Diri lu!" 


Mau tak mau Sisy mengikuti perkataan Yukie daripada di 
depak juga dari perpus karena kebanyakan ngoceh. Sama 
aja kan? Di perpustakaan kan tidak boleh teriak-teriak. 


"Iya sabar bawel," dengus Sisy berjalan bersamaan dengan 
Yukie. 


Sisy sedang duduk berdua dengan Ali di depan rumahnya. 
Malam ini adalah persiapan terakhir sebelum menikah 
besok. Raut wajah Sisy masih gak enak. Tapi Ali dia sudah 
biasa-biasa saja. Bagaimanapun juga besok dia akan 
menikah dengan gadis itu. 


"Besok kita nikah pendek, tapi kenapa muka lu masih 
cemberut gitu?" tanya Ali masih dengan posisi duduknya di 
kursi. 


"Karena gua masih berharap besok gua gak jadi nikah sama 
lu!" jawab Sisy ketus. "Emang lu mau nikah sama orang 
yang gak lu cinta? Apalagi sama orang yang gak lu suka 
sama sekali?" 


Entah kenapa ada sesuatu yang aneh yang tergores dan 
terasa sesak saat mendengar pengakuan Sisy barusan. Tapi 
apa itu? Masak sakit hati? Entahlah. 


"Gak gua juga gak mau, tapi seenggaknya gua bisa 
menerima keputusan bokap nyokap gua. Selama ini gua 
selalu nolak sama keputusan perjodohan mereka, tapi kali 
ini, gua coba ikhlas aja. Siapa tau ini yang terbaik," 


Sisy melihat dan mendengar ucapan dari bibir Ali, tapi dia 
tetap merasa ini gak masuk akal. 


"Omongan lu gak ngaruh tuh bagi gua, udah ah gua masuk 
aja," 


Sisy beranjak ingin masuk ke rumahnya tapi sebelum 
dirinya masuk ke dalam rumahnya. Tangan kanannya di 
cekal Ali dan di tarik hingga Sisy terhuyung dan jatuh di 
pelukan Ali. 


"Kyyaaa!" Sisy memekik dan tepat berdiri di atas tubuh Ali. 
Dia mendongak marah ke arah Ali, "Apa sih lu! Tiba-tiba 
narik seenaknya, kalo gua jatuh gimana?" 


Ali tidak menjawab dia hanya menundukkan sedikit 
kepalanya menarik tengkuk Sisy, lalu memiringkan 
wajahnya mencium bibir merah Sisy. Sekali lagi. 


Cup! 


Mata Sisy melotot untuk sesaat tapi seperkian detik 
kemudian mata Sisy terpejam. Dia ikut terhanyut benda 
kenyal yang menempel di bibirnya. 


Apa ini? 


Jantung Sisy memompa sangat cepat, rasanya tubuhnya 
lemes, dia tak mengerti tapi ciuman Ali. Membuatnya 
mabuk dan ingin pingsan. 


Sisy memang tidak mengerti soal ciuman tapi Ali mengerti 
dan dia mengajari Sisy bagaimana berciuman 
sesungguhnya. 


"Buka bibir lu," Ali berbisik, menggoda hanya sedikit 
menjauh dari bibir Sisy dan dengan polosnya Sisy menurut 
seperti robot mainan Ali. 


Setelah itu tanpa menunggu Ali memainkan lidahnya di 
dalam bibir Sisy. Rasanya ini tersengat listrik. Sisy tak bisa 
menolak. Kenapa rasanya bertambah aneh? 


Tangan Ali melingkar di pinggang Sisy, mereka berciuman 
hampir dua puluh menit. Setelah itu Ali melepaskan ciuman 
panas itu. Nafas Sisy naik turun sedangkan Ali hanya 
tersenyum jail. 


"Itu baru yang namanya ciuman," bisik Ali di telinga Sisy. 
Wajah Sisy bersemu merah. Dia malu bercampur marah. 


Ada yang aneh di bibir tipisnya, terasa basah dan bengkak. 
Entah berapa kali tapi Ali mengulumnya seperti permen. 


"Kenapa lu cium gua lagi?" pekik Sisy gak terima. 


"Kenapa lu gak nolak?" bukannya menjawab Ali malah balik 
bertanya. 


"Itu..itu..gua..," Sisy bingung. Dia harus bilang apa? 
Wajahnya bersemu merah. 


"Kelamaan! Udah diem! Lu gak bakalan bisa jawab! Mending 
lu masuk ke dalam trus tidur. Siapkan diri lu! Besok kan kita 
nikah?" godanya tersenyum. 


Wajah Sisy semakin merah padam, "YA UDAH GUA MASUK 
AJA! AWAS LU NYIUM GUA LAGI. DASAR OM MESUM!" 


Ali seperti biasa kalo mendengar teriakan Sisy dia hanya 
menutupi ke dua telinganya. 


"Buset dah tuh suara nyaring bener!" 


Setelah itu Sisy meninggalkan Ali sendirian tetapi Gisell 
menyusul dari dalam dan kini sudah ada di depan pintu 
rumahnya. 


"Nak Ali Sisy kenapa lagi? Kenapa Sisy? Kenapa dia teriak- 
teriak lagi?" tanya Gisell heran. 


Ali menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, "Tante.., 
itu tadi kami, mmm...apa ya..?" 


Masak harus ngaku lagi kalo Ali abis nyium anaknya. Yang 
bener aja! Sisy benar-benar membuat Ali salting di depan 
calon mertuanya itu. 


"Apa ya apa?" Gisell semakin berintimidasi. 
"Mm... Tadi kami..aduh..gimana ya ngomongnya...," 


"Ya udah lah kalo gak mau di omongin, Tante gak nanya lagi, 
tapi sebelum kamu pulang Tante mau ngomong sesuatu 
sama kamu, ini tentang Sisy," 


"Apa Tante?" cicit Ali. Dia mulai penasaran. 


Gisell berbisik berharap Putrinya tidak dengar, "Sebenarnya 
Tante bohong sama Sisy, supaya Sisy mau nerima kamu," 
bisik Tante. 


"Bohong apa Tante?" 


"Kemaren-maren sebelum hari pertunangan kamu sama Sisy 
Tante pernah bilang kalo Tante itu punya hutang yang 
banyak sama Mama kamu, jadi ya... Supaya hutang Tante 


lunas Tante nyuruh Sisy menerima perjodohan kalian. Maaf 
ya kalo Tante baru sempet cerita sekarang, soalnya tante 
pikir Tante harus ngasih tau ini sama kamu. Cerita hutang 
itu ya bohong! Karangan Tante doang," jelas Gisell panjang 
lebar. 


"Gituh ya Tante," akhirnya Ali paham kenapa gadis itu 
pernah bahas soal hutang-hutang. 


"Ya Tante Ali paham, Ali ngerti sekarang. Mmm.. Kalo gak 
ada yang mau di bahas lagi Ali pamit dulu ya Tan, malam 
Tan, misi," 


Ali berlalu pergi sebelum Gisell mengatakan hal lainnya tapi 
sebelum Ali sampai ke mobilnya dia bisa mendengar suara 
perempuan parubaya itu, "Hati-hati di jalan nak Ali," 


Hanya anggukan dan senyuman yang Ali lemparkan setelah 
itu senyumannya memudar di dalam mobil. 


Di dalam mobil sambil mengendarai mobilnya Ali terus saja 
memikirkan perkataan Tante Gisell. Apa dia harus 
menceritakan ini sama Sisy? 


Apa Sisy harus tau? Tapi bukankah Sisy tidak ingin menikah 
dengannya. Kalau Ali mengatakan soal kebohongan ini 
mungkin pernikahan yang terpaksa ini tidak akan terjadi. 


Entahlah Ali bingung. Gadis itu tidak mencintainya 
sedangkan Ali dia juga tidak mengerti yang dia rasa ini cinta 
atau hanya perasaan suka seperti yang pernah di rasanya 
dengan perempuan lain. Tapi ciuman tadi, ciuman mereka 
terasa berperasaan, ah.. Mungkin juga tidak. 


"Sisy...? Besok sebelum kita nikah aku akan katakan soal 
ini.., Kita liat takdir kita bagaimana?" batin Ali yakin. 


Tbc,. 

Selamat dini hari 

Besok kita dengar sama-sama kata Sisy? 
Selamat baper!!! 

Tolong hargai dengan comment yang bawel ya... 
sayang kalian 

Start :15 September 2018 


Re post: 17.55 wib 
Kamis, 26 November 2020 


Part 11 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 
Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 


NO COPAS NO BULLY!! 
Cerbung khusus anak 1744 


"Sisy...? Besok sebelum kita nikah aku akan katakan soal 
ini.., kita liat takdir kita bagaimana?" batin Ali yakin. 


Esok harinya Sisy bangun tidur dengan perasaan yang 
kacau balau. Dia melihat di sekeliling kamarnya, 
mengamati, melirik apa saja dan berfikir, apa suatu hari 
nanti dia akan melihat ini semua. 


Ceklik! 


Pintu itu terbuka dan senyum Maminya membuat mood Sisy 
semakin hancur. 


"Pagi anak Mami yang paling cantik," sapa Gisell tersenyum 
mendekati tempat tidur Sisy. "Udah bangun rupanya, kok 
gak langsung mandi?" 


"Bentar lagi Mi," jawab Sisy sedih. 


"Kok gak semangat gituh sih sayang? Hari ini kamu nikah 
loh, harusnya semangat!" 


"Huufh! Gimana mau semangat, nikahnya sama dia, coba 
nikahnya sama cowok yang Sisy suka, ini nikah sama cowok 


sarap bin mesum!" ketus Sisy. 


"Sy Mami yakin pilihan Mami gak salah, Mami yakin suatu 
hari nanti dia bisa bahagiain kamu, kamu harus percaya itu 
nak?" 


"Tapi suatu hari itu kapan Mi? Lagian Sisy masih muda Mi, 
masih mau nikmatin masa muda, masih mau senang- 
senang, kalo nikah emang Sisy bisa ngerasain itu semua?" 


"Bisa kok! Suami kamu kan masih muda? Ajak dong dia 
jalan-jalan, inget ya udah nikah gak boleh kegatelan lagi 
jalan sama cowok-cowok kamu yang gak jelas itu!" 


Sisy tidak mendengarkan kata Gisell dia membuka selimut 
tebalnya ke samping lalu turun dari tempat tidurnya, "Gak 
janji Mi! Kita lihat aja dulu dia bisa setia apa gak!" 


"Sisy!" bentak Gisell. 
"Sisy mandi dulu Mi, nikahnya di mana Mi?" 
"Di gedung biru!" jawab Gisell tidak ingin berdebat lagi. 


"Okey Mi, dua puluh menit ya Mi," 


Ali tidak bisa tidur nyenyak kepalanya terus saja 
memikirkan kata-kata Gisell kemarin. Rambutnya yang 
gondrong di acak-acaknya karena pikirannya terus saja 
kalut. 


"Sy kenapa sih lu masuk ke kehidupan gua? Kenapa harus 
lu? Kenapa gak Jodhie aja? Kenapa gua mikirin lu terus! 
Sial!" umpat Ali kesal. 


Ali bangun dari tidurnya melihat ponselnya yang berkedip- 
kedip. Ada lima panggilan tak terjawab dari Ghina mantan 
istri pertama Ali, delapan panggilan tak terjawab dari Elvira, 
dahi Ali semakin berkerut. 


"Mau apa mereka berdua?" batin Ali bingung. Dan terakhir 
yang membuat Ali menarik nafas tiga kali panggilan tak 
terjawab dari Jodhie. 


“Jodhie..?" suara serak Ali serasa perih. "Seandainya Jodhie 
yang jadi bini gua, seandainya," 


Entah kenapa Ali juga merasakan bimbang yang sangat luar 
biasa. "Aku telvon gak ya? Telvon aja deh!" 


Suara sambungan lewat WhatsApp itu terdengar di telinga 
kiri Ali. Tapi terpaksa di matikan Ali sebelum di angkat 
Jodhie. 


"Aliiii, cepetaaann mandili!!" teriak Sharon dari luar kamar 
anaknya. 


"yaaa Maaa!!" Ali meletakkan kembali ponselnya. "Nanti aja 
deh!" 


Jam sembilan pagi Ali sudah bersiap-siap di ruang ganti dia 
kelihatan sangat sempurna dengan pakaian pengantin pria 
itu. Semua serba putih. 


Pernikahan akan berlangsung dua jam lagi, jadi sebelum 
pernikahan itu terjadi Ali harus menemui Sisy dan 
menceritakan perihal kebohongan soal hutang Tante Gisell. 


Di ruang ganti wanita Sisy sudah selesai berhias dan sudah 
mengenakan gaun putih dengan punggung yang terbuka. 


Gaun itu membuatnya sangat seksi. Sisy melihat dirinya di 
cermin. Dia bergumam sedih, "Selamat tinggal Sisy yang 
dulu, bentar lagi lu bakal jadi nyonya Chandra Sy," 


Tok! 
Tok! 
Tok! 


Pintu ruang ganti Sisy di ketuk dari luar. "Masuk aja, 
pintunya gak di kunci kok," 


Seseorang masuk, entah itu siapa, seorang pria dengan 
pakaian seperti penyambut tamu pesta pernikahan. 
"Nona Sisy saya mau," 


"Oh aku kirain Mami, kenapa? Acaranya masih dua jam lagi 
kan?" 


"Bukan begitu, ini seseorang menitipkan ini buat nona," dia 
menyerahkan secarik kertas dan Sisy menerimanya. 


"Makasih," 


Pria itu tidak berkata lagi dia segera keluar dari kamar itu. 
Dan Sisy membuka secarik kertas tersebut. 


Isinya: 


Temui Aku di belakang gedung lantai dasar sekarang. 
Penting! 


"Siapa sih?" batin Sisy tidak tau. 


"Di kira gua lagu maen petak umpet kali ya di suruh ke 
belakang gedung, lantai dasar lagi," geram Sisy tak suka. 


Sekali lagi di amati tulisan di kertas tersebut. Kalimat 
terakhir itu membuat Sisy melangkah pergi keluar kamar 
gantinya. 


"Apa sih yang penting? Trus kerjaan siapa ini? Masak Ali?" 


Hampir dua puluh menit Ali menunggu Sisy tapi perempuan 
itu tak muncul juga. Ali memilih belakang gedung lantai 
dasar bukan tanpa alasan, tempat itu sepi dan Ali jamin jika 
melarikan diri dari sini tidak akan diketahui orang. 


Ali sudah memikirkannya, gadis itu berhak memilih, dia 
tidak ingin memaksakan Sisy lagi. 


"Oh jadi lu yang nyuruh gua ke sini?" suara nyaring yang 
sangat di hapal Ali. Suara yang sangat dia kenal. 


Ali membalikkan badannya dan melihat Sisy dari ujung 
rambut sampai ujung kaki. Dia sangat-sangat cantik. 


Polesan make up nya yang natural, rambutnya yang tidak 
terurai lagi dan gaun putih itu sangat cocok untuk Sisy. 


Ali mematung hampir satu menit sebelum akhirnya 
kesadarannya membuyarkan lamunannya. 


"Apa yang penting! Cepetan ngomong?" ketus gadis itu 
masih dengan wajahnya yang jutek. 


"Ada yang lihat lu ke sini?" 
"Gak ada!" jawabnya seadanya tanpa menoleh ke arah Ali. 


"Bagus! Lu boleh pergi Sisy! Lu boleh ninggalin gedung ini! 
Gua bebasin lu buat kabur dari sini!" 


DEG! 


Kata-kata Ali membuat Sisy kaget. Gadis itu menoleh 
memandang tajam ke arah mata Ali. Dia masih tak yakin. Ali 
menyuruhnya pergi? Sekarang? Tapi kenapa? 


"Ke... Kenapa tiba-tiba lu?" suara Sisy melembut. Untuk 
sepersekian detik dia merasa di 'campakkan' Ali. 


Mata elang Ali tak terbaca sikap dinginnya terasa nyata dan 
itu membuat Sisy semakin penasaran. 


Apa yang membuat Ali melepaskannya? 


"Tante Gisell udah cerita kemaren malam, soal hutang satu 
milyar itu dan cerita itu bohong! Itu cuma akal-akalan Tante 
supaya kamu nerima perjodohan ini, dan sekarang kamu 
bisa pergi karena aku gak ingin kamu menikah karena 
terpaksa," jelas Ali tanpa ekspresi. 


Sisy terdiam untuk sesaat, "Jadi Mami bohong? Itu artinya 
kita gak jadi nikah dong?" 


Senyum Sisy terlihat di wajahnya, rasanya seperti ada 
bunga-bunga yang terbang di kepalanya. Rasanya sangat 
bahagia. 


"Lu bahagia kan sekarang?" tanya Ali. 


Tiba-tiba sedetik kemudian senyum Sisy memudar, entah 
kenapa tiba-tiba hatinya tak rela. 


Apa dia juga gak ingin nikah sama gua? 


"Trus acara ini gimana? Tante Sharon, Om Mark? Mami?" cicit 
Sisy bimbang. 


"Itu urusan gua, sekarang lu pergi aja, lewat belakang, 
sana!" usir Ali secara halus. 


Sisy tidak berkata lagi, dia mundur beberapa langkah. Tapi 
matanya masih memandang Ali. Di angkatnya sedikit rok 
gaun putih tersebut yang mengembang hingga ke tanah. 


Sisy membalikkan badannya dia tersenyum melihat 
kebebasan di depan matanya. 


Sisy melangkah tanpa menoleh kebelakang lagi. 


Baru tiga langkah dan dia mendengar suara perempuan 
yang tak asing, suara yang pernah di dengarnya dulu. 


"Ali aku nyari kamu, kamu di sini rupanya," 


Sisy berhenti dan tanpa di minta dia menoleh, melihat 
seseorang sedang tersenyum ke arah Ali. 


Ali melihat kaget ke arah Jodhie, kenapa ada jodhie di sini? 


"Jodhie?" Ali bingung, dia menatap Jodhie lalu melirik Sisy 
tapi gadis itu hanya diam lalu berbalik meninggalkan Ali 
dan Jodhie. Pergi dengan gaun pengantin yang masih 
melekat anggun di tubuhnya. 


"Jadi alasan dia melepaskan gua bukan karena takut gua 
terpaksa nikah sama dia? Tapi karena Kak Jodhie?" batin 
Sisy perih. 


"Kenapa ini? Kenapa rasanya hati gua sakit ya ngelihat Ali 
sama kak jodhie? Bodoh banget sih! Itu bukan urusan gua! 
Sekarang gua bebas kan? Gua bukan calon istri Om mesum 
itu lagi," sekali lagi Sisy membatin. 


Sepuluh menit kemudian Sisy sudah di luar pagar belakang. 
Tapi dia bingung mau kemana, ponsel dan dompetnya masih 
di dalam kamar ganti pengantin. Tidak ada kendaraan 
apapun di sini. 


"OMG!" teriak Sisy. "GIMANA CARANYA GUA BISA PERGI 
DARI SINI?" 


Ali masih memandang bingung ke arah Jodhie, tapi isi 
kepalanya masih penuh dengan Sisy, "Gimana kamu tau aku 
di sini?" 


"Kamu beneran nikah hari ini? Kok gak ngasih tau aku? Aku 
tau dari teman kamu, Adipati sama yang lainnya." 


"Trus mereka di mana?" 


"Di atas di lantai lima, kok masih di sini? itu tadi yang pergi 
Sisy bukan sih? Dia pengantin wanitanya?" 


"Tidak lagi," jawab Ali lirih. 
"Eh! Kok bisa? Kenapa?" 


"Udahlah gak penting! Gak usah di bahas! Pertanyaan aku 
tadi kenapa gak di jawab? Kamu tau dari mana aku di sini?" 
Ali berusaha mengalihkan pembicaraan. 


"Oh itu tadi ada Ibu-ibu nyari kamu trus ada pengawas gak 
tau dari mana bilang kalo kamu ada disini, aku nguping, gak 
sengaja sih, ya udah aku kesini aja, trus ketemu deh kita," 


"Ibu-ibu siapa trus mana ibu-ibu itu?" 


"Masih di atas keknya, ya udah ke atas aja, ngapain di sini. 
Bentar lagi hujan tau," 


"Hah? Apa? Hujan?" 
"Iya lihat aja keluar, udah mendung gitu," 
Ali gelagapan. Wajahnya berubah cemas. 


Apa yang dia lakukan? Sisy? Apa Sisy udah pergi? Apa Sisy 
baik-baik aja? 


Gisell setengah berlari mendekati Ali, wajahnya cemas, "Ali 
kenapa di sini? Tante nyariin Sisy mana dia? Di luar udah 
gelap? Bentar lagi hujan? Tan ," 


Tanpa mendengarkan lagi Ali pergi ke pintu belakang jelas 
tujuannya mencari Sisy. 


"Loh? Ali? Ali?" teriak Jodhie dari kejauhan. 


Hampir sepuluh menit berjalan dan kaki Sisy mulai letih, 
"Taksi mana sih? Ojek juga gak ada? Gerobak juga gak 
papa- deh! Satu pun gak ada yang lewat! Emang gak ada 
gitu kendaraan nyasar lewat sini?" 


"OMG!! SIAPA AJA TOLONGIN GUA!" teriak Sisy nyaring. 


Tiba-tiba Sisy mendongak ke langit dan dia berubah takut 
seketika. Tubuhnya gemetaran. 


"Ke..ke..kenapa langitnya berubah gelap? Tadi masih panas? 
Kenapa mau hujan sih?" 


Wajahnya berubah paranoid, dia ketakutan, di sekelilingnya 
tidak ada tempat berteduh untuk sekedar menepipun tidak 
bisa. Hanya tembok tinggi. Tak ada jalan lain Sisy harus 
berlari sejauh mungkin sebelum hujan turun. 


"Tolong! Siapa aja tolong aku!" batin Sisy menjerit. 


Ali memutar stir mobilnya dia menekan pedal gas, tak ada 
waktu berjalan kaki dan benar saja hujan rintik-rintik mulai 
turun di sertai suara petir. 


GLUDUK! 
GLUDUK! 


"Oh tuhan! Jangan sekarang!" batin Ali berharap. "Tunggu 
sampai aku menemukannya," 


Tak lama kemudian dari jauh Ali menemukan Sisy gadis itu 
memejamkan matanya, menangis. Menutup kedua 
telinganya. Sambil berteriak, Ali tau itu. 


Tanpa menunggu Ali melajukan mobilnya, menepi dan 
memeluk Sisy yang masih menjerit takut. 


"Aaakkhh!! Aaakkhh!! Aaakkhh!" 


"Tenang! Ada gua disini!" ucap ali Masih memeluk sisy. "Ayo 
masuk mobil?" 


"Kaki..kaki gua gak bisa gerak," lirih Sisy bergetar. 


Tanpa banyak bicara Ali menggendong Sisy ala bridal, sisy 
hanya sedikit basah karena hujan. Dia meletakkan Sisy di 
tempat duduk depan dan melajukan kendaraannya kembali 
ke gedung biru. Cuma itu tempat yang paling aman. Lantai 
basement tempat parkir mobil. 


Sesampainya di basement Ali tidak segera keluar dia masih 
melihat Sisy yang gemetar ketakutan. Dia gak tau harus 


apa, yang dia tau dia memeluk Sisy. Seperti biasa, 
menenangkan gadis itu yang mulai semakin paranoid. 


"Maafin gua, gua gak tau kalo bakalan hujan, sumpah!" 


Sisy semakin mempererat pelukannya, "Jangan...jangan 
tinggalin gua," 


"Gua gak akan pernah ninggalin lu, gak akan pernah Sy," 


Di basement tidak ada suara hujan yang terdengar, ini 
aman. Dan Sisy sudah lebih dari setengah jam diperlukan 
Ali. 


Sisy tau ini salah, gak seharusnya mereka bersama lagi. Ali 
sudah membebaskannya dan pelukan itu akhirnya terlepas 
juga. 


Berlahan tapi pasti Sisy ingin keluar dari mobil Ali, 
"Makasih," lirih Sisy. 


"Sama-sama," 
"Mmm.. Gua pergi dulu," 


Ali tak menjawab tapi dia tidak membiarkan Sisy keluar dari 
mobilnya. Di tariknya tangan gadis itu lalu tanpa permisi 
terlebih dahulu seperti biasa Ali melumat bibir merah itu. 


Ali mengulum bibir sisy, lembut. Dan itu kembali berhasil 
membuat tubuh Sisy serasa meleleh seperti lilin. 

Jantung Sisy berdetak, tak karuan. Kali ini dia sadar, Sisy 
menginginkan ciuman ini terjadi. Mata Sisy terpejam dan 
dia tanpa sadar membalas ciuman Ali. Walaupun kaku tapi 
Ali tau Sisy tidak diam seperti dulu. 


Tiga menit kemudian Ali melepaskan ciuman mereka, dia 
mendengar deru nafas Sisy yang naik turun. Dan jantung 
Sisy semakin berdetak cepat saat kalimat itu mengalir 
begitu saja dari bibir Ali. 


"Gua mau lu jadi istri gua, apa lu masih mau nikah sama gua 
hari ini Sisy Gueen Dirga?" 

Tbc,. 

Gimana baper gak??? 

Gimana? Masih nunggu pernikahan? 

Kira-kira jadi gak ya?? 


tunggu in ya besok!! Jangan lupa khusus sabtu 
double up okey 


Start: 17 September 2018 


Re post: 07.02 wib 
Jumat, 27 november 2020 


Part 12 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY 


Cerbung mengandung kata kata vulgar jd yg masih di 
bawah 17 taun jgn baca ini... 


Selamat baper dan tentu saja bahagia!!! 


"Gua mau lu jadi istri gua, apa Iu masih mau nikah sama gua 
hari ini Sisy Gueen Dirga?" 


Sisy tertegun mematung untuk sesaat. Ini masih terasa 
aneh baginya, baru beberapa saat yang lalu Ali 
membebaskannya lalu tiba-tiba menciumnya lagi dan bilang 
kalau dia ingin Sisy jadi istrinya. 


"Apa sih? Apa otak sarapnya putus? Atau dia mulai jatuh 
cinta sama gua? Tunggu! Tunggu! Jatuh cinta! Gak 
mungkinkan Om-om mesum ini cinta sama gua?" Sisy mulai 
berfikir tak jelas di kepalanya. 


"SY jawab! Gua butuh jawaban? Bukan diem kek patung?" 
nada suara Ali kembali memaksa. 


"Emang gua harus jawab apa? Tadi lu nyuruh gua kabur! 
Udah gua kabur lu bawa lagi ke sini! Trus ujung-ujungnya lu 
minta gua jadi bini lu! Sebenarnya mau lu apa sih?" ketus 
Sisy cemberut. 


"Jadi lu mau gua biarin lu nangis menjerit gak jelas di 
tengah hujan? Jadi maksud lu gua sengaja tarik ulur lu kek 
layangan! Gua gak sebodoh itu pendek! Gua mau lu jadi 
istri gua karena Mama! Mama terlanjur suka sama lu! Lagian 
maksud gua baik, gua gak mau maksa lu buat nerima gua 
karena masalah hutang yang sebenarnya gak ada! Sekarang 
jawab aja lu mau gak nikah sama gua?" tanya Ali sewot. 


Sisy tercengang dan kaget mendengar penuturan Ali yang 
di nilainya terlalu arrogan. Tanpa menjawab pertanyaan Ali 
Sisy keluar dari mobil melangkah menjauhi Ali. Tapi Ali 
mengikutinya dari belakang. 


"Sy! Sisy!" panggil Ali berjalan di belakangnya. "Sisy jawab 
dulu! Woi!!" 


Gadis itu memutar badannya, matanya marah, dia kesal. 


"GAK! GUA GAK MAU NIKAH SAMA LU!" 


Satu jam kemudian di sini Sisy sekarang duduk bersanding 
dengan Ali tepat di hadapannya sudah ada Pak penghulu 
yang akan menikahkan mereka berdua. 


Wajah Ali tampak tegang tapi Sisy dia benar-benar gugup. 
Tangannya terasa bergetar, dia merasa ini mimpi. Akhirnya 
dia benaran menikah juga dengan Ali. 


Pikiran Sisy melayang sejam yang lalu saat dia menolak 
menikah dengan Ali. Tiba-tiba entah sejak kapan sudah ada 


Gisell, ke dua orang tua Ali juga tamu undangan, kerabat 
dan keluarga. 


Sisy juga bisa melihat ada Jodhie di sana. Melihat ke arah 
Ali. Entah bagaimana dia memandang Ali, Sisy tidak bisa 
mengartikannya. 


"Sisy beneran yang Mami denger barusan kamu nolak nikah 
sama Ali?" tanya Gisell shock. 


Wajah Sisy menegang, dia bingung harus berkata apa. Sisy 
melihat Sharon dan Mark. Tapi Sisy hanya melihat kesedihan 
di sana. 


"Apa yang Sisy lakukan? Apa Sisy tega membuat malu 
Orang tuanya juga orang tua Ali?" batinnya sedih. 


Ali sudah berdiri di hadapan Sisy mereka saling memandang 
dan entah siapa yang mulai, Ali maupun Sisy saling 
berpegangan tangan membuat semua orang yang melihat 
bingung. 


"Tadi Sisy becanda Mi," ujarnya sambil cengengesan. "Mami 
gak usah tegang gitu napa! Kami jadi nikah kok hari ini," 


Ali melihat serius ke arah Sisy lalu tersenyum kecut tepat ke 
arah Gisell, "Iya Tante, tadi Sisy cuma lagi ngambek aja 
makanya dia teriak kek gitu, tapi kami jadi nikah kok pagi 
ini," 


Samar-samar ingatan itu memudar dan Sisy sudah tersadar 
kalo mereka berdua sebentar lagi beberapa menit lagi akan 
berstatus Suami istri. 


"Baik nak Putra Alingga Chandra sekarang ikuti yang saya 
ucapkan," instruksi Pak penghulu mereka berdua kini sudah 
berjabat tangan. 


"Saya kawinkan engkau Putra Alingga Chandra bin Mark 
George Chandra dengan Sisy Gueen Dirga binti Kenzi Dirga 
dengan mas kawin tersebut." 


Lalu pak penghulu seraya menghentakkan tangan kanan Ali 
dan dengan lantang Ali mengatakan ikatan pernikahan, 
"Saya terima nikah dan kawinnya Sis ," 


"Tunggu Pak penghulu!" potong Sisy tiba-tiba. 
Wajah Ali menegang, dia melihat sangar ke arah Sisy. 


Sedangkan semua tamu undangan berbisik-bisik. Lalu 
kedua Orang tua Ali saling pandang-memandang, begitu 
juga Gisell Orang tua Sisy. Mereka tampak cemas. 


"ya nak Sisy kenapa? Apa pernikahan ini di batalkan?" 
tanya Pak penghulu setenang mungkin. 


Wajah Ali berubah tegang dia menatap marah ke arah Sisy, 
"Sisy jangan mempermalukan Orang tua kita di depan 
umum," 


Wajah Sisy masam lalu dia berdiri meninggalkan Ali yang 
kaget dan shock, mendekati Gisell. Meminta Gisell 
menyerahkan ponselnya. 


"Mami Hp Sisy mana?" tanya gadis itu manja. 


"Sisy apaan sih kamu! Kamu tuh mau ijab qabul kok yang di 
tanya hp sih! Gak malu di lihatin orang!" omel Gisell sambil 
berbisik. "Jangan macem-macem Sy!" 


“Viiiih Mami, hp Sisy mana?" rengeknya lagi. 


Akhirnya wanita itu menyerahkan ponsel anaknya. Sisy 
melihat nama di balik layar ponselnya, dia menghubungi 
seseorang yang sangat di kenalnya. Melalui video call. Saat 
panggilan video call itu di terima, senyum Sisy merekah 
bahagia. 


"Siang putri Papi yang cantik," 


Senyum Sisy semakin lebar tapi tidak Gisell, wajahnya 
cemberut. Dia kaget, dia shock, sejak kapan putrinya 
berhubungan dengan laki-laki yang sangat di bencinya itu. 


"Siang Papi, maaf Sisy gak bilang dulu sama Papi soal ini, 
tapi hari ini Sisy nikah," 


"Hah? Apa?" wajah Kenzi berubah sangat kaget. "Kenapa? 
Tapi Sisy masih sekolah! Masih kecil! Masih anak-anak! 
Kenapa nikah?" 


"Sisy ngapain sih video call sama dia? Mami gak suka ya? 
Ternyata kamu diem-diem masih berhubungan sama dia," 
bisik Gisell marah. 


Sisy melirik Mami dan Papinya secara bergantian. 


Sisy sedih wajahnya pucat, "Buat hari ini aja, Mami sama 
Papi bener-bener jadi Orang tua Sisy yang sesungguhnya, 
please, akur kek Om Mark sama Tante Sharon." 


Wajah Gisell tiba-tiba berubah sedih, dia terlalu lama 
memisahkan Ayah dan anaknya. Sejak lima tahun yang lalu 
Tapi bukankah Kenzi yang mencampakkannya dulu. Luka 
sakit hati itu masih ada. Ah! Sudahlah! Untuk saat ini, demi 
putrinya yang akan menikah, Gisell mengalah menahan 
egonya. 


Sisy melihat layar ponselnya lagi, "Papi nanti Sisy jelasin 
tapi Sisy mau Papi lihat dari hp Papi kalo hari ini Sisy nikah, 
maafin Sisy Pi. Sisy gak bisa nolak perjodohan ini," 


"Ya gak pa-pa, Papi gak bisa nyalahin kamu, ini salah Mami 
kamu yang gak bisa didik kamu! Coba dulu kamu ik ," 


"Papiiii," Sisy memotong pembicaraan Kenzi. 
"Oke baiklah," ucap Kenzi pasrah. 


Sisy menyerahkan ponselnya ke arah Gisell wanita itu 
dengan sangat terpaksa menerima ponsel Sisy. 


"Sisy mau Papi lihat Ijab gabulnya Mi, Mami pegang hp Sisy 
ya Mi?" 


Gisell mengangguk lalu Sisy memutar badannya kembali 
duduk di lantai tepat di sebelah Ali. Melanjutkan proses 
pernikahan. 


"Sisy maaf, tadi gua gak bermaksud kasar sama lu, gua pikir 
lu mau batalin pernikahan kita," bisik Ali dengan wajahnya 
yang sangat menyesal. 


"Makanya jangan asal nuduh! Udah cepetan! Kaki gua pegel 
nih," omel Sisy ketus. 


"Ck! Sikap lu Sy!" bisik Ali. 
"Biarin!" 


"Ehm!" Pak penghulu berdehem di hadapan mereka berdua. 
Tentu saja teguran halus itu membuat mereka terdiam. 
"Pasangan Tom and Jerry bisa kita mulai ijab gabulnya?" 


Sisy sama Ali takjub mendengar gurauan Pak penghulu. 
Wajah mereka bersemu merah. Mereka malu. Sedangkan 


Orang tua mereka sekuat mungkin menebar senyum 
menahan malu. Lalu tamu undangan banyak yang menahan 
tawa mendengar candaan Pak penghulu. 


Mereka berdua mungkin selamanya akan bertengkar. 


"Tuh kan Pak penghulu ngejek, gara-gara lu tuh!" omel Sisy 
menatap sinis ke arah Ali. 


"Lu duluan kali yang mulai," balas Ali tak kalah sinis. 
"Masih jalu ," 
"Ehm! Ini jadi gak nikahnya," potong Pak penghulu. 


"Eh! Jadi Pak," jawab mereka berdua bersamaan. 


Entah apa yang mereka rasakan juga semua orang yang 
menyaksikan pernikahan mereka. Pasangan yang selalu 
bertengkar ini, apakah bisa akur? Entahlah. Tapi yang pasti 
sejak lima menit yang lalu Sisy sudah menjadi sah istri Putra 
Alingga Chandra. 


Dan kehidupan rumah tangga mereka baru saja di mulai. 
### 


Ali melajukan mobilnya memasuki jalan tol. Kendaraan yang 
tidak terlalu padat membuatnya bisa leluasa ngebut di jalan 
yang beraspal. 


Sudah sore dan sejak lima belas menit yang lalu mereka 
Suami istri, tidak ada yang berubah dari Sisy, begitu juga 
Ali. Mereka tetap pasangan yang unik yang selalu punya 
tema untuk di perdebatkan. 


Sisy sedang melihat layar Handphonenya. Jelas sejak di 
dalam mobil lima belas menit yang lalu dia menghubungi 
seseorang yang sangat di rindu kannya. Kali ini bukan 
Papinya yang bicara melainkan kakaknya. 


Ali tidak tau orang yang Sisy hubungi sedang mengatakan 
apa. Ali tidak mendengarkannya karena Sisy mengenakan 
earphone sekarang. 


Jangan ngejek trus kak!" cibir Sisy tak suka. 


"Ya terima kasih! Oh ya! Kapan balik ke Indonesia, gak 
kangen lontong sama gado-gado apa? Gak bosen makan 
mie ramen mulu," olok Sisy menggoda padahal sebenarnya 
dihatinya dia sangat merindukan saudarinya itu. 


"Ish! Mala ketawa! Aku serius tau kak! Udah lima tahun kita 
pisah, aku kangeeenn," 


Tiba-tiba Ali menoleh menatap Sisy tiga detik, suaranya 
yang lembut saat mengatakan kangeeen sangat menggoda 
dihatinya. Ya Ali begitu karena gadis itu belum pernah 
semanja itu di lihatnya kecuali sama Maminya. Tapi Ali tidak 
pernah mendengarkan Sisy berucap kangen baru kali ini. 
Dan itu berhasil membuat Ali gemes, walaupun dia bawel 
dia tetap sosok perempuan yang ah entahlah, 
menggemaskan. 


"Trus kapan balik ke Indonesia?" tanya Sisy lagi. 


"Yahhh, kok gituh. Ya udah deh, serah!" Sisy mulai ngambek 
gak jelas. 


"Gak ngambek kok! Lagian ngambek juga rugi. Kakakkan 
jauh di negri sakura!" tukasnya sedih. 
"Oh ada tuh! Di sebelah ku lagi fokus nyetir," Sisy mulai 


menggerakkan handphonenya ke arah Ali yang menyetir 
tapi Ali sama sekali tidak melihat handphone Sisy. 


"Ish Om-om mesum! Liat hp gua napa! Kakak gua mau liat 
muka lu!" bentak Sisy seperti biasa. 


"Entar aja gua lagi fokus nyetir," tolak Ali dingin. 
"Ya udah kalo gak mau lihat kakak gua, jangan nyesel lu!" 


"Kenapa harus nyesel?" cicit Ali masih tidak menoleh ke 
arah Sisy. 


"Karena kakak gua ganteeeeng banget," goda Sisy dan dia 
mulai tertawa. "Hahahaha!" 


"Gila lu ya! Lu kira gua jeruk makan jeruk, dasar bini 
sinting!" bentak Ali tak suka. 


Tapi Sisy tetap tertawa dan wanita di video cal itu juga 
tertawa. Sisy bisa melihatnya dari layar handphonenya. 
Wajah mereka yang mirip sempurna. Ya karena mereka 
saudara kembar. 


"Biarin!" sentak Sisy masih melihat layar Handphonenya. 
"Siapa suruh dia ngabaikan kakak," 


Ali lalu melirik Sisy dan kembali fokus ke jalan raya. Ali 
menggeleng dalam diam. 


Satu menit kemudian earphone itu terlepas dari telinga Sisy, 
panggilan video call berakhir dan percakapan dalam rumah 
tanggapun mulai keluar dari bibir mereka berdua. 


Ceklik! 


Pintu apartemen Ali terbuka, ini untuk pertama kalinya Sisy 
melihat bagaimana bentuk apartemen Ali yang berlantai 
dua. Sangat mewah dan besar! 


Sisy tertegun dan kagum, bukan hanya besar tapi juga 
terlalu bersih dan rapi untuk orang yang separah Ali 
menurut Sisy. 


"Ngapain berdiri depan pintu? Masuk sana!" bentak Ali 
marah. 


"Ish iya bawel banget sih lu!" Sisy melangkah lalu melihat 
sofa mahal berwarna putih di hadapannya. Sisy sadar ini 
lebih mahal dari yang di rumah Maminya. 


"Tuh bawa koper lu ke kamar susun sendiri pakaian lu," Ali 
meninggalkan koper biru itu di depan kaki Sisy. Sedangkan 
Ali melangkah sepertinya ke dapur. 


"Hey! Om mesum, emang gua tau kamar gua di mana?" 
teriak Sisy kesal. "Ini kan apartemen lu! Kasih tau dulu 
kamarnya di mana?" 


Ali kembali melangkah mendekati Sisy sambil 
menggenggam softdrink di tangan kanannya. 


"Bawel lu ya? Tuh di atas! Naik tangga sana! Eh' inget! 
Jangan obrak-abrik lemari gua, awas lu! Yang kiri lemari lu," 


"Di atas? Emang kita sekamar ya?" tanya Sisy polos. 


Hampir saja minuman Ali menyembur keluar saat 
mendengar pertanyaan bodoh Sisy. Dia melotot melihat 
mata Sisy. 


"Ya iyalah sekamar! Lu kan istri gua! Masak istri tidurnya 
misah sama suami kalo misah mendingan lu gak usah nikah 
sama gua!" bentak Ali marah. 


"HAH! APA?" teriak Sisy kaget. "Tapi Mami gak pernah cerita 
kita bakal sekamar?" 


Ali mulai jengah dengan sikap Sisy yang kelewat polos. Di 
pijitnya keningnya yang tidak terasa pusing itu. 


"LU gak usah bawel! Cepetan ke atas! Mandi! Ganti baju lu! 
Susun tuh pakaian lu di lemari karena di sini gak ada babu!" 
perintah Ali marah. "Atau gua berubah pikiran! Gua yang 
bawa lu ke atas! Gua perkosa lu di kamar!" 


Sisy shock mendengar ucapan terakhir Ali, dia berteriak 
sambil menaiki tangga, "AAKKH! MAMI TOLONG SISY!" 


Tentu saja kopernya ketinggalan. Dan Ali baru 
menyadarinya saat dia melihat ke bawah. 


"PENDEK!! KOPER LU!" 


Sisy sudah di kamar pengantinnya yang berhias merah 
seperti kamar pengantin baru. Sisy terkagum-kagum 
melihat isi dalam kamar Ali. 


"Ooohhh indahnya!" kagum Sisy terpanah-panah. 


Masih mengenakan gaun pengantin, Sisy membaringkan 
tubuhnya di atas King size. 


"Siapa yang dekor kamar ini ya? Mungkin Mama sama Papa 
gak mungkin Om-om mesum itu," batin Sisy yang harus 
mulai terbiasa memanggil Orang tua Ali dengan sebutan 
Mama dan Papa. 


Gadis itu hampir tertidur di tempat tidurnya yang nyaman, 
dia hampir lupa dia harus mandi atau Ali bakalan 
menidurinya. 


Sisy melotot dia segera bangun dan buru-buru masuk ke 
salah satu pintu di dalam kamar. 


"Oh itu pasti kamar mandinya," Sisy berlari dan masuk ke 
kamar mandi. Yah kamar mandi yang sangat nyaman di 
banding kamar mandinya dulu. Dia mulai melepaskan 
gaunnya dan berendam di dalam bathub. 


"Nyaman kalo kek gini," Sisy mulai rileks di dalam air 
hangat yang menenggelamkan sebagian tubuhnya. Dia 
memejamkan matanya menikmati rendaman air hangat 
tersebut. 


BRAK!! 


Ali membanting keras koper Sisy di kamarnya. Wajahnya 
tersulut emosi. Pada akhirnya dia juga yang membawa 


koper Sisy ke kamar. Matanya mencari sosok mungil itu. 


"Mana sih pendek? Kurang ajar banget sih! Di suruh bawa 
kopernya malah di tinggal di bawa. Awas lu ya Pendek!" 
geram Ali. 


"Pendek lu ngapain sih? Mandi ya?" teriak Ali dari luar 
kamar mandi. 


"Bentar lagi gua selesai! Jangan masuk lu!" bentak Sisy dari 
dalam kamar mandi. 


"Cepetan! Udah setengah jam lu di dalam! Ngapain sih lu? 
Mandi apa semedi lu?" 


"Sabar napa!" teriak Sisy lagi. 


"Gak bisa! Gua udah di ujung nih! Cepetan pendek! Dalam 
hitungan tiga lu gak keluar gua dobrak nih!" 


"Ish bentar!" 
"Satu...," 
"TIGA!" gertak Ali sambil teriak. 


Berhasil membuat pintu itu terbuka dan Ali melihat Sisy 
untuk pertama kalinya di lilit handuk putih di atas lutut. 
Sangat sempurna. 


"Hei! Gak bisa ngitung ya!" bentak Sisy marah. "Dimana- 
mana tuh habis satu ya dua bukan tiga! Dasar Om mesum 
plus sarap!" omel Sisy sambil menyilangkan kedua 
tangannya di dadanya sendiri. 


"Ups! Sorry! Gua lupa!" goda Ali cengengesan sambil 
mendekatkan wajahnya di wajah Sisy yang langsung 
mundur selangkah. 


"Apa sih lu? Mundur gak?" ancam Sisy. 


"Oh ya! Gua lupa!" sentak Ali yang tiba-tiba masuk ke 
kamar mandi. 


Brak! 
Dibantingnya pintu itu. Dan.. 


"Hufh! Selamat deh gua!" batin Sisy lega. Sisy lalu mencari 
kopernya, dia kelihatan cemas, "Mana koper gua?" 


Dia menipuk jidatnya sendiri, 
Puk! 


"Mati gua kan masih ketinggalan di bawa tadi," dengan 
terburu-buru masih melilitkan handuk Sisy turun ke bawah 
mencari kopernya yang jelas tadi udah di bawa Ali ke kamar. 


Ali juga yang sudah menyusun baju Sisy di lemari. Tapi 
gadis itu belum menyadarinya. 


Sisy memutar ke sana kemari tapi dia tidak melihat 
kopernya. 


"Mana tuh Koper? Masak di sembunyiin Ali sih? Trus gimana 
gua pake baju?" batin Sisy cemas. 


TING! 
TONG! 
TING! 
TONG! 


Tiba-tiba bell pintu apartemen itu bunyi dengan nyaringnya. 


"Duh siapa lagi yang datang? Masak gua buka? Gua kan 
masih pake handuk? Tapi masak nyuruh Ali? Dia di atas, 
gimana nih?" batin Sisy. 


TING! 
TONG! 
TING! 
TONG! 


Lagi-lagi suara bell pintu itu memaksa Sisy, akhirnya gadis 
itu mendekati handle pintu, mau membukanya. 


"SISY!" teriak Ali lantang. 


Sisy kaget dia menoleh menatap Ali yang melihatnya 
sangar. Mata elangnya memancarkan kemarahan. 


"Lu gila ya buka pintu pake handuk doang! Sekalian aja 
telanjang!!" 


"Itu..itu..," entah kenapa Sisy jadi takut melihat Ali yang 
sekarang. 


"Masuk kamar, SEKARANG!" bentaknya lagi. 


Sisy bertambah kaget dan dia pergi ke atas dengan mata 
yang berkaca-kaca. Hampir menangis. 


"Dasar jahat," batin Sisy sedih. 
Tbc., 
Hahahaha.... 


Gak jadi tamat lah... 


Jangan lupa comment yaaa 
Emuah!! 

Sayang kalian... 

Start 21 September 2018 


Re post: 07.14 wib 
Sabtu, 28 November 2020 


Part 13 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY!! 


Ada MP!!! 


(adult 17+++) 


Ali melihat langkah Sisy yang marah, gadisnya itu 
menghentakkan kakinya di setiap anak tangga. Ali hanya 
menggeleng tidak peduli pada Sisy yang marah padanya. 
Semua salahnya, siapa suruh gadis itu memancing 
kemarahannya. 


TING! 
TONG! 
TING! 
TONG! 


Lagi-lagi suara bell di apartemennya itu membuatnya 
marah. 


Ali membuka pintu dan... 


"SURPRISE!!!" 


"Sial!" Ali mengumpat marah di sela-sela sorakan masal 
temen-temennya. 


Adipati, Billy, Dimas dan Rizky berdiri bahagia tepat di 
hadapan Ali yang menyimpan kemarahan. 


"Cieee yang gak mau di ganggu," goda Dimas seperti anak 
abg labil. 


"Jelek amat muka lu Put," sentak Billy. 
"Kita-kita ganggu ya?" tanya Adipati. 


"Biasa aja dong gaya lu," sambung Rizky. "Acara batal nih 
kek nya," 


Mereka berempat masih menunggu di luar pintu sedangkan 
Ali menatap tajam ke arah mereka berempat. 


"Acara? Acara apaan!" sentak Ali. "Gak ada acara apa-apa 
malam ini! Gua tuh baru nikah! Kalian masih aja gangguin 
hidup gua, ini malam pengantin gua bego! Mending lu pada 
cabut sana! Pergi!" usir Ali sewot. 


"Ya elah Put, kita-kita baru nyampe udah lu usir aja!" 
sambung Dimas lemah. 


"Ck! Lu semua cabut atau gua tendang?" ancam Ali. 
"Hais! Woles bro!" ujar Billy. 
"Mending cabut lah dari pada di hajar kaki lu," potong Rizky. 


"Ya udah sana! Pergi!" usir Ali lagi. 


Akhirnya mereka berempat pergi terbirit-birit meninggalkan 
apartemen Ali. 


BLAM! 


Pintu apartemen di tutup Ali. Dia menyadarkan kepalanya di 
belakang pintu. Lalu mendongak ke atas. 


"Sisy udah pake baju blom ya?" 


Sisy sedang bergelut dengan ponselnya. Dia sibuk 
membalas chatting pacarnya. Bukan satu chatting tapi lima 
sekaligus. Sisy sengaja melakukan itu untuk 
mengembalikan moodnya yang mulai hancur karena Ali. 


"Pacar-pacar gua aja gak pernah sekeras itu marahin gua, ini 
dia seenaknya aja ngusir gua, mana sok merintah lagi. 
Dasar gak punya hati!" omel sisy. 


Pintu itu terbuka, Sisy belum menyadari ada Ali yang 
sedang memperhatikan gerak geriknya dari ambang pintu. 


"Sibuk banget tuh keknya?" sindir Ali tiba-tiba. 


Sisy menoleh melihat masam ke arah Ali lalu kembali 
mengetik chatting pacar-pacarnya, "Bukan urusan lu!" 


"Lu lagi balas chatting siapa?" 


"Kan gua dah bilang bukan urusan lu," tekan Sisy tak takut 
padahal wajah Ali sudah sangat marah. 


"LU jawab atau gua rampas hp lu trus gua banting sampe 
hancur," 


Sisy berhenti memainkan jempol jarinya di layar handphone 
miliknya lalu menatap Ali yang berusaha sangar. 


"Apa sih lu," ujar Sisy menyembunyikan rasa takutnya. "Ini 
hp gua terserah gua mau chatting sama siapa kenapa lu 
yang kepo? Gua gak mau kasih tau gua chatting sama 
siapa," 


Ali mencoba menahan marahnya, "Lu chatting sama 
cowok?" 


Sisy turun dari tempat tidurnya dia rasa dia harus keluar 
dari kamar itu sebelum pertanyaan Ali semakin luas. 


"LU mau ke mana? Jawab dulu pertanyaan gua!" 


"Iya! Gua chatting sama cowok gua! Trus kenapa? Masalah 
buat lu?" Sisy tanpa sadar sudah membangunkan singa 
yang sedang tidur. 


"Lu," geram Ali marah. Kedua tangannya mengepal keras 
dan rahangnya membuat bulu kuduk Sisy berdesir. Ali 
benar-benar marah. 


Sisy ketakutan dia mundur teratur tapi masih melihat wajah 
Ali lalu dalam sekejap saja Ali maju mendekati Sisy 
sedangkan gadis itu terpojok di belakang pintu kamarnya. 


Ali sudah menempelkan dada bidangnya di antara tubuh 
mungil Sisy. Tangan Sisy mencoba menahan badan Ali 
karena payudaranya yang membusung sudah menempel 
sempurna di badan Ali. 


"Li mundur! Lu.. Lu mau apa? Mundur gua bilang!" 


Ali sedikit menunduk mendekatkan wajahnya dengan Sisy 
merasakan deru nafas Sisy yang bergetar. 


"Lu berani? Lu berani chatting sama cowok laen? Lu gak 
sadar? Lu lupa kalo sekarang lu istri gua? Lu lupa kalo 
sekarang lu milik gua?" Ali mengatakan itu tepat di bibir 
Sisy. 


Sisy sudah gak tahan Ali pasti akan melakukan hal gila 
dengannya. 


"Gua gak peduli!" bentak Sisy. "Minggir lu atau gua ," 


"Gua apa?" potong Ali. "Lu mau berbuat apa dalam keadaan 
terjepit kek gini?" 


"Oh astaga! Ali pasti udah gila! Dia pasti udah 
merencanakan hal ini sejak awal, dia sengaja melakukan ini 
supaya gua terpancing sama ulah gilanya," pikir Sisy takut. 


"Kenapa lu gak bisa jawab kan Sisy?" bisik Ali menggoda. 
"Siap-siap sayang karena malam ini gua gak akan berhenti 
bercinta sama lu sampe lu pingsan," 


"APA?" teriak Sisy tiba-tiba membuat Ali sedikit kaget Sisy 
mendorong tubuh Ali sangat keras. "Lu gila ya! Gua masih 
kelas sebelas! Gua gak mau ngasih perawan gua sama lu! 
Gak sudi! Minggir lu Om-om mesum!" 


Entah mendapatkan kekuatan dari mana Sisy bisa 
mendorong tubuh Ali lalu menbalikkan badan dan menarik 
handle pintu. Sisy mau keluar dari kamar itu. Tapi sebelum 
keluar Ali sudah mengangkat tubuh mungil Sisy seperti 
mengangkat karung beras membuat Sisy berteriak kaget. 


"Kyaaa!!! Turunkan aku! Turunkan!! Kyaaa Alii!" 


Bruk! 


Di hempaskan tubuh Sisy di tempat tidur. "Lu diem! Atau 
gua perkosa lu sekarang," 


"Buat apa? Diam gak diam sama aja kan? Lu tetap maksa 
gua! Dasar Om mesum gak tau di ," 


Bibir Sisy tiba-tiba bungkam karena Ali sudah melumat bibir 
tipis tersebut. Sisy yang awalnya masih dengan posisi 
duduk kini sudah berbaring di bawah tubuh Ali. 


Ali mengemut bibir lembut Sisy seperti permen, merasakan 
tiap inci bibir itu lalu bermain di dalam mulut Sisy. 


Sisy tak tahan, seperti ada sesuatu yang melayang di 
kepalanya. 


Tubuhnya lemas seketika. Sekuat tenaga sisy menahan 
hasratnya untuk tidak mendesah. Lalu tiba-tiba Sisy 
merasakan sesuatu yang lebih aneh di dadanya. 


Sesuatu seperti di remas, apa ini? Kenapa rasanya aneh? 
Tidak! Tidak! 


Sisy memberontak tapi penolakannya membuatnya Ali 
semakin berhasrat. 


"Hen..tih..kaan.., cu..kup..alih..udah...sstt," Sisy sekuat 
tenaga menahan desahannya. 


"Tidak akan! Gua tidak akan pernah berhenti," tekan Ali 
masih meremas dada Sisy. "Ini hukumannya karena lu gak 
mendengarkan omongan gua Sisy," 


Sisy merasakan semakin aneh, semakin tersiksa batin, Ali 
mulai masuk ke dalam piyama Sisy mulai meremas di Balik 
bra Sisy sedangkan bibir Sisy kembali di lumatnya lembut. 
Sangat lembut. 


Sisy tak bisa bohong, dia menyukai yang Ali lakukan. Walau 
di dalam hatinya juga menolak. Tapi yang Ali lakukan 
membuat otaknya memanas juga. Lalu sesuatu yang aneh 
menjalar di bawah celananya. Sesuatu yang keras seperti 
menekan miss v Sisy. 


"Tidaaakkk!" Sisy berontak keras. Menggigit bibir merah Ali. 
"Lu? Kenapa lu gigit bibir gua?" bentak Ali marah. 
Drrrt..drrrt..drrrtt.. 


Sisy menoleh ke samping melihat handphone yang bergetar 
di atas nakas. 


"Hp lu... Hp lu getar tuh? Gak lu angkat?" 


Ali sama sekali tidak peduli. Dia masih terus saja melihat 
Sisy, "Masih ada yang lebih penting daripada hp gua, yaitu 
lu." 


"Damn! Dasar om-om mesum! Gak ada otak! Bisa-bisanya 
dia bilang menyentuh tubuh aku lebih penting!" rutuk Sisy 
di hatinya. 


"Siapa tau itu penting! Siapa tau itu dari Mama atau Papa 
atau temen kampus lu! Atau dari kantor lu atau kak Jodhie?" 
jelas Sisy gugup, panik, entahlah apalagi. 


Senyum Devil Ali menyeringai, membuat Sisy menelan 
salivahnya. 


"Gua bisa ngurusin itu nanti," 


Ali mulai memiringkan wajah mengecup liar leher Sisy. 
Membuat tanda merah di sana. 


"YJa.jangan..ahh..," suara desahan Sisy membuat Ali semakin 
liar tapi aktivitas itu terhenti juga karena suara bell 
apartemen itu sampai ke dalam kamarnya. 


TING! 
TONG! 
TING! 
TONG! 


"Sial!" maki Ali. Lalu mengangkat tubuhnya sedikit dari 
tubuh Sisy. "Siapa lagi sih?" 


Mau tak mau Ali turun dari tempat tidurnya dan membuka 
pintu itu. Dari pada suara bell itu membuatnya budek. 


"Jangan keluar kamar! Biar gua yang usir tamu gak penting 
itu!" titah Ali kesal. 


Ali menuruni anak tangga dengan cepat lalu membuka 
pintu apartemen secara kasar. Matanya terbelalak kaget 
melihat siapa yang datang. 


"Mama.... Papa.., Mami juga, ada apa malam-malam ke sini?" 
tanya Ali kaget. 


"MAMIIII!!" teriak Sisy yang tiba-tiba memeluk Gisell erat. 
"Mami Sisy mau pulang!! Sisy gak mau tinggal sama dia, dia 
tadi mau perkosa Sisy Mi!" 

Deg! 


"Mampus aku," batin Ali dengan perasaan yang entah lah 
dia juga bingung mengatakannya. 


Bersambung... 


Wkwkwkkwkkw!! 
Kasian deh lu kena boong!! 


Pasti udah serius baca, ehh mp nya gak ada 
ekwkwkkwkwk!! 


Bubye sampe jumpa besok lagi.... 
Muach.. 
25 September 2018 


Re post: 18.14 wib 
Sabtu, 16 November 2019 


Part 13 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY!! 
Kalo masih ada typo please kasih tau... 
Ingat umur!!! 1744 


[No Sex] 


"Mampus aku," batin Ali dengan perasaan yang entah lah 
dia juga bingung mengatakannya. 


Wajah Ali tidak pucat tapi mungkin kalau bisa di umpetin di 
bawah kolong meja mungkin dia bakalan melakukannya. 


Gisell cuma cengengesan tidak jelas melihat tingkah ajaib 
putrinya sedangkan Mark dan Sharon berusaha sekuat 
mungkin menahan tawanya. Mungkin di hati mereka 
mantunya ini terlalu polos atau terlalu pintar ya. Entahlah! 


Ali memijit keningnya yang tidak terasa pusing, dia 
membuang muka, berharap wajahnya tidak berubah warna. 


"Astaga! Kenapa dia ngomong gituh sih?" 


"Mami dengerin Sisy gak sih?" gadis itu mulai gak sabaran 
menghentakkan kakinya berulang-ulang. 


"Sy! Sisy! Dengerin Mami, mmm.. Gimana ya.. 
Ngomongnya.., Mami bingung nih," dia melihat ke arah 
Sharon yang cuma cengir-cengir menahan tawa. 


"Jeng ngomong dong, malah ketawa," 

Sharon mendekati Sisy menyentuh lembut pipi chubby 
gadis itu, "Sisy mantu Mama yang manis, kalo udah nikah 
yaa emang harus ada yang namanya malam pertama, 
gituh," 


Wajah Sisy makin berubah aneh, "Harus ya Ma..?" 


Sharon mengangguk ragu begitu juga Gisell sedangkan 
Mark membuang muka, dia tidak ingin ikut campur urusan 
begituan. Ribet! 


"OMG!!" teriaknya super nyaring membuat semua orang 
menutup kedua telinga mereka. "Gak mau! Gak mau! 
Pokoknya gak! Tetap gak titik!" 


"Sy! Sabar sayang! Sisy! Tenang kenapa," 


Ali yang melihat tingkah ajaib Sisy cuma melotot takjub! 
Gadis ini seperti hewan buas yang mengganas, siapa lagi 
yang menenangkan Sisy kecuali orang tua mereka. 


"Ah sudahlah!" batin Ali stress. 


Lima belas menit kemudian, 


Wajah Sisy di tekuk dia masih tidak terima sama kenyataan 
hari ini. Sisy masih tidak mau beranjak, di mana lagi dia 


sekarang kalo bukan duduk santai sambil mengoyang- 
goyangkan kedua kakinya di lantai keramik tersebut. 


Ada Gisell di samping Sisy, Sharon di sebelah nya dan Mark 
di hadapan Sharon lalu Ali duduk manis di samping Gisell. 
Duduk di sofa sendirian. 


"Jadi apa yang ingin di bicarakan sekarang?" tanya Ali 
akhirnya membuka suara. 


Daripada semuanya diam mendingan dia membicarakan 
topik apa saja. 


"Mama ke sini mau ngomongin ini sama kalian? Tentang 
rumah tangga kalian, tentang kesepakatan," jelas Sharon 
memandang Ali serius. 


"Kesepakatan? Maksudnya?" Ali sedikit mencondong 
memandang wajah Sharon. 


"Sisy masih sekolah Ali, jadi Papa pikir sebaiknya kamu 
bisa... maksud Papa..., menunggu Sisy... tamat sekolah 
mungkin," jelas Mark menoleh menatap Ali yang makin 
tidak ngerti. 


"Maksudnya apa sih? Ngomong yang jelas Pa, Ma..., jangan 
betele-tele kek gini," suara Ali sedikit meninggi. "Sekolah? 
Nunggu tamat sekolah? Apa sih?" 


"Maksud Papa kamu, Ali sama Sisy gak usah dulu 
berhubungan intim gitu," potong Gisell memandang 
mantunya yang berubah shock. 


"Apa?" Ali tercekak hampir tak percaya. 


"SERIUS MI!!" teriak Sisy kegirangan. "Aakkhh bahagianya!! 
Mami emang the best!" puji Sisy bergelut manja di lengan 


Gisell. 


Sisy juga melihat girang ke arah Mark dan Sharon, "Makasih 
ya Ma..., Pa..., kalian pengertian banget gak kayak yang di 
sono tuh," 


Ali melihat Sisy garang. Ini pembicaraan yang tidak masuk 
akal, kenapa tiba-tiba mereka membicarakan kesepakatan 
tanpa persetujuan terlebih dahulu dengannya. 


"Tunggu-tunggu! Pa.., Ma..., Mi.., Ali mau bicara, kenapa 
harus nunggu Sisy tamat sekolah? Mama Papa tau kan 
alasan Ali minta kawin? Kenapa sekarang malah pake 
kesepakatan gak jelas kek gini?" suara Ali mengintimidasi 
sedikit nyolot. 


Wajah Sisy berubah kaget, "Hei! Jelas nunggu gua tamat 
sekolahlah! Gua tuh masih kelas sebelas ngerti lu!" 


"Emang kenapa kalo kelas sebelas hah? Anak esempe juga 
banyak kok yang udah begituan, lu nya aja ketinggalan," 
sindir Ali. "Atau jangan-jangan lu mau begituan sama bocah 
itu!" 


"Dasar tukang nuduh, gak bermutu banget sih omongan lu!" 
balas Sisy meninggikan suaranya. 


"Loh kenapa kalian berdua berantem lagi sih?" tanya Gisell 
melerai Sisy dan Ali. 


"Dia duluan kan yang mulai," tunjuk Ali ke arah Sisy. 


"Lu ya yang mulai duluan, nuduh gua," balas Sisy tak kalah 
sangar. 


"Sudah cukup!" tegas Mark. "Kalo kalian berantem terus kek 
gini mending pisah tempat tinggal aja," 


"Apalagi ini," batin Ali marah. "Udah gak boleh berhubungan 
sekarang di suruh pisah tempat tinggal," 


"Setuju! Setuju banget tuh Pa!" suara siapa lagi selain suara 
Sisy yang kegirangan. "Bagus kan gak sekamar, sekandang 
sama lu," 


Ali mulai kehilangan kesabaran dia menatap sinis Sisy, 
"Okey gak pa-pa, silahkan aja lu keluar dari apartemen gua, 
tapi jangan salahin gua kalo seminggu kemudian gua nikah 
lagi," 


Setelah itu Sisy terdiam, dia kaget bukan main. Ali lalu 
berdiri melangkah pergi meninggalkan mereka berempat 
naik ke atas tangga menuju kamarnya. 


"Ali Papa sama Mama belum selesai bicara!" pekik Sharon. 


"TERSERAH!! ALI GAK MAU NGOMONG LAGI!" pekiknya 
lantang dari atas kamar. 


"Gimana nih Pa?" tanya Sharon. 
Mark menarik kedua bahunya sambil berkata, "Gimana lagi, 
terserah Sisy," 


"Masak Sisy di madu sih! Gak sudi!" batinnya kesal. Dengan 
langkah terburu-buru Sisy naik ke atas menyusul Ali. 


"Helii!! Gua gak mau lu nikah lagi yaaa!" teriak Sisy di atas 
anak tangga. "Gua cakar-cakar lu kalo lu kawin lagi!" 


Mark, Sharon dan Gisell hanya tertawa terbahak-bahak 
melihat mereka berdua. 


"Trus pembicaraan bulan madu mereka gimana?" tanya 
Sharon. 


"Lain kali aja, tunggu mereka terbiasa dulu," jelas Mark. 
"Lain kali kapan Pa?" 


"Seminggu lagi aja jeng Sharon, biarin mereka terbiasa 
hidup berdua," sambung Gisell. 


Sharon tersenyum masam, "Ya udah deh, dua lawan satu 
mana menang," 


Ceklik! 


Sisy masuk ke kamar melihat Ali yang sibuk dengan 
handphonenya. 


Wajahnya tenang tanpa ekspresi. Kini gantian Ali yang 
tampak tidak peduli sama gadis di kamarnya itu. 


"Woi jelek! Lu marah sama gua?" tanya Sisy berdiri tepat di 
samping Ali yang tengah duduk bersandar di pembatas king 
size ranjang. Matanya hanya fokus ke layar handphone. 


"Sana lu pergi! Lu mau pergi kan? Tapi siap-siap aja lu dapat 
kabar gua nikah lagi," ancam Ali tanpa melirik Sisy. 


"Ish! Mau banget lu punya banyak istri, sanggup lu ngasih 
makan?" 


Ali melihat ke arah Sisy, matanya menyala, dia turun dan 
berdiri di hadapan Sisy, "Jangankan dua, sepuluh istri juga 
sanggup gua kasih makan plus semua kebutuhannya, ngerti 
lu!" 


"liihh... Gak usah teriak juga kali... Gak budek gua," ujar Sisy 
Manyun. "Gua gak mau ya di madu sama lu," 


"Kalo gak mau di madu tidur lu di sini sama gua," 


"Dasar! Segampang itu ya dia ngancem gua," batin Sisy 
jengkel. "Dasar Om mesum gak tau diri!" 


"Ya gua mau tidur sama lu," ucap Sisy pelan hampir 
menyerupai bisikan. 


"Apa gua gak denger?" tanya Ali yang sebenarnya cuma 
pura-pura gak ngerti. 


"Ish! Bete banget sih ngomong sama lu! IYA GUA MAU TIDUR 
SAMA LU!" pada akhirnya Sisy berteriak juga sampai 
kedengaran di luar kamar. 


"Plus lanjutin yang tadi kan?" cengir Ali menjaili Sisy yang 
sudah berubah kaget. 


"WHAT?" pekik Sisy. "GAK SUDI! GUA CUMA BILANG TIDUR 
GAK PAKE BEGITUAN!! PERGI GAK LU! DASAR OM-OM 
MESUUM!" 


Ali terpaksa menutupi kedua telinganya yang mulai budek 
mendengar teriakan nyaring Sisy. 


"Ya ampun! Gak putus tuh pita suara?" ejek Ali. 


"Bodo amat!" 


Esok Paginya tepat jam enam pagi Sisy masih tidur di 
tempat tidur berdua dengan Ali. Tangan Ali sudah melingkar 
di perut Sisy entah sejak kapan. 


"-Ng-, apaan sih nih yang berat di perut gua," racau Sisy 
masih memejamkan matanya. 


Sisy menggerakkan tangannya dan kaget melihat Ali yang 
tidur sambil memeluk pinggangnya. 


"Hah! Apa? Jadi dari kemaren dia tidur meluk gua! Dasar 
nyari kesempatan dalam kesempitan!" Sisy mendengus 
kesal lalu menepuk-nepuk tangan Ali. 


Puk! 
Puk! 
Puk! 
"Singkirin tangan lu! Singkirin gak? Pergi lu sana! Ngapain 
lu meluk gua," geram Sisy marah masih menepuk-nepuk 


kasar tangan Ali. 


"Aww! Aww!" ringis Ali menahan sakit di tangannya. "Apaan 
sih lu pagi-pagi bangunin orang pake mukul-mukul! Lu kira 
tahanan gua pake di pukul-pukul!" 


"Biarin! Siapa suruh lu meluk gua hah! Gak permisi-permisi 
dulu," 


"Ngapain permisi segala, lu kira numpang permisi ke toilet 
apa! Lagian lu istri gua terserah gua mau apain lu! Pendek!" 
terang Ali emosi. 


"Pokoknya kalo mau meluk bilang dulu sama gua, titik!" 
tekan Sisy melotot di hadapan Ali. 


"Oke baiklah," Ali memejamkan matanya menarik nafas 
dalamnya lalu menatap mata hazel Sisy. 


"Sisy istri gua yang pendek yang bawel macam mak-mak 
bunting, gua permisi dulu ya. Gua mau cium bibir merah lu," 


"Hah? Apa?" Sisy kaget, dia kemundurkan wajahnya takut. 


Kyaaaa!!! 


Gadis itu hanya bisa berteriak karena Ali sudah 
menindihnya dan melumat bibir tipis Sisy. Darah Sisy 
berdesir. Seperti tersengat listrik. Ada yang aneh menjalar di 
kepalanya. 


Dia baru bangun tidur dan Ali sudah menciumnya. Di bibir. 
Bercumbu. Bertukar salivah. Mengemut benda kenyal itu 
seperti permen. Tanpa sadar tangan Sisy sudah berpindah 
menyilang di leher belakang Ali. 


Hampir lima menit sampai akhirnya Ali melepaskan ciuman 
panas mereka, "Morning kiss," 


Nafas Sisy naik turun dan tanpa sadar dia menutup 
mulutnya. Dia baru sadar. 


"Kenapa lu tutup mulut?" tanya Ali bingung. 


"ALIH SIKAT GIGI DULU NAPA! BAU MULUT LU!!" 


Tbc,. 


Masih seru gak?? 
Apa d stop aja?? 


Start: 29 september 2018 


Re post: 11.13wib 
Minggu, 29 november 2020 


Part 14 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY 


Typo bertebaran please bantu T T 


"ALIH SIKAT GIGI DULU NAPA! BAU MULUT LU," 


Ali menutup kedua telinganya seperti biasa. Suara teriakan 
Sisy seperti biasa membuat seisi dalam apartemen seraya 
bergetar untung yang tinggal di apartemen itu cuma 
mereka berdua coba rame gak tau deh malunya Ali segede 
apa. 


Hari pertama menjadi pasutri, hal yang Sisy lakukan selesai 
mandi tentu saja mencari sarapan di dapur. 


"Makan apa ya?" gumam Sisy. "Yaaa ampyyuunnn repot 
bener ya jadi bini kudu bangun pagi trus bikin sarapan 
sendiri. Mana gua gak bisa masak lagi! Mau makan apa 
coba?" 


Sisy melirik kulkas yang lumayan gede dari badannya. Dia 
membuka isi kulkas tersebut. Matanya terbelalak kaget. 


"Ohmaygot! Isi kulkas Ali lengkap bener, segala macam ada, 
bisa jualan kek gini!" wajahnya kegirangan. 


"Tapi kan gua gak bisa masak," Sisy memelas lesu. "Mami 
Sisy lapeeeerrrr," 


Tiba-tiba matanya melihat plastik putih dan di dalamnya 
terdapat roti lapis. 


"Aaah! Sarapan roti bakar aja deh!" ujarnya girang. "Tuh 
Om-om mesum gua buatin juga gak ya? Gak usah deh! Dia 
kan bisa bikin sendiri! Lagian gua kan gak tau dia itu suka 
sarapan pagi apa gak," 


Setengah jam kemudian Sisy selesai dengan sarapan 
paginya. Dia lalu mencuci piring gelas sendok garpu di 
wastafel. Lagi-lagi seriusnya mencuci piring, Sisy di 
kagetkan Ali di belakangnya. 


"Gua cariin ke mana-mana di dapur lu," 


"Kyaa!!" Sisy hampir membuang piring itu jatuh ke lantai. 
Untung Ali sigap menangkap piring itu. 


"Gila lu ya! Kalo tadi jatuh trus nimpa kaki lu gimana? 
Ceroboh banget sih lu!" omel Ali marah. 


"Salah sendiri siapa suruh nongol tiba-tiba di belakang gua! 
Kan guajadi kaget!" 


"Oh! Kaget lu," 


"Nggak!" Sisy segera ingin pergi dari hadapan Ali. Terlalu 
dekat dengannya bisa bahaya. 


"Eh Sy! Gua tuh nyari lu! Jangan kabur!" panggil Ali tepat di 
belakang Sisy. Tapi gadis itu tetap berlalu pergi tidak 
perduli. 


"Berhenti! Berhenti gua bilang!" titah Ali lagi tapi Sisy masih 
tak peduli. 


"Sisy kembali ke dapur sekarang atau gua ke sana gua cium 
lu!" ancam Ali. 


Sisy berhenti melangkah dia menoleh menatap Ali horror. 
"Mau lu apa sih? Gua mau mandi!" 


Ali maju menatap Sisy dari dekat, wajahnya tak kalah 
horror. "Eh bini! Lu bisa ya sarapan sendiri? Gak sadar lu! 
Suami lu kelaparan di atas! Nawarin kek! Bikinin apa kek! 
Parah banget sih lu jadi bini!" 


"Kok lu nyalain gua? Mana gua tau lu sarapan pagi apa gak! 
Blom ada sehari juga lu jadi suami gua!" 


"Udah sehari ya," tekan Ali melipat kedua tangan di dada. 


"Serah!" ketus Sisy. "Kalo mau makan! Makan aja sendiri 
bikin sendiri! Gua gak bisa masak! Udah gua mau mandi!" 


"Apa?" 


Ali melongok tak percaya. Sisy pergi begitu saja. Ali melihat 
Sisy yang melangkah santai menaiki anak tangga. 


"WOI PENDEK! GUA BLOM KELAR NGOMONG SAMA LU!" 


Ali memijit kepalanya yang tidak pusing tersebut. Dia 
menarik nafas dalam lalu membanting gelasnya ke meja 
makan. Tidak terlalu keras tapi cukup nyaring di telinganya. 


TUK! 


"Gila tu cewek! Udah gak bisa muasin hasrat gua! Gak bisa 
masak juga! Trus bisanya apa coba? Teriak-teriak di telinga 
gue gitu!" cerocos Ali gak jelas. 


"Astaga Mama! Kenapa dia yang Mama pilih jadi bini 


"Aaagghh!!" Ali mengacak-acak rambutnya yang gondrong 
itu. "Sial!" 


Setelah selesai mandi Sisy bersiap-siap dia mengenakan 
seragam SMA nya. Dia mau siap-siap berangkat sekolah. 


Ceklik! 


Pintu itu terbuka dan Ali mengamati Sisy dari ujung rambut 
sampai ujung kaki. Dia memang masih anak sekolah. Mau 
gimana lagi. Dia tetap harus sekolah. 


"Mau kemana lu?" 


Sisy melihat Ali dari pantulan cermin, "Lu gak liat gua pake 
apaan? Mata lu rabun? Gua mau sekolah lah, oon!" 


"Lepas baju lu," titah Ali datar. 


Sisy tersulut emosi. Telinganya gak salah denger kan Ali 
minta dia melepas seragamnya. 


"Eh Om-om mesum bin sarap! Lu gila atau apa! Nyuruh gua 
lepas seragam gua! Gua tuh mau sekolah! Udah telat gua! 
Dasar lu stress minta yang aneh-aneh!" 


Ali mulai habis kesabaran, "Pendek lu itu cuti tiga hari, 
ngerti gak lu?" 


Sisy melihat ke arah Ali, wajahnya kaget, dia terdiam 
membeku menatap bingung ke arah Ali. 


"Kok?" suaranya tersedak tidak keluar. 


"Emang nyokap lu gak bilang? Sekolah udah ngizinin lu gak 
masuk tiga hari. Nyokap lu yang ngurusin izin lu kemaren! 
Jadi lu gak perlu sekolah hari ini besok sama besoknya lagi, 
ngerti?" 


Sisy melangkah lambat duduk di kursi meja riasnya 
tampangnya berubah lesu. 


"Jadi satu sekolah udah tau gua udah kawin, matiii gua," 


"Dasar bego! Lu pikir nyokap lu bakal bilang kalo lu minta 
cuti sekolah alesan nikah sama gua, ya gak mungkin lah. 
Nyokap lu bilang lu ada urusan di luar kota, tapi gak bilang 
urusan apaan, trus kepala sekolah sama wali kelas lu ya 
percaya aja," 

terang Ali panjang lebar. 


"Serius lu?" tanya Sisy senang wajahnya kembali ceria. 
"Ehmm," sikap dingin Ali kembali lagi. 
"Ish! Sok cool banget si lu," sindir Sisy gak peduli. 


"Sana ganti seragam lu sebelum gua yang gantiin," ucap Ali 
masih dengan sikap datarnya. 


Sisy tidak menjawab pertanyaan Ali dia memilih mengacak- 
acak isi lemari. Mengambil pakaian yang di pilihnya lalu 
masuk ke kamar mandi menggantikan seragamnya. 


"Kenapa gak ganti di sini aja?" 


Sisy menatap Ali penuh selidik, "Maksud lu ngomong gitu 
apaan? Lu mau lihat tubuh gua?" 


"Emang ada yang salah ya? Lu istri gua kan?" 
"Gak ngerasa tuh," 


"Oh gak ngerasa? Sini biar gua bantu biar kerasa jadi istri 
sesungguhnya," Ali mulai melangkah menjaili Sisy. 


Otak Sisy tau ada yang gak beres dari Ali jadi daripada dia 
di terkam lagi kek tadi bangun tidur lebih baik Sisy segera 
melesat ke kamar mandi. 


"Enggaakkk!!!" 
Brak!! 


Pintu kamar mandi itu di banting keras Sisy dari dalam. 
"Pergi gak lu ngapain si lu masih di kamar?" 


Ali tersenyum jail sambil geleng-geleng kepala, "Sy 
mending lu keluar gua mau mandi," 


"Sabaaarr! Gua masih ganti baju!!" teriak Sisy. 


"Cepetan! Gua hitung sampe tiga kalo lu gak keluar gua 
dobrak!" ancam Ali seperti kemarin. 


"Satu...," 


Tanpa menunggu hitungan kedua Sisy keluar dari kamar 
mandi. Dia sudah berganti pakaian mengenakan dress 
selutut bercorak terang warna pink. 


Mata Sisy melotot tajam karena sekarang Ali berdiri tepat di 
hadapannya hanya mengenakan boxer tanpa baju. Jadinya 
dadanya yang six pack keliatan di hadapan Sisy. 


"Kyaaa!!" teriak sisy kaget plus malu. 


Dia mundur selangkah menjauhi tubuh tegap Ali yang 
menurutnya setengah telanjang itu. 


"Apa sih lu teriak mulu?" tanya Ali heran. 
"LU ngapain berdiri pake boxer depan gua? Gak malu lu?" 


"Kenapa harus malu? Gua telanjang pun depan lu gak pa- 
pakan? Lu kan istri gua? Wajar kan? Aneh deh lu," Ali 
tampak santai menjawab pertanyaan Sisy. 


Gadis itu terdiam membeku mendengar penuturan Ali yang 
vulgar, dia tengah membayangkan kalo Ali benar-benar 
telanjang di depan matanya. Seketika wajah Sisy berubah 
jadi merah bagai tomat. 


"Kenapa wajah lu jadi merah gitu?" tanya Ali semakin 
bingung. 


Sisy berteriak super nyaring karena menghayalkan yang 
ngak-ngak, "AAAAAAAKKKKHHHHHH!!" 


"Eh Pendek! Diem!" titah Ali menutup kedua telinganya lagi. 


"Gak sudi! Gak sudi! Gak sudi! Gak sudi gua lihat tubuh lu! 
Minggir! Sana lu! Sana!" Sisy mendorong keras tubuh Ali 


sambil memukul-mukul badannya agar dia bisa keluar dari 
kamar tersebut. 


"Eh udah jauhi tangan lu! Iya gua minggir!" 


Ali mau tak mau mundur dan memiringkan tubuhnya atau 
kalo gak badannya akan penuh cap tangan Sisy di mana- 
mana. 


Sisy akhirnya lari terbirit-birit keluar dari kamar tersebut. 
Sedangkan Ali tertawa ngakak karena sekali lagi dia berhasil 
menjaili istrinya yang ajaib itu. Dia tanpa sengaja turun ke 
ruang depan dan menoleh menatap balkon memandangi 
pemandangan di luar apartemen itu. 


Sisy tersenyum. Wajahnya bahagia. 


"Lumayan lihat pemandangan dari sini, indah banget! Ada 
untungnya juga tinggal di atas gedung tinggi." 


Drrrt..drrtt...drrrrttt. 


Selagi melihat pemandangan di pagi hari telinga Sisy di 
kagetkan suara handphonenya yang bergetar di atas meja 
kaca ruang keluarga. Dia melangkah cepat melihat siapa 
yang menghubunginya, salah satu pacarnya. 


"Rama," cicit Sisy bahagia. 


Dia menoleh ke atas, berharap Ali tak ada di sana, 
menguping pembicaraan mereka. Dan syukur nya Ali masih 
di kamarnya. 


"Hallo sayang," pekik Sisy bahagia. Senyumnya tersungging 
di sana. 


"Mmm..aku..aku..gak sekolah yang sampe lusa, ada urusan 
gitu di luar kota," jawab sisy lemah. "Maaf ya sayang aku 
gak ngabarin, kamu gak marah kan?" 


"Aku juga kangen pengen jalan sama kamu, kapan ya...," 
Sisy kembali mendongak ke atas berharap Ali masih di 
kamar. 


"Hehehe, ciee.. Yang kangen banget," Sisy mulai menggoda 
Rama berjalan sampai keluar balkon lagi sambil menatap 
langit yang biru. "Kamu di sekolah ya?" 


"Ngomong sama siapa lu?" suara bariton Ali tepat di 
belakang Sisy. 


"Kyaaa!!" sekali lagi Sisy kaget tapi untungnya 
handphonenya tak melayang jatuh ke lantai dasar 
apartemen. Sisy membalikkan badannya menatap Ali yang 
cuma mengenakan boxer dengan rambut yang masih basah 
juga badannya yang sedikit basah. Sejujurnya Ali sangat 
wangi. 


"Apa sih lu suka banget muncul tiba-tiba! Kek setan aja lu!" 


"Jawab pertanyaan gua ngomong sama siapa lu?" suara Ali 
mencekam penuh kemarahan. 


Entah kenapa Sisy ketakutan dia menelan salivahnya. Dia 
gugup. 


"Kenapa diam? Jawab atau gua cari tau sendiri!" teriaknya 
lebih sangar dari yang tadi. 


"Kenapa lu marah sih?" 


"Sisy jawab?" suara Ali sudah terdengar menekan, giginya 
sampai mengatup dan rahangnya mengeras. 


"Jangan sampe gua nekat ya!" 


Sisy ketakutan dia memandang Ali yang bak devil. 
Wajahnya tanpa candaan dan Sisy yakin kalo dia jujur 
sekalipun dia pasti tidak akan selamat. Mungkin. 


"Nekat apa sih maksud lu?" Sisy berusaha melawan, 
berusaha berani seperti biasanya padahal sebenarnya di 
hatinya dia sangat takut. 


"LU pasti tau maksud gua. Lu masih ingat kan gimana gua 
mengajar bocah esempe itu! Jangan sampe kali ini gua lebih 
dari itu Sisy!" Ali semakin menekan di setiap kata-katanya. 


Sisy berfikir seperkian detik dan dia semakin takut. 
Tubuhnya gemetar tapi dia mengepal tangannya agar Ali 
tidak menyadari gimana takutnya gadis itu. 


"JADI JAWAB LU NGOBROL DENGAN SIAPA?" teriak Ali marah 
tepat di wajah Sisy. Nafasnya naik turun karena marah. 


"Gak usah teriak-teriak depan muka gua!" bentak Sisy. "Gua 
telvonan sama Yukie kok. Sahabat gua. Lu mana kenal!" 


Mata Ali menyipit. Dia melihat Sisy penuh selidik. Tentu saja 
Ali tak percaya begitu saja. Sisy sudah pernah sekali 
membodohinya dan itu tak akan terjadi lagi. 


"Yukie," cicit Ali. 


"Kenapa?" bentak gadis itu berani. 


"LU marah cuma karena gua ngobrol sama sahabat gua di 
telvon," 


Senyum miring Ali menyeringai membuat Sisy berkidik 
ngeri, "Ngapain gua marah kalo itu benar yukie, tapi kalo lu 
bohong," 


Sisy melihat tatapan Ali yang berubah semakin horror, dia 
tau Ali tengah mengamati wajahnya yang berubah cemas. 


"Gua jamin cowok itu gua bikin koma, dan lu sebaiknya 
ngucapin selamat tinggal sama kegadisan lu," Ali berkata 
tepat di depan wajah Sisy. 


Kata-katanya penuh ancaman, tubuh Sisy menegang karena 
shock. Sisy bisa mendengar deru nafas Ali yang tenang 
tepat di ujung hidungnya. Dia sampai harus menutup 
matanya karena kaget karena kelakuan Ali. 


Sedetik kemudian saat mata Sisy terbuka. Dia melihat Ali 
yang masih berdiri tengah menelvon seseorang. Membuat 
sisy terbelalak kaget. Sejak kapan benda pipih itu sudah 
ada di telinga Ali. Itu memang bukan handphone Sisy itu 
handphone milik Ali sendiri. 


"Dia nelvon siapa?" batin Sisy berkecambuk. 


Satu menit kemudian suara panggilan itu menyambung dan 
suara bariton Ali sukses membuat Sisy semakin menegang. 


"Hallo Yukie," dengan santainya Ali mengatakan nama itu 
tepat di hadapan Sisy. 


"Se-se-sejak kapan dia kenal yukie?" Sisy bertanya di 
hatinya. Dia bingung. Dia tak tau harus apa. 


"Gak-gak ada masalah. Gua cuma mau tau aja lu barusan 
nelvon dia?" 


"Ohmaygod!!" batin Sisy tak karuan. 


Wajah Sisy panik. Dengan cepat pikirannya bekerja. Dia 
harus kabur dari hadapan Ali. Sebelum Ali mengetahui 
semuanya karena keperawanan Sisy taruhannya. 


Sisy segera menyingkir dari hadapan Ali dia berlari 
membuat Ali kaget sekali lagi dia terkecoh. Sisy tak peduli 
dengan pembicaraan mereka berdua. Keselamatannya lebih 
penting. 


"SISY KEMBALI!" titah Ali kali ini dia benar-benar 
memerintah bagai Big boss. 


"SISY!!" 


Dari belakang Sisy bisa mendengar suara Ali tapi dia tidak 
mau menoleh Sisy hanya berlari menuju anak tangga, lari ke 
atas kamarnya. 


"Sisy berhenti! Gua bilang berhenti!" 


Sisy tak peduli dia terus saja berlari secepat mungkin 
hingga tangannya berhasil membuka daun pintu itu dan 
menguncinya dari dalam. 


BUG! 
BUG! 
BUG! 
Hentaman keras suara tangan Ali membuat Sisy ketakutan. 


"Sisy buka pintunya! Sisy buka!" teriak Ali menuntut. 


BUG! 
BUG! 
"Sisy gua bilang buka!" titahnya lagi. 


Sisy shock! Pintu raksasa yang hampir dua meter itu serasa 
bergetar. "Gak mau!! Nanti lu perkosa gua!" 


BUG! 
BUG! 
BUG! 


"Sisy buka! Gua hitung sampe tiga gak lu buka gua dobrak!" 
ancamnya penuh kemarahan. 


BUG! 
BUG! 
BUG! 


Sisy tau pintu itu tak akan kuat karena tenaga Ali pasti bisa 
dengan mudah menghancurkan pintu kamar mereka. Sisy 
memundurkan langkahnya. Dia semakin takut tiap kali 
mendengar suara tangan Ali yang menghentakkan daun 
telinganya. 


"Nggak mau! Percuma juga lu pasti perkosa gua kan?!" 
teriak Sisy dari dalam kamar. 


"Sisy buka!" titah Ali lagi. "Siapa suruh lu bohongin gua! 
Sekarang buka pintunya gua hitung sampe tiga," 


Sisy tak peduli dia tetap diam seribu bahasa tanpa 
membuka pintu tersebut. Membuat Ali semakin murka. 


"Satu...," 
"Dua...," 
"Tiga!!" teriak Ali dari luar kamar. 


Tak ada jawaban dari dalam kamar. Itu artinya Sisy 
menantangnya. 


"Jangan maen-maen sama gua baby," 
BUG! 


Ali menghempaskan lengannya ke pintu dengan sangat 
keras. 


BUG! 


Sekali lagi dan pintu itu semakin hilang kendali hampir 
terbuka. Sisy semakin memundurkan langkahnya dia 
ketakutan. 


"Oh tidak! Ali sudah gila! Mami tolong!" batinnya takut. 


"Berhenti Ali! Pintunya bisa hancur!" teriak sisy dari dalam 
kamar. 


"Lu peduli pada pintu?" kekeh Ali tak percaya. "Seharusnya 
lu peduli sama gua Sisy bukan sama pintu sialan ini! 
Sekarang buka pintunya cepat!" 


"Nggak!" teriak Sisy. "Jangan coba-coba ngancam gua! Gua 
bakalan aduin sama Mami," 


BUG! 


Sekali lagi Ali menghempaskan pintu itu. "Jangan main-main 
Sisy! Gua udah capek maen-maen sama lu!" 


Dan BRAKK! 
"Kyaaaa!!" teriak Sisy. 


Pintu itu terbuka lebar selebar mata Sisy yang membulat 
sempurna kaget. 


Ali masih berdiri di depan pintu hanya mengenakan 
boxemya. Menatap lapar ke arah Sisy. 


"Sudah gua bilang baby, buka pintunya," suara Ali bag 
psikopat yang haus akan darah. 


Sisy semakin memundurkan langkahnya sedangkan Ali 
berjalan lambat ke arahnya. Sisy shock bukan main. 


"Ali jangan maju," titah Sisy tapi suaranya ketakutan. "Kalo 
gak gua bakalan telvon Mami," 


"Lakuin apa yang mau lu lakuin baby karena sebelum lu 
nelvon Mami, lu sudah mendesah di bawa tubuh gua," ujar 
Ali vulgar. 


"Gak sudi!" Sisy berteriak lantang. 


"Kita lihat seberapa hebat lu melawan gua baby," Ali maju 
mau melancarkan aksi pertamanya. 


Sisy melihat sekelilingnya, ke mana dia harus menghindari 
Ali kecuali kamar mandi. Cuma itu tempat terakhir 
menyelamatkan dirinya. Sisy membalikkan badannya berlari 
masuk ke kamar mandi sebelum Ali sempat menghentikan 
langkahnya. 


BUG! 


"Sialan! Sisy buka pintunya!" maki Ali semakin emosi. 


"Nggak!! Pergi lu!" 

"Sisy buka!" titahnya lagi. 
BUG! 

"Pergi lu!" 


"Sisy! Gua perkosa lu di kamar mandi kalo lu gak buka! Gua 
hitung sampe tiga!" 


"Satu..," 
"Pergi lu gila!" teriak Sisy dari dalam kamar mandi. 
"Dua..," 


"Gua benci lu pemaksa!" tambah Sisy lagi kali ini matanya 
berkaca-kaca. 


Sesungguhnya dia ketakutan. Apa kesuciannya berakhir 
dengan cara seperti ini. 


"Tiga...," 
Ceklik! 


Pintu kamar mandi itu terbuka. Sisy melunak dalam 
kepasrahan. Dia mundur saat Ali melangkah masuk ke 
kamar mandi. 


"Jangan lakuin itu," kali ini Sisy sungguh-sungguh 
memohon. 


Suaranya serak. Air matanya sudah mau tumpah. 


Ali menggapai pipi chubby Sisy. Gadis itu gemetar. Sisy 
menutup ke dua matanya. Dia terpojok di dinding yang 


dingin. Dan seketika air mata itu menetes di pipi Sisy. 
"LU nangis?" suara Ali melembut. 

Tbc., 

Selamat hari senin... 

Selamat panik dengan kelakuan Ali... 
Hahahhaha 


Siapa yang rindu ini? 
Masih bagus gak?? 


Minggu, 07 Oktober 2018 


Re post: 05.45 wib 
Senin, 30 November 2020 


Part 15 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY!! 
ANAK KECIL DI LARANG BACA INI!! 


Lu nangis?" suara Ali melembut. 


Dia mengelus pipi chubby Sisy yang sudah berurai air mata. 
Sisy masih tidak ingin membuka matanya. Dia masih takut. 
Tangannya memeluk dirinya sendiri dan Ali tidak suka itu. 


Ali menyentuh lembut pipi chubby Sisy, menghapus 
airmatanya, "Gua nakutin lu ya?" suara Ali masih lembut. 


Sisy masih diam tanpa kata. Matanya masih terpejam. Dia 
mengangguk lambat dengan mata yang terpejam tentunya. 


Dengan gerakan cepat Ali menyentuh kedua tangan Sisy. 
Menarik kedua tangan Sisy agar pindah ke pinggangnya. 
"Jangan peluk diri lu kek gitu, gua gak suka! Lu mendingan 
peluk gua aja," 


Tapi Sisy menyadari kelakuan Ali dan dia tidak suka itu. Sisy 
membuka matanya melotot melihat tubuh kekar Ali. Refleks 
dia menarik tangannya, "Ja..., Jangan!" 


"LU gak bisa nolak lagi sayang, siang ini juga lu harus jadi 
milik gua seutuhnya," ucapan Ali bagai seringai singa lapar 
di otak Sisy. 


Sisy makin ketakutan dia berusaha melepaskan 
cengkeraman Ali tapi tak bisa. Tenaganya tak sebanding 
dengan Ali. 


Sisy menggeleng cepat, "Jauhi tangan lu! Lepas! Gua gak 
mau!" 


"Trus kenapa lu boongin gua? Hemm," suara Ali semakin 
mengintimidasi. "Gua paling benci kebohongan Sisy," 


Tangan Ali semakin merayap menekan pinggang Sisy. 
Membuat Sisy risih. Tapi Ali menyukai ketakutan sisy. 


"Lu harus terima konsekuensinya," 


"Jangan!" pekik sisy. "Gua janji gua gak bohong lagi! Janji! 
Tapi jangan perkosa gua," 


Kalimat terakhir Sisy terdengar memohon. Dan itu membuat 
rahang Ali mengatup. Apa segitu tidak diinginkan dirinya 
untuk Sisy. 


"You're mine," tegas Ali garang. 


Dia memindahkan kedua tangannya di kedua pipi Sisy. 
Menatap mata coklat hazel Sisy. Tatapannya tajam. 
Membius. Menakutkan. 


"Lu milik gua, apapun yang gua inginkan gak ada yang 
berhak menghentikan gua. Termasuk lu sendiri, baby...," 


Seringai Ali bagai hewan buas. Dia sudah tidak tahan ingin 
mengecup bibir tipis merah Sisy. Ali memiringkan wajahnya 


dia bersiap melahap bibir itu. 


"Tu.tunggu!" Sisy mencoba memundurkan wajahnya sekuat 
tenaga. Tapi cengkraman Ali terlalu kuat. 


"Jangan membuat gua semakin marah baby, diam atau gua 
paksa!" teriak Ali emosi. 


"Gua mau bilang siapa yang nelvon gua tapi janji jangan 
apa-apain gua," harap Sisy cemas. 


"Terlambat baby, gua udah gak peduli. Gua lebih memilih 
tubuh lu, titik!" 


"Nggak!" teriak Sisy meronta dari jerat tangan Ali. "Lepas!" 


"Diam Sisy!" semakin sisy menolak semakin Ali mengganas. 
"Sisy! Gua bilang diam!" 


"Lepasin gua! Lepas!" tolak Sisy. 


Ali sudah kehabisan kesabaran, gadisnya ini tidak bisa 
menurut. Dia menarik Sisy, menggendongnya dengan sekali 
ayun Sisy sudah terangkat di kedua tangannya. Dan jelas 
itu membuat Sisy semakin berontak. 


"Kyaaa!!!" 
"Turunin gua!" 
"Ali lu mau bawa gua ke mana?" 


Sekuat tenaga wanita mungil itu melepaskan diri dari 
gendongan Ali yang sia-sia. "Ali lepaaasss!!" 


Dan.. 


Bruk!! 


Tubuh mungil Sisy terhempas di tempat tidur, dengan Ali 
yang di atas tubuhnya. Tangan Sisy di kunci di ke dua 
tangan Ali di atas kepalanya, melebar kiri dan kanan 
sedangkan kedua kakinya sudah terimpit dijepit kaki Ali. 


Selesai sudah sekarang Sisy tak berkutik. Dia tak bisa ke 
mana-mana lagi Ali menguasainya. 


"Ali lu mau apa?" tanya sisy tepat di hadapan wajah Ali. Sisy 
mati-matian menolak cengkraman tangan Ali. 


"Pertanyaan bodo macam apa itu sayang, di saat seperti ini 
lu mau bertanya mau gua?" 


"Ali ja... mmmmphm," bibir Sisy tidak mampu berkata lagi 
karena Ali sudah membungkamnya dengan bibirnya. 


Ali menginginkan Sisy dan tak peduli jika wanita itu 
menolaknya. Ciuman Ali semakin menuntut, dia menerobos 
masuk ke dalam mulut Sisy. Melahap bibir itu rakus. Tak 
terlewatkan bagian manapun. 


dan tangisnya malah semakin menjadi. 


Dia tak ingin kegadisannya berakhir terpaksa seperti ini. 
"Hiks... Gua gak mau..hiks..," 


Sisy menangis saat kecupan Ali berpindah di leher 
mulusnya. Dan seketika Ali menghentikan aksinya yang tak 
biasa itu. 


Dia tidak tega. Bukan ini yang dia mau. Membuat istrinya 
ketakutan karena ulahnya. 


"Berhenti nangis Sisy! Gua gak suka airmata lu!" titah Ali. 


"Hiks..hiks..," sisy menggeleng masih dalam kungkungan 
Ali. 


"Kalo lu gak berhenti nangis gua buka pakaian lu!" ancam 
Ali masih enggan melepaskan kedua tangan Sisy. 


Refleks Sisy secepat kilat berusaha berhenti terisak tapi Ali 
mengetahui Sisy masih menangis. 


"Satu..," 

Sisy masih sesenggukan. 

"Dua..," 

"Henti..kan!" ujar Sisy menatap Ali. 
"Ti," 


"Iya, Gua udah berhenti nangis!" tekan Sisy menatap Ali. 
"Tapi lepasin gua, tangan gua sakit," 


Ali menurut, dia melepaskan tangan Sisy tapi tetap 
memeluk kedua pinggang ramping Sisy. Sangat erat. 


"Karena gua gak dapetin tubuh lu itu artinya lu harus kasih 
tau gua siapa yang nelvon lu, siapa cowok itu? Kali ini kalo 
lu masih bohong, gak ada ampun," tegas Ali. 


"Ta..tapi janji jangan di bikin koma," pinta Sisy masih di 
bawah tubuh Ali. 


"Jawab aja sayang, jangan meminta lebih, gua hitung sampe 
tiga kalo lu gak kasih tau namanya gua perkosa!" 


"Tapi janji dulu..," mohon Sisy. 


"Satu...," Ali tak peduli pada permohonan Sisy. 


"Jangan berhitung lagi!" 
"Dua...," 

"Ali.., iya gua jawab," 
"Tiga..," 


"RUDI!!!" teriak Sisy pada hitungan ke tiga. Nafas Sisy naik 
turun, dia ketakutan. Hanya nama itu yang terlintas di 
kepalanya. 


Sisy yakin jika dia menyebut Rama. Ali pasti akan membuat 
koma laki-laki itu. Jadi mungkin Rudi tidak. 


"Rudi?" cicit Ali ragu. 


Sisy mengangguk meyakinkan Ali. Membuat Ali melunak. Ali 
segera bangkit menarik Sisy duduk di atas pangkuannya. 
Terasa aneh memang bagi Sisy ini bukan posisi biasa. Ini 
seperti posisi intim. Tapi sayangnya Sisy tidak bisa menolak. 


"Gua hanya berjaga-jaga agar lu gak maen lari-larian kek 
tadi baby," ujar Ali lembut tapi penuh penekanan. 


Tangan Ali menakup lagi pipi Sisy. Menatap lurus mata hazel 
Sisy, "Telvon cowok itu sekarang gua mau bicara!" 


DEG! 
"Mami! Selamatkan Sisy dari cowok gila ini," batinnya takut. 


Deru nafas ketakutan Sisy makin menjadi. Dia menelan 
salivahnya. Apa suara Ali semengerikan itu bagi Sisy. 


"|...itu," gugup Sisy di atas pangkuan Ali. 


"Apa perlu gua hitung lagi sampe tiga," tekannya penuh 
paksaan. 


"Satu...," 
"Ali tunggu!" 
"Dua...," 


"Tunggu gua bilang!" Sisy berfikir mencari handphonenya. 
Celingak celinguk panik dan bingung. 


da Pata 
"Gimana caranya gua nelvon hp gua gak tau di ma ," 


"Ini hp lu," Ali menyerahkan handphone itu tepat di tangan 
Sisy. 


Entah sejak kapan handphone Sisy ada di tangan Ali. 
"Sekarang cepat Telvon dia!" 


Sisy gak ada waktu untuk berfikir lagi. Apalagi Ali bisa 
mengancamnya lebih gila dari pada yang tadi. Dia duduk di 
antara paha Ali yang cuma mengenakan boxer. Tangan Sisy 
entah berapa kali menyentuh kulit tubuhnya yang dingin, 
keras, dan kekar. Yang pasti posisi Itu membuatnya sangat 
tidak nyaman. 


Tanpa menunggu Sisy membuka password di layar 
handphonenya lalu segera menghubungi Rudi. Teman 
sekelasnya yang berperilaku double komplit. Setelah 
panggilan itu di terima Ali mengintruksi. Sisy masih duduk 
intim di antara pahanya. 


"Loudspeaker!" 


"Hallo... Manies..," suara Rudi terdengar tapi langsung 
membuat Ali berkidik ngeri. Suaranya bukan suara cowok 
pada umumnya. 


Sebelum teman sekolahnya itu banyak bicara, Sisy sudah 
duluan mengatakan sesuatu. 


"Rudi seseorang ada yang mau ngomong sama lu!" potong 
Sisy sekuat mungkin menghilangkan gugupnya. 


"Ish manies, di bilangin jangan panggil Rudi, panggil 
Rudiana, uuuhh.. Gak cucok deh ah!" suara kemayunya 
terdengar hingga ketelinga Ali dan Ali semakin jijik 
mendengarnya. Sedangkan Sisy karena mendengar 
guyonan Rudi dia malah tersenyum super karena lucu. 


"Tapi kan ini masih siang Rudi, bukannya Rudiana itu 
panggilan malam ya?" tanya Sisy. 


Rudi terkekeh geli lalu balik bertanya, "liih.. Manies kuu 
ingat aja, emang siapa sih yang mau ngomong sama aku 
yang super syantik ini?" 


"Itu dia ada di depan ," 
"Matikan!" tegas Ali datar. 


"Tapi katanya lu mau ," kalimat Sisy terhenti karena Ali 
merampas handphone Sisy. Membuat Sisy berteriak, "Hp 
gua!" 


Tanpa berkata Ali memutuskan panggilan suara tersebut 
dan meletakkan handphone Sisy di atas nakas. Tepat di 
sebelah king size nya. Setelah itu dia membelai kedua pipi 
chubby sisy. 


"Lu sengaja ngerjain gua Sisy?" tanya Ali penuh selidik. 


Sisy menggeleng cepat dan terlihat seperti orang kolot. 


"Kenapa lu gak bilang dia banci? Gua jijik ya ngomong sama 
orang jijay kek gituh?" Ali memperlihatkan 
ketidaksukaannya. 


"Kan lu cuma nanya nama?" 


Ali tersudut. Dia diam seribu bahasa. Tapi kemarahan Ali 
mulai mereda. Ngapain juga dia marah cuma karena Sisy 
ngobrol dengan teman pria nya yang kecewek-cewek'an 
tadi. 


"Tapi kalo malam trus jadi cewek Rudi syantik loh," Sisy 
tersenyum menjaili Ali. 


Membuat wajah Ali semakin berubah marah. Tapi ini marah 
bukan karena sakit hati. 


"Lu pikir gua doyan jeruk!" pekik Ali. Lalu menjatuhkan Sisy 
di tempat tidur menindihnya. 


"Kyaaaa!!" 


Gadis itu menjerit karena kaget. Dia kembali di tindih Ali. 
Membuat Sisy kembali panik. 


"Ali minggir! Tadi kan lu janji kalo gua nelvon cowok yang 
nelvon gua lu gak bakalan perkosa gua," 


Ali mendekatkan wajahnya tepat di wajah sisy. Senyum 
devilnya menyeruak, "Gua cuma janji gak perkosa lu, tapi 
gua gak janji juga gua gak foreplay baby," 


"A..apa?" cicit Sisy tak mengerti. 


"Diam dan rasakan," titah Ali mulai menarik pelan rok yang 
menyelimuti paha mulus sisy. Ali mulai membelai paha Sisy 


membuatnya menegang kaget. 
"Ali apa yang ," 
"Diam!" ucapnya tak terbantahkan. 


Sisy menggeleng menerima reaksi dari tangan Ali. Tapi 
tangan Ali semakin menjadi. Tangannya masuk melewati 
paha Sisy membuat gadis itu kaget bukan main. 


"Ali... mmmphm...," sisy berusaha protes tapi Ali malah 
menghujamnya dengan ciuman panas mereka. 


Sisy diam dalam permainan Ali, tangan Ali semakin dalam 
dan sisy tak bisa menolak. Ciuman mereka terlalu menuntut. 


Ali membelai yang ada di antara kedua paha Sisy. Sensasi 
yang aneh terjadi di tubuhnya. Ali menyentuh daerah 
sensitifnya. Sangat lembut tapi terasa aneh bagi Sisy. 


"Aliii," suara Sisy meracau mendesah. 


Dia ingin menolak tapi pikirannya tidak menolak. Senyum 
tersungging di bibir Ali. 


"Lu suka sayang?" tanya Ali tersenyum mengejek. 


Sisy menggeleng, menolak apa yang Ali lakukan tapi Ali tau 
sebenarnya Sisy menginginkan ini. 


"Kita lihat apa lu masih sanggup menggeleng bodoh seperti 
tadi," 


"Apayanglu , 
Srek! 


Suara pengait dress di punggung Sisy terlepas karena ulah 
tangan Ali. Sisy tak sanggup melarang Ali dan jadilah 
tangan Ali sudah membelai punggung Sisy. 


"Gua suka mulus tubuh lu baby," 

suara vulgar Ali membuat Sisy diam seribu bahasa. "Jangan 
tegang sayang, ini tetap membuat lu Virgin baby, buka bra 
lu atau gua yang buka!" 


Sisy menggeleng tidak mau, wajahnya merona, dan Ali suka 
wajah Sisy yang sekarang. 


"Kalo gitu biar gua aja," tawar Ali yang mulai melepaskan 
bra hitam sisy. 


"Aliiii!" 


Pekikan kaget Sisy tak didengarkan Ali. Dengan cepat Ali 
melepaskan segalanya di tubuh Sisy yang sudah tanpa 
busana. Dan bisa di tebak setelah itu Ali mengecup, 
membelai, mengemut, meremas yang dia mau. Membuat 
gadis itu merasakan sesuatu yang aneh menjalar di 
tubuhnya. Lebih aneh daripada sekedar ciuman. 


"Apa ini?" batin Sisy tidak mengerti. 


Seperti ada yang mengalir di antara kedua pahanya. Basah. 
Entahlah. Sisy bingung. 


Satu jam kemudian, 


Sisy mulai menyadari apa yang terjadi. Dia melamun 
memikirkan Ali dengan sangat lembut menyentuh, 
membelai, setiap inci tubuhnya. 


Menghujamnya dengan ratusan ciuman dan membuatnya 
mendesah gila. 


"Ta..tadi itu apa ya?" gumam Sisy tak yakin. Dia masih 
telanjang di king size. Hanya beralaskan selimut. 


"Itu Foreplay baby," jawab Ali berbisik di punggungnya yang 
terespos jelas. 


Sisy tak menjawab, dia hanya diam. Takut dan bingung 
harus mengatakan apa. 


Ali tau Sisy bingung dan pria itu menatap mata hazel Sisy, 
"Kenapa?" 


"Dingiiinn, ambilin baju gua! Gua malu," jawab Sisy manja 
dengan wajahnya yang semakin merah. 


Ali terkekeh geli, suara Sisy yang masih khas remaja masih 
sekolah itu membuatnya terbuai. 


"Oke," 
Tbc,. 


Selamat pagi, ini aku bikin subuh... 
Kalian dapet gak feelnya? 


Terlalu vulgar gak? 

Nyambung gak? 

Jawab ya? 

Aku ngerasa ini gak nyambung deh 


13 Oktober 2018 


Re post: 05.26 wib 
Selasa, 1 Desember 2020 


Part 16 


Yg blom follow yuk cap the cuss d follow akun 
PrimadonnaPinky 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY!! 


Sejak kejadian hari itu Sisy semakin menjaga jarak dengan 
Ali. Di tambah lagi perlakuan Ali yang menurutnya sangat 
tidak bener itu membuatnya semakin ingin menjauhi pria 
yang di juluki nya Om mesum tersebut. 


"Lu mau ke mana?" pertanyaan Ali penuh penekanan dan 
menutut. "Ini masih pagi buta lu mau ke mana? Rapi bener," 


Sisy memang sudah berpakaian rapi lengkap dengan tas di 
tangan kanannya. Dia memang ingin pergi ke tempat 
temannya tapi tidak dengan Ali. 


"Jalan," jawabnya seadanya. Masih menggenggam handle 
pintu tanpa menoleh ke arah Ali. 


"Kalo ngomong lihat muka gua, gak sopan banget sih lu jadi 
bini," Ali menekan kata di akhir ucapannya. 


Seakan dia memperingatkan kalau Sisy istrinya. Pria itu 
menyandarkan punggungnya di pembatas tempat tidur 
mereka. 


Mau tidak mau Sisy menoleh ke arah Ali membalikkan 
badannya, "Gua mau jalan!" 


"Oh," Ali hanya berucap O dengan tampang juteknya. 


Dengan kesal karena tanggapan Ali sangat tidak jelas Sisy 
lalu membalikkan badannya kembali membuka pintu kamar. 


Ceklik! 


"Siapa yang nyuruh lu buka pintu!" nada suara Ali meninggi 
membuat Sisy heran, sangat heran. 


Dengan cepat Sisy kembali membalikkan badannya dan 
melotot memandang Ali. 


"Tadikan gua udah bilang gua mau jalan! Ya gua buka pintu 
dong! Gimana sih lu!" teriak Sisy emosi. 


"Emang gua ngizinin?" 


Kalimat Ali kali ini mampu membuat Sisy terdiam sesaat. Dia 
seakan masih bingung. Apa yang barusan dia ucapkan. 
Emangnya pergi harus dapet izin juga? Nyokapnya aja 
ngelarang dia bantah habis-habisan. 


"Apa sih lu! Gak jelas banget! Emang harus apa pergi ke 
mana-mana dapet izin dari lu? Yang penting kan gua bilang! 
Gua mau keluar! Serah lu mau izinin kek gak kek, bodo 
amat!" omel Sisy yang kembali membalikkan badan hendak 
membuka pintu yang belum sempat di bukanya. 


"KELUAR LU DARI KAMAR GUA, GUA JAMIN LU GAK PERAWAN 
LAGI," teriak Ali Marah. 


Gadis itu tidak jadi melangkahi kakinya, dia membalikkan 
badannya. Menatap Ali dengan kesalnya lalu membalasnya 
lebih keras lagi. 


"DASAR OM MESUM TUKANG NGANCEM! BENCI GUA SAMA 
LU!" 


Ali hanya tersenyum jail lalu kembali melanjutkan tidur 
paginya. Tidak peduli pada teriakan Sisy barusan. Dia 
menyandarkan kepalanya di bantal dan tersenyum 
kemenangan. 


"Baby, mumpung lu udah bangun. Bikinin gua sarapan! 
Yang enak ya! Awas aja lu kabur! Dapet lu di luar langsung 
gua perkosa di tempat!" ancam Ali sambil memejamkan 
matanya. 


"A..apa?" cicit Sisy kaget. Entah berapa kali kedua matanya 
berkedip bingung. "Sarapan?" 


"Cepetan baby," ucapan Ali jelas tidak sabaran. 


Membuat Sisy kembali mendengus kesal. Dengan mata 
terpejam saja kata-katanya tak terbantahkan. Apalagi 
dengan tatapan mata elangnya. 


"Dasar Ali gila!" batin Sisy marah tapi dia keluar juga ke 
dapur. Tentu saja memikirkan sarapan apa yang di buatnya 
untuk Ali. 


"OMG!!" teriak Sisy. "Masak apa coba! Aku kan gak bisa 
masak!" 


"Sisy pikir, pikir, pasti ada yang bisa Iu masak, masa' gak 
ada sih!" gumamnya dengan mata terpejam dan jari-jari 
yang saling mengetuk di atas meja. 

Tuk! 

Tuk! 

Tuk! 


Terdengar suara jari Sisy. Tapi gadis itu masih saja tidak 
menemukan ide. 


"Cepetan Sisy! Sebelum si gila itu perkosa lu!" batinnya 
panik. 


Satu menit... 
Lima menit... 
Sepuluh menit... 


"AAAAAAAAHH!!" teriakan Sisy yang nyaring membuat Ali 
berlari tidak sabaran ke arahnya. 


"Lu kenapa sih teriak-teriak? Ada yang luka?" tanya Ali 
panik. 


Sisy menggeleng ragu, tapi wajahnya masih keliatan cengo' 


"Trus ngapain lu teriak pendek? Lu kebiasaan ya bikin gua 
panik? Hampir aja gua jatoh dari tempat tidur!" 


"Abis gua gak tau mau masak apa jadinya gua teriak aja! 
Gua kan udah bilang kemaren gua gak bisa masak, lu lupa 
ya?" 


Ali menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia baru ingat 
istrinya ini gak pernah masak sama sekali. Jadi mau tak mau 
sekali lagi Ali yang memasak sarapan paginya. Tapi kali ini 
sarapan dengan porsi dua. Untuknya dan istrinya. 


"Ck! Bini nyusahin lu! Minggir lu! Biar gua yang masak!" 
gerutu Ali menahan amarah. "Nasib-nasib punya bini kayak 
lu!" 


Walaupun Ali menggerutu pada akhirnya dia juga yang 
sibuk masak di dapur. Kalau lihat suaminya masak terutama 
laki-laki ini untuk pertama kalinya bagi Sisy. Dan sekali lagi 
Sisy di buat melongok kek orang bego. 


Dia sampai harus menelan salivahnya karena gak bisa 
berkata-kata. Ali pinter banget potong bawang! Potong 
cabai, semua bumbu dapur! Trus ini yang Sisy paling gak 
bisa mengiris ikan. 


Sekarang fix! Sisy yakin Ali jago masak, mungkin sejago 
koki. Pantes kulkasnya bisa buat jualan. 


Melihat Ali yang telaten memasak entah itu apa, Sisy 
teringat saat suaminya itu mengerjakan tugas fisikanya 
dulu. Dia bukan cuma jago taekwondo, berotak jenius tapi 
pinter masak pula. 


"Hebat," batin Sisy takjub. "Dia cowok paling komplit," 


"Ngapain lu bengong?" sentak Ali di sela-sela aktivitasnya di 
dapur. "Gak pernah lihat cowok masak lu?" 


"Nggak!" jawab Sisy polos. 


Ali terkekeh mengejek, "Kasian banget lu, gak punya tipi lu 
ya di rumah nyokap lu? Koki cowok kan banyak tuh di tipi- 
tipi, di hape lu juga bisa lihat," 


Sisy merasa terhina. Wajahnya berubah merah. Dia malu 
karena Ali berhasil mengoloknya. Maksud Sisy bukan seperti 
yang Ali bilang. Tapi suaminya itu sudah duluan berasumsi 
yang berbeda. 


"Hei Om-om sarap maksud gua, gua gak pernah lihat 
langsung cowok masak! Kalo di tipi ya pernah lah, 
sembarangan aja lu kalo ngomong bilang rumah gua gak 
ada tipi!" teriak sisy marah. 


"Rumah nyokap lu, lu gak punya rumah," tegas Ali sambil 
menggoreng ikan yang sudah di iris dan di bersihkannya. 


"Apa lu bilang!?" pekik Sisy menjadi-jadi. 


"Iya, gua bener kan itu bukan rumah lu, lu gak punya 
rumah, lu punyanya apartemen, di sini, sama gua," jawaban 
Ali berhasil membuat wajah Sisy merah padam karena malu. 


Blush! 


Ternyata selain bakat-bakat yang barusan, Ali juga berbakat 
gombalin cewek. 


"Apa sih lu ngomong gak jelas!" ujar Sisy memalingkan 
wajahnya karena malu. 


"Kenapa muka lu? Kok merah? Lu panas ya?" tanya Ali yang 
tidak tau kalau Sisy sedang menahan malu akibat 
perkataannya barusan. 


"Nggak!" sentaknya. "Udah ah gua ke depan aja, daripada 
masak lu hancur gara-gara gua!" 


"Eh! Eh! Nggak ya! Lu tetap di sini lihatin gua masak! Trus lu 
belajar! Karena besok-besok ini tugas lu, bukan gua," titah 
Ali serius. 


"Tapi kalo tetap gua gak bisa gimana?" 
"Gua cari bini baru, ribet bener," 


Wajah sisy berubah shock! Matanya membulat sempurna 
sedetik kemudian dia berteriak sekencang mungkin di 
telinga Ali. 


"ALI GUA GAK MAU DI MADU YA! NGAAKK!!" 


Sekali lagi Ali hanya menutupi kedua kupingnya dengan 
tangannya. Dan sekali lagi pertengkaran mereka berdua tak 
pernah terlewatkan. 


"Woi jangan teriak di telinga gua pendek!" 


Hari berikutnya tepatnya di hari ketiga Sisy cuti sekolah dia 
mulai bosan. Terus-terusan di apartemen berdua dengan Ali 
akan membuatnya gila. 


"Ali gua boleh jalan gak? Bentaran doang, sejam deh!" Sisy 
memelas memandang wajah Ali yang sibuk memandang 
layar laptopnya. 


"Nggak," 


"Li nih udah empat hari tiga malam lu kurung gua di 
apartemen lu! Gua bosan! Gua mau jalan!" rengeknya. 


"Nggak," jawabnya datar masih sibuk dengan laptopnya. 


"Apa sih lu! Lu gak berhak ngekang gua kek gini! Gua mau 
pergi! Pokoknya pergi!" 


Ali tak berkata lagi hanya suara jari-jemarinya yang 
terdengar di papan keyboard. 


Tuk! 

Tuk! 

Tuk! 

Sisy masih menunggu jawaban Ali. 
Satu menit... 

Dua menit... 

Tiga menit... 


Ali masih tak ada jawaban. Membuat Sisy kesal. Dan 
akhirnya dia membalikkan badannya. Hendak keluar dari 
kamar itu. 


Tab.. 
Tab.. 


Suara langkah Sisy berhenti saat Ali sekali lagi 
mengancamnya. 


"Omongan gua yang kemaren masih berlaku, lu keluar tanpa 
seizin gua, gua jamin lu gak perawan Sisy," tegasnya datar. 


Sisy membalikkan badannya memandang Ali sangar, 
"Serah! Bodo amat! Peduli amat sama ancaman basi lu!" 


Gadis itu membalikkan badannya melangkah keluar pintu. 
Berlari. Membuat Ali hilang kesabaran dan berdiri. 
Membiarkan kerjaannya begitu saja. Dia menghentakkan 
telapak tangannya di meja dengan sangat kuat. 


BRAK!! 
"SISY!!!" teriak Ali lebih keras dari teriakan Sisy barusan. 
"Sisy!!" 


Sisy kaget bukan main. Ali benar-benar marah. Tapi Sisy 
sudah terlanjur melawan kata-kata Ali. Hal yang bisa dia 
lakukan cuma kabur. Atau kemarahan Ali akan membuatnya 
tamat sampai di sini. 

Saat menuruni anak tangga dan mendapati handle pintu 
penghubung dunia luar itu. Hampir terbuka Ali dengan 
sigap menarik lengan kiri Sisy dan mendorong keras 
punggung Sisy di balik pintu. 


Bug! 
"Kyaaaa!! Sakilit," ringis Sisy menahan perih di lengannya. 


"Lu berani melawan gua?" geram Ali tepat di wajah Sisy 
yang kaget. 


Tubuh Ali sudah mengimpit intim tubuh Sisy. 
"Lu pikir gua maen-maen sama omongan gua?" 


"Ali gua bosan, gua gak bermaksud melawan lu, mundur Li, 
tubuh lu..," Sisy sekuat tenaga mendorong dada bidang Ali 
yang kokoh. 


Ali menarik dagu Sisy sangat keras mendongak menatap 
mata elangnya yang tajam, "Lu selamat, karena lu belum 
keluar dari pintu, kalo tadi lu selangkah aja keluar dari 
apartemen gua. Gua jamin dan itu pasti, lu habis pagi ini 
baby." 


Sisy melihat Ali dengan takut, Ali kembali menjadi Ali yang 
arrogan seperti kemarin, "Jangan sekali lagi melawan gua, 
sekarang masuk ke kamar. Masuk sendiri atau gua 
gendong," 


Ali melepaskan cengkraman hebat di dagu Sisy. Dagu Sisy 
sampai berwarna merah akibat ulah tangan Ali. 

Sisy menunduk dan menangis, dia ingin terlihat kuat di 
hadapan Ali tapi gagal. Akibat rasa takutnya dan 
keinginannya yang tidak kesampaian akhirnya gadis itu 
hanya menangis. 


"Hiks..hiks..hiks..," 


"Jangan nangis! Gua gak suka lu nangis," titah Ali. Masih di 
dekapan Ali. 


"Hiks..hiks..hiks," bukannya berhenti. Sisy malah terus 
menangis masih di impit tubuh Ali. "Hiks..hiks.. 
Mami..hiks..Sisy mau pulang..hiks," 


Akhirnya Ali tak kuasa juga, dia paling tak bisa melihat Sisy 
nangis. Ali menggendong Sisy ala bridal lalu melangkah 
keluar dari pintu apartemennya. Sayangnya Sisy belum 
menyadari itu. 


"Lu mau kemana? Gua bawa ke mana pun yang lu mau, tapi 
berhenti nangis," titah Ali lembut berdiri tepat di pintu /ift 
sambil menggendong Sisy yang masih sesenggukan. 


Padahal Ali hanya mengenakan kaos oblong dan celana 
selutut. Tapi syukurnya dompetnya selalu iya bawa di saku 
celananya. 


"Rumah Mami," jawabnya manja. 


Ting! 


Pintu /ift terbuka Ali masuk berdua sambil menggendong 
Sisy. 


Ali masih memandangi wajah Sisy dengan sangat serius. 
Wajahnya menyiratkan tanda tanya. 


"LU gak bermaksud kabur minta perlindungan sama Mami lu 
kan?" 


Sisy menggeleng cepat, "Nggak kok, gua beneran mau 
ketemu Mami, kangen Mami," 


Ali menurunkan Sisy dari gendongannya, Sisy ingin 
menjaga jarak tapi Ali menekan punggung Sisy semakin 
dekat dengannya. 


"Ali apa yang ," 
Cup! 


Belum sempat Sisy melanjutkan kata-katanya. Bibir Sisy 
sudah di bungkam paksa bibir Ali. 


"Mmmphmm..Li..," Sisy berusaha memberontak dan lagi-lagi 
gagal. 


Seluruh kekuatannya ambruk tak berdaya karena satu 
ciuman Ali. Yang sekali lagi membuatnya meleleh terbuai. 
Ali benar-benar menguasai bibir Sisy. Dan pada akhirnya 
ciuman itu baru terhenti saat pintu /ift terbuka. 


Ting! 


Mereka berdua belum keluar dari pintu /ift. Ali menekan 
tepat pada tombol pembuka '/ift. Menahan jarinya di sana. 
Sedangkan satu tangan lainnya melingkar di pinggang Sisy. 
Bibirnya berbisik menggoda di telinga Sisy. 


"Kalo sampe lu cerita yang macem-macem sama Mami, gua 
jamin, gua bakal nidurin lu," 


DEG! 


Jantung Sisy seakan mau berhenti berdetak saat mendengar 
nada ancaman Ali yang vulgar. Tubuhnya menegang. 


"Relax baby, kalo lu gak ngomong macam-macam, gua gak 
akan nyakitin lu," Ali tersenyum lalu memindahkan 
tangannya di jari-jemari Sisy. "Ayo kita ke rumah Mami!" 


"Ohmaygod! Ali beneran gila!" batin Sisy takut. 
Tbc., 
Panjang kan? 


Jadi comment yang panjang jga.... 
Maaf y kalo gak nyambung... 


Terima kasih vote -nya 
Aku besok gk up ya... 
18 Oktober 2018 


Re post: 20.28 wib 
Selasa, 1 Desember 2020 


Part 17 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY 


Sisy tak berkutik saat tangan kekar Ali merangkul 
pinggangnya sangat posesif. Sedikitpun Sisy tidak bisa 
beranjak dari tempat duduknya. Ali menguncinya. Tepat di 
sampingnya. 


"lihh lepas napa! Gua mau ngomong sama Mami," Sisy tau 
berontak akan percuma jadi lebih baik dia meminta Ali 
melepaskan tangannya. 


"Nanti juga Mami ke sini, ngomong aja di sini," jawabnya 
datar. 


"Gua maunya nyusul Mami Aliii," Sisy melotot tepat di mata 
elang Ali. 


"Oke tapi ada syaratnya, besok lu gak usah sekolah, besok 
di apartemen dari pagi sampe malam, gimana?" 


Mata Sisy mendelik, menyipit sempurna memandang sinis 
ke arah Ali. Dia berfikir. 


Apa sih maunya Om-om sarap ini! Udah ngurung aku empat 
hari berturut-turut di apartemennya yang gede itu. Gak 
bosan apa! Sekarang malah minta sehari lagi di 
apartemennya. Mau ngapain coba? 

Mau ngeram kek ayam? 


"Gak ada syarat yang lain apa? Gua kan harus sekolah? Ntar 
kalo gak naik kelas gimana?" ancam Sisy masih memandang 
tak suka ke arah Ali. 


"Sehari bolos gak bakal bikin lu ketinggalan pelajaran Sisy," 


"Kalo besok gak sekolah juga itu artinya empat hari Om 
mesum," 


"Okey baiklah syarat yang lain," tangan Ali semakin 
merapatkan pinggang Sisy di tubuhnya. 


"Li mundur! Nanti kalo di lihat Mami gimana?" pinta Sisy 
panik menolak menerima dekapan Ali yang terlalu erat. 


"Biarin istri gua juga," 
"Ish Ali lepas!" titah Sisy marah. 
"Masih mau syarat yang lain nggak?" tanya Ali jail. 


"Gak mau! Paling juga lu mintanya yang aneh-aneh! /sh 
mundur Ali! Gua gak akan nyusul Mami! Mundur gak?" Sisy 
sekuat tenaga mendorong tubuh Ali. 


"Gak mau," jawabnya santai. 


Ali benar-benar kuat, gimanapun Sisy berusaha mendorong 
tubuh kekar Ali hasilnya tetap sama. Ali tidak bergeser 
walau hanya satu senti. 


"Ali!!" pekik Sisy semakin menjadi. 


Sayangnya Ali tak peduli sama sekali dengan ucapan Sisy. 
Tab.. 
Tab.. 
Tab.. 


Sisy maupun Ali bisa mendengar suara langkah kaki 
seseorang yang melangkah dari dapur tepat ke ruang 
depan. 


"Anak-anak! Cake pandan buatan Mami udah jadiii!" pekik 
Mami hampir mendekati mereka. 


"Alii lepasin bodoh!" bisik Sisy menggeram cemas. 


Dia semakin memberontak tapi Ali tetap tak bergeming. 
Lalu tanpa di sadari Gisell, Ali sudah melepaskan rangkulan 
pinggangnya dan beralih meremas tangan Sisy. 


"Kok kalian diem sih! Mami dah buatin cake pandan, cobain 
kenapa," 


Gisell meletakkan cake pandan ukuran sedang masih utuh 
tepat di hadapan Ali dan Sisy. 


"Dari tadi berdua mulu kek sendok sama garpu," 


Sisi itu kebalikan dari Maminya. Kalau Maminya jago masak 
sedangkan anaknya sama sekali gak pinter masak. Apalagi 
di suruh bikin kue. Jauh-jauh deh dari Sisy. 


"Bukan Mi, kek tom sama Jerry kali Mi," jawabnya asal. Sisy 
berusaha menarik tangannya dari cangkraman Ali yang 
memang sia-sia. 


"Kamu ini, kok nyasar ke Tom and Jerry sih, mereka kan 
temen gak pernah akur. Emang kamu sama Ali masih suka 
berantem?" 


"Tau nanya," jawab Sisy gak peduli pada reaksi Ali. 


"Gak kok Mi! Kadang-kadang aja! Biasa masih penjajakan," 
Ali berusaha meyakinkan Gisell tentang rumah tangga 
mereka yang sebenarnya memang jauh dari akur. Lalu 
menatap Sisy seakan memperingatkan. 


"liihh, lepas napa," dengus Sisy marah tidak peduli pada 
tatapan Ali yang entah bagaimana. 


Ali tidak menanggapi dia hanya tersenyum misterius ke 
arah Sisy. 


"Ya udahlah terserah kalian, ini Ali di cobain kue nya, 
biasanya kamu suka kue buatan Mami," 


"Entar aja Mi, nanti pasti Ali makan," tolak Ali halus. 


"Kamu sendiri gak mau coba kue buatan Mami?" Gisell 
melirik Sisy yang wajahnya di tekuk kesal. 


"Gimana mau makan! Orang tangan Sisy di pegang terus 
sama dia!" omelnya marah sambil nunjuk pakai bibirnya 
yang tiba-tiba monyong ke arah Ali. 


Tentu saja gara-gara perkataan Sisy barusan Ali langsung 
melepaskan cengkramannya di tangan Sisy. 


"Udah gak ya," ujar Ali datar tanpa melihat Sisy. 


"Iya emang udah gak' kan baru sedetik lu lepas!" bentak 
Sisy berapi-api. 


"Yakin sedetik?" goda Ali. 


"Ish apa sih lu! Gak jelas banget lu! Sana! Jangan deket- 
deket gua!" bentak Sisy lagi lalu menggeserkan tempat 
duduknya sedikit menjauh dari Ali. 


Membuat Gisell cuma geleng-geleng kepala melihat sikap 
mereka berdua. 


"Udah! Kalian berdua jangan ribut mulu! Kalian tuh sadar 
gak sih kalian itu suami istri bukan tunangan kek dulu," 
omel Gisell. "Coba belajar saling menerima satu sama lain," 


"Siapa suruh di paksa kawin," timpal Sisy yang tiba-tiba 
berdiri melangkah ke luar ke belakang kamarnya. 


Ali yang melihat Sisy berdiri refleks ikutan berdiri juga 
membuat Sisy jengkel setengah mati, "Ngapain lu? Mau 
ngekorin juga ke kamar mandi?" 


"Sisy!" pekik Gisell melotot. "Jangan ngomong gitu sama 
suami, depan Mami lagi. Gak sopan kamu!" 


"Gak pa-pa Mi, kalo gak bawel itu bukan Sisy namanya," 
ucap Ali lembut. 


"Tapi itu bukan bawel Li, itu ngebentak," Gisell menjelaskan 
yang hanya di balasan senyuman oleh Ali. 


"Udah lu di sini aja, gua mau ngadem bentar di kamar gua," 
Sisy membalikkan badannya tak peduli pada ucapan Ali. 
Yang pastinya cowok itu tetap ngekorin Sisy dari belakang 


punggungnya. 
"Ck! Berhenti ngikutin gua napa sih!" 


Sisy membalikkan badannya menghadap Ali yang tidak 
berjarak dari wajahnya. 


"Lu mau ngapain di kamar?" tanya Ali datar. 


"Suka-suka gua mau ngapain! Kenapa sih lu ngintilin gua 
mulu! Bete gua lihat lu mulu, muka lu tuh gak enak di 
lihat!" cerocos Sisy panjang lebar. 


Tanpa menjawab lagi omelan Sisy yang panjang lebar Ali 
menerobos begitu saja bibir Sisy. 


Membungkamnya dengan sangat manis. Apalagi yang bisa 
di lakukan sisy kecuali menerima. Menerima ciuman Ali. 


Cup! 


Beratus kali pun Sisy menolak, beratus kali pun dia 
menyangkal hatinya, tetap saja ciuman itu merubah 
keangkuhan Sisy. Ciuman Ali membiusnya. Mungkin 
permanen. 


"LU ngomong apapun tetap bibir lu gak bisa bohong, 
pendek!" sindir Ali saat melepaskan ciuman mereka yang 
super hot. 


Wajah Sisy berubah merah padam. Dia malu. 


"Suka banget sih lu nyosor!" pekik Sisy mengalihkan 
wajahnya berharap dia bisa menyembunyikan pipi 
merahnya. 


Ali yang melihat perilaku Sisy cuma senyum-senyum gak 
jelas. Dan... 


"Ekhm!" suara "dehem" dari belakang punggung Ali 
menyadarkan mereka berdua kalau ada orang lain di rumah 
itu selain mereka. Membuat Ali seketika menoleh kaget ke 
belakang dan Sisy memandang malu ke arah Mami nya. 


"Kalo mau mesra-mesraan tuh di dalam aja, jangan di sini, 
mau bikin Mami ngiri ya?" sindir Gisell berjalan santai 
melewati anak dan mantunya itu. 


Tentu saja sambil membawa nampan berisikan cake pandan 
yang tidak jadi di cicipi Ali dan Sisy. 


Ali menoleh ke samping melihat pintu yang jelas dia tau itu 
pintu kamar Sisy. Ternyata mereka berciuman sambil 
berjalan mundur tanpa sadar sudah berdiri tepat di samping 
kamar Sisy. 


Berapa lama sih mereka ciuman perasaan cuma sebentar. Ali 
cuma garuk-garuk kepala karena malu. Sedangkan Sisy 
melotot sinis ke arah Ali. 


"Gara-gara lu tuh kebiasaan maen serobot aja," dengusnya 
kesal. 


"Maaf Mi," ringis Ali yang ketangkap basah. 


"Gak pa-pa kok Mami gak marah. Ini cakenya Mami pindahin 
ke meja makan ya, ntar kalo mau ambil aja di dapur, Mami 
mo keluar dulu. Ada perlu," 


"Ke mana?" tanya Sisy gak sabaran. "Sisy ikut Mi! Boleh ya 
Mi! Ikuuut Mi!" 


Rengekkan Sisy membuat mata Gisell mendelik sempurna. 
Dia merayu mengguncang tangan Gisell. Percis seperti anak 
kecil yang minta di belikan mainan. 


"Mami sih bolehin, tapi minta izin dulu sama Ali? Dia ngasih 
izin gak?" 


Mata Sisy menyipit ragu, dia menoleh masam ke arah Ali, 
"Gua mau pergi sama Mami! Lu harus ngizinin! Titik!" 


Ali tersenyum geli mendengar nada paksaan dari tiap kata 
Sisy sedangkan Gisell hanya menggeleng melihat tingkah 
ajaib putrinya itu. 


"Mami gak lama kan?" bukannya menjawab Sisy Ali malah 
balik bertanya kepada Gisell. 


"Gak lama kok nak pa ," 


"Apa sih lu!" potong Sisy gak terima. Nada suaranya 
meninggi, "Mau lama kek mau bentar kek! Biarin lah! Pergi 
sama Mami sendiri juga! Pokoknya gua mau lama-lama di 
luar sono! Mau apa lu?" 


"Sisy!" teriak Gisell marah. "Mulut kamu!" 


Lagi-lagi Ali menarik nafasnya. Dia berusaha sekuat tenaga 
tidak menarik tangan Sisy membawanya kabur masuk ke 
mobil dan menelannya bulat-bulat di apartemen. 


"Udah Mami gak pa-pa, Mami sama Sisy pergi aja nanti 
keburu siang, Ali juga sebenarnya ada perlu di luar nanti 
agak malaman Ali jemput Sisy, mungkin Sisy kangen berdua 
sama Mami," jelas Ali sopan. Membuat Sisy heran bukan 
main. 


"Kenapa Ali bisa setenang itu?" batinnya bingung. 


Ali mendekati Gisell mencium punggung tangannya. 
Membuat Sisy takjub. Ali sopan banget. Gisell sedikit ragu 
melihat Ali sedangkan Sisy hanya menatap bingung ke arah 
Mami lalu melirik Ali yang tersenyum geli. 


"Kok pada ngelirik-ngelirik sih?" tanya Sisy polos. 


"Kamu gak cium tangan suami Sy? Suami kamu kan mau 
pergi?" pertanyaan Mami barusan berhasil membuat Sisy 


melongok kek orang bego. 


"Hah? Emang harus ya?" tanyanya lagi. Wajah polosnya itu 
loh benar-benar lucu. Membuat Ali senyum-senyum sendiri. 


Pletak! 


Gisell memukul dengan ujung jari telunjuknya tepat di jidat 
Sisy. 


"Aw!" ringis Sisy mengelus jidatnya sendiri. "Sakiit Mi..," 


"Pokoknya mulai hari ini ke mana-mana suamimu pergi 
sungkem tangannya," tegas Gisell menatap putrinya. "Sono 
cium!" 


"Ke apartemen sebelah juga Mi? Ke toilet? Ke dapur?" 
"Sisy! Mau Mami jitakin lagi!" 


"Canda kali Mi, abis katanya ke mana-mana, wajarkan Sisy 
nanya gitu," 


Gisell mendengus kesal sedangkan Ali sekali lagi dia 
tersenyum melihat tingkah konyol dan ajaib Sisy. sedetik 
kemudian Sisy menarik tangan kanan Ali dan mencium 
punggung tangan suaminya itu. Tapi ini terpaksa. Iya 
terpaksa. 


"Gua tinggal dulu, lu jangan nakal sama Mami di luar sana!" 
setelah itu Ali melirik Gisell berkaitan, "Ali permisi dulu Mi," 


"Hahahahaha!" 


Tawa ngakak Billy, Adipati, Dimas dan Rizky membuat Ali 
jengkel. 


"Kasian banget sih lu Put! Punya bini cantik tapi gak bisa 
apa-apa, ckckckck," Billy melihat pura-pura iba plus 
mengejek ke arah Ali. 


"Lama-lama lu jadi bapak rumah tangga, hahahaha," tawa 
Adipati menjadi-jadi. 


"Makanya Put pilih istri jangan asal cantiknya aja," sambung 
Dimas sok menasehati. 


Wajah Ali sudah merah padam. Dia marah juga malu. Dari 
kemaren kalau mendengarkan cerita soal Sisy pasti Mereka 
tertawa. 


Ali mendengus kesal, "Ketawa aja sampe mati!" 


"Astaga Put jangan di sumpahin juga kalee," ujar Rizky 
sambil melemparkan kacang ke wajah Ali tapi dengan 
mudah di tepisnya. "Sewot aja lu!" 


"Udah ah gua cabut aja! Males gua jadi bahan lelucon 
gocengan kalian!" Ali sudah berdiri hendak pergi dari rumah 
Adipati. 


"Eit! Eit! Tunggu bro! Gitu aja lu ngambek! Kek cewek lu 
ah," Adipati udah merangkul bahu Ali. "Udah daripada 
ributin bini lu mending kita berenang mau gak?" 


Ali menimbang lalu setuju ke belakang kolam renang super 
mewah milik keluarga adipati. Maklum aja rumah adipati 
luasnya segede lapangan sepak bola. Tentu saja kolam 
renangnya juga mewah. 


"Oke lah, gua mau," 


Tanpa Ali tau banyak gadis dengan bikini sedang menunggu 
mereka di sana. 


"Woi! Woi! Gua di ajak dong!" pekik Dimas. 
"Gua juga!" Billy buru-buru berlari sejajar mereka bertiga . 


"Masak gua di tinggal, gua berenang juga ah!" Rizky berdiri 
santai pergi menyusul mereka berempat. 


Hasilnya saat di kolam renang mata mereka berempat 
kecuali Ali tak berkedip melihat para gadis berenang cuma 
pake bikini. 


"Astaga bidadari dari khayangan," ujar Billy melotot tak 
berkedip. 


"Haaiii Adi, haiii semua," ke lima cewek seksi itu serentak 
melambai manja nan menggoda ke atas lima cowok super 
hot di hadapan mereka. 


"Anjiirr abg mana lagi?" tanya Dimas gak sabaran. 


"Yang pasti service nya oks, pilih aja mana kalian mau," 
jawab adipati tersenyum gila. 


"Serius bro! Tau aja gua puasa sebulan," teriak Rizky girang 
mendekat di tepian kolam renang. 


Jangan di tanya lagi soal kekayaan keluarga Adipati. 
Nyokapnya yang udah kaya tambah kaya setelah menikah 
lagi enam tahun yang lalu dengan penguasa paling berhasil 
di Swiss. Otomatis pemilik lahan pabrik anggur terbaik itu 
semakin seenaknya menghamburkan uang. 


"Lu kenapa diam? Ini bukan cewek kelas menengah, ini 
kelas atas! Gua udah bayar mahal, lu gak mau nyicipin?" 
wajah Adipati melihat heran ke arah Ali. 


"Bro gua udah pernah ngomong kan sama lu, gua gak 
pernah mau begituan kalo bukan yang halal, sorry gua gak 
jadi berenang," Ali berusaha menjauhi Adipati. 


Berjalan santai menjauhi mereka. 


"Kalo gua bayar Jodhie lu gak mau juga?" tanya Adipati 
remeh. 


Ali menoleh menatap garang ke arah adipati. Wajahnya 
merah padam. Dia mendekati Adipati marah, "Jaga bicara lu, 
dia bukan jalang! Kalo lu sahabat gua jaga omongan lu soal 
dia!" 


"Kenapa lu sewot gitu? Lu masih cinta dia?" tanya Adipati 
penuh intimidasi. "Lu cinta istri lu atau Jodhie?" 


"Jodhie...," 
Tbc,. 


Huuuuahh!!! Ini yg sibuk nanya kegatelan udah aku 
share 
Semoga puas!! 


Selamat pagi , loph u 
Jgn lupa vote dn comment nya 
22 Oktober 2018 


Re post: 06.37 wib 
KAMIS, 3 Desember 2020 


Part 18 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY 


Yodhie...," 


Ali menoleh melihat Billy yang sudah basah dengan 
perutnya yang kotak-kotak mendekati Ali dan Adipati. Dia 
membasuh wajahnya agar tidak ada air yang menghalangi 
matanya. 


"LU masih cinta Jodhie?" Billy terlihat antusias juga kepo. 


Senyum remeh Ali terlihat jelas di wajahnya, "Kalian bodoh 
atau apa! Kalo-pun iya gua cinta Jodhie ya bodo amat! 
Ngapain gua mikirin dia, berharap dia sedangkan barang 
segel masih ada, halal lagi. Bego lu bedua!" 


"Bener juga sih kata lu," Billy mulai mengangguk-ngangguk 
gak jelas. "Rugi banget halal masih bersegel di anggurin 
pilih yang haram belum tentu doi masih, £Ech!! ," 


Kalimat Billy terhenti karena tangannya di tarik cewek seksi. 
Entah itu siapa, yang pasti cewek itu salah satu cewek yang 
udah di bayar Adipati. 


"Ish Billy, ayok berenang lagi," rengeknya menarik begitu 
saja tangan Billy. 


"Ehtung tunggu! Gua belom selese ," 


"Udah pergi lu sono gua gak jadi berenang," Ali berkata 
sambil melangkah meninggalkan mereka semua tapi Adipati 
menyusul Ali. 


"Bro tunggu!" pekik Adipati sedikit berlari menyusul Ali. 


"Lu ngapain ngintilin gua?" Ali mendelik bingung ke arah 
Adipati. "Gak pengen berenang sama tuh cewek?" 


"Udah bosen!" 


Jawaban singkat Adipati membuat Ali terkekeh. Dan mereka 
kembali masuk ke dalam istana rumah Adipati menikmati 
dentuman music keras sambil di temani minuman 
beralkohol yang di yakini Ali tidak akan memabukkannya. 


Di tempat lain Sisy sedang menunggu seseorang tepat di 
depan rumah teman Maminya. Wajah Sisy sangat ceria, 
pasalnya siang yang hampir mendekati sore ini Sisy akan 
keluar dengan salah satu pacarnya. 


"Mami gak suka kamu bohongin Ali kek gini Sisy! Kalo Ali 
tau gimana? Mami juga yang kena!" ketus Gisell menatap 
intens anaknya itu yang berdiri cantik di luar pekarangan 
rumah teman Gisell. 


"Ali gak bakalan tau kalo Mami gak kasih tau, emang dia 
punya mata-mata di seluruh jabodetabek apa," dengus Sisy 
mulai tidak suka arah pembicaraan mereka. 


"Kalo dia tau gimana?" 


"Gak Mami! Asal Mami gak cerita," dengus Sisy mulai gak 
sabaran menunggu salah satu pacarnya. 


"Kalo Mami gak cerita tapi dia tetep tau gimana?" 


"Ish Mami itu mulu yang di tanya, udah ah! Dia gak bakalan 
tau," 


Drrrt...drrrt...drrrt... 


Handphone Sisy bergetar dan dia melihat siapa yang 
menghubunginya. Handphone itu udah sedari tadi di 
genggam Sisy. Wajahnya bersemu bahagia. 


Tertulis jelas nama di layar handphonenya itu. 
"Bara," gumam Sisy. 


Sisy menoleh ke wajah Gisell yang tampak kesal. "Mami 
diem ya! Bara udah nelvon! Sisy pergi dulu yaa Mi! Daaah 
Mami!" gadis itu pergi begitu saja dengan handphone masih 
melekat di telinganya. 


"Eh Mami blom selese ngomong!" pekik Gisell yang tidak di 
hiraukan Sisy. "SISY!!" 


Tab... 
Tab... 
Tab.. 


Sepatu high heels-nya tidak membuatnya kesulitan 
melangkah. 


"Bara tunggu di depan yaa, gua keluar pagar nih," Sisy 
melambai ke arah Bara di luar pagar putih yang menjulang 
tinggi. Lalu segera memutuskan panggilan suara itu. 


"Ini rumah siapa sayang?" tanya Bara tepat saat Sisy di 
hadapannya. 


"Temen Mami," jawabnya jujur. 


"Oh! Kirain rumah siapa, yuk masuk mobil kita jalan-jalan," 
Bara bersikap sangat manis dengan membukakan pintu 
untuk Sisy. 


"Makasih," ucap Sisy tersipu malu. 


Di dalam mobil Bara juga membantu gadis itu 
memasangkan seatbelt. Terasa manis memang. Dan Sisy 
semakin tersipu malu. 


"Makasih," sekali lagi gadis itu di bikin merona merah. 


"Jangan kebanyakan makasih, aku belom merasa nolongin 
kamu pacar ku yang cantik," Bara mulai menekan pedal gas 
mobilnya dan melaju meninggalkan rumah tersebut. 


"Ah Bara, bisa aja lu bikin gua bahagia," 


"Bisa dong kan gua pacar lu," 
Sisy terkekeh lalu kembali memalingkan wajahnya ke arah 
Bara. Pacar seumurannya itu. 


"Bara kita ke mana?" 
"Kamu mau ke mana?" Bara bertanya balik. 


Sisy berfikir sejenak lalu memilih tempat wahana bermain. 
"Gimana kalo dufan! Kamu mau gak?" 


"Boleh! Kita ke sana sekarang," jawab Bara tak membantah. 


Tiga jam di Dufan membuat Sisy sangat bahagia. Dia 
mencoba hampir semua wahana permainan di dufan. Wajah 
Sisy sangat ceria apalagi Bara selalu ada tepat di 
sampingnya, merangkulnya mesra. Tidak ada sedikitpun 
kecemasan di wajah cantik gadis itu. Padahal di lain tempat 
suaminya sedang naik darah karena Sisy mengabaikan 
panggilan WhatsApp dan Chattingnya. 


"Lu kenapa Put tumben plototin hp kek gitu kali? Nungguin 
telfon siapa lu sih?" Adipati memainkan es batu di gelasnya. 


"Sisy," jawabnya datar. 


"Astaga Put kirain siapa! Muka lu tuh ya di tekuk kek abis 
dapat nilai E tau gak! Jelek banget!" Adipati semakin 
geleng-geleng kepala gak jelas. 


"Berisik lu!" tekan Ali masih dengan wajahnya yang 
menahan emosi. "Lu gak bakal ngerti!" 


"Put ini masih setengah tujuh! Biarin lah dia sama 
nyokapnya dulu, gak usah lu teror segala. Posesif lu tuh 
terlalu tau!" ujar Adipati berusaha menenangkan kepala Ali 
yang makin panas. "Mending lu minum lagi, nih?" 


Ali melihat gelas yang berisi minuman alkohol tersebut dan 
tanpa menoleh ke arah Adipati Ali berdiri dari duduknya, 
"Gua cabut! Gua mau jemput bini gua!" 


"Eh! Tapi, woi!" pekik Adipati yang tidak di hiraukan Ali. 


Langkah Ali terburu-buru, deru nafasnya sudah tidak bisa di 
aturnya lagi. Tangannya mengepal sangat kuat. Ali sekuat 
mungkin menahan emosinya yang hampir meledak. 


Sikap seenak istrinya itu membuatnya jengah. Sisy tidak 
bisa di percaya. 


"Sepertinya lu memang minta di perkosa Sisy," geram Ali 
dengan mata yang semakin berapi. 


Tepat jam tujuh Sisy kembali ke rumah teman Gisell. Sisy 
melihat heran Gisell yang sedari mondar-mandir dengan 
wajah cemas di depan pintu yang menjulang tinggi bercat 
serba putih itu. 


"Mami nungguin Sisy ya?" pertanyaan polos Sisy berhasil 
membuat Gisell menoleh dan melihat Sisy marah. 


"KEMANA AJA KAMU? KENAPA BARU PULANG? DARI TADI ALI 
NYARIIN KAMU! NEROR-NEROR MAMI! HAH!" 


Sisy kaget, dia baru nyampe dan sudah dapat omelan 
tingkat tinggi tepat di wajahnya. 


"Ya ampun Mami, Sisy tuh baru nyampe udah teriak-teriak. 
Tenang aja kenapa sih Mi, Ali kan gak ada di sini. Jadi dia 
gak bakal tau kalo Sisy keluar sama Bara," jelasnya enteng. 


"Terserah! Capek ngomong sama anak keras kepala! Pulang 
sekarang! Ali udah di jalan katanya mau jemput kamu 
pulang!" nada suara Gisell terdengar ketus. 


"Ish Mami mukanya jangan di tekuk kenapa?" Sisy berusaha 
mengembalikan mood Gisell yang semakin hancur. “Gak 
pamit dulu nih Mi sama temen Mami?" 


"Gak usah!" jawab Gisell ketus sambil melangkah ke arah 
parkiran mobilnya. 


"Ya uda," 


Baru dua langkah melangkah tepat di belakang Gisell tiba- 
tiba lengan Sisy udah di cekal hebat seseorang. 


"Aww! Sakit," ringisnya. "Siapa sih!Lepasin tangan gua!" 


Sisy seketika di buat kaget saat mendongak dan melihat Ali 
dengan wajahnya yang dingin melihat tajam ke arah 
matanya. "Ali," 


Gisell yang juga kaget hanya terpaku diam melihat 
mantunya tepat di samping Sisy. Entah bagaimana tapi itu 
memang Ali yang sudah berdiri posesif tanpa menjauh 
sedikitpun dari Sisy . 


"Mami Sisy langsung pulang aja sama Ali, gak pa-pa kan?" 
suara Ali terdengar lembut tapi nada permintaannya tak 
bisa di bantahkan. 


"Gak pa-pa kok Li, tapi kamu kenapa ada dirumah temen 
Mami?" 


"Gampang Mi. Ali lacak Pake hp Ali," jawabnya seadanya. 
Tapi tangannya sudah berpindah tepat di jari-jemari Sisy. 
Melirik mata Sisy yang berubah cemas, "Jadi walaupun dia 
pergi entah kemana Ali bakalan tau," 


Sisy tidak lagi menoleh ke arah Ali, dia lebih melihat tepat 
ke arah Maminya. Sisy tau setelah Maminya pergi Ali bukan 
Ali lagi, "Mami Sisy nginap di rumah Mami ya!" 


Suara rengekan Sisy cuma di tanggapi Gisell dengan lirikan 
ke arah Ali. 


"Gak bisa baby, besok kan lu sekolah, seragam sekolah lu 
semuanya ada di apartemen jadi sebaiknya kita pulang 
sekarang, atau lu mau besok gak sekolah lagi?" 


"Damn!" 


Sisy merutuki kebodohannya di dalam hati. Yang di katakan 
Ali memang benar. Semua pakaiannya sudah berpindah ke 
lemari besar di apartemen Ali. Tanpa sisa. Itu artinya jika dia 
memilih menginap di rumah Mami dia tidak akan sekolah 
besok. 


"Yang di katakan Ali bener sayang, kamu besokkan sekolah 
mau pake seragam apa kalo di lemari rumah sudah gak ada 
seragam kamu," 


Bukannya mendukung Sisy Gisell sepertinya sengaja 
menyudutkan anaknya. 


"Tuh Mami aja ngerti," timpal Ali lalu menarik paksa tangan 
Sisy untuk bergerak mundur dengannya. "Ayok pulang!" 


"Tapi..," Sisy bukannya menurut dia malah berusaha 
menarik tangannya dari jemari lebar tangan Ali. 


Ali yang sudah tidak peduli dengan penolakan Sisy hanya 
menoleh ke arah Mami sambil mencengkram erat tangan 
istrinya itu. 


"Mami kami pamit ya," Ali berusaha bersikap tenang lalu 
berjalan melangkah meninggalkan Gisell yang melihat Ali 
masih menarik paksa tangan Sisy. 


Gisell menarik nafasnya, dia sudah berusaha melindungi 
putrinya itu. Gisell yakin suatu hari nanti Ali akan tau 
kelakuan Sisy. Dan jika saat itu tiba mungkin Sisy akan 
berubah. 


"Ali lepasin tangan gua! Sakilitt," ringis Sisy menahan perih. 
Suara Sisy tidak pelan juga tidak kuat tapi yang pastinya Ali 
bisa mendengarkan rintihan Sisy. 


Tak berapa lama Ali sudah berhenti tepat di depan 
mobilnya. Membuka kasar pintu mobil lalu menyuruh gadis 
itu segera masuk ke dalam mobilnya. 


"Masuk!" 


"Bisa gak sih lu lembut sikit sama cewek? Tangan gua sakit 
nih," rengeknya menahan perih di tangan kanannya. 


"Masuk mobil sekarang!" suara Ali semakin memerintah. 


"Gak mau!" bukannya menurut Sisy malah melawan 
perkataan Ali. 


"LU masuk atau gua perkosa di sini," 


Sisy bisa melihat nada ancaman Ali penuh kemarahan dan 
tidak ada keraguan di sana. Daripada dia benar-benar 
diperkosa di jalan lebih baik dia segera masuk ke dalam 
mobil. "Ck! Iya gua masuk," 


Dua puluh menit di dalam perjalanan, Ali hanya diam tanpa 
kata. Raut wajahnya tenang. Tidak ada pembicaraan apapun 
yang keluar dari bibir Ali. Sisy tidak berani menatap Ali 
terlalu lama. Lebih baik dia diam juga. Sisy tidak berani 
memulai pembicaraan apapun. Dia tidak ingin terjebak 
dalam kata-katanya sendiri. 

Sesampainya di dalam apartemen tepatnya di dalam kamar 
mereka. Ali langsung menarik tangan Sisy kasar 
mendorongnya jatuh ke ranjang. 


"Kyaaaa!" 


Sikap tenang Ali berubah seketika. Wajahnya berubah lebih 
menakutkan dari yang biasanya. Dia menindih Sisy. Tangan 


kanannya menyibak rok Sisy dengan mudah. Lalu tangan itu 
menyentuh daerah sensitif Sisy. Membuat Sisy berdesir 
panik. 


"Ali apa yang lu lakuin! Sakiitt," 


"Tenang sayang, jangan berontak atau gua akan semakin 
liar," Ali tidak melepaskan tangannya sama sekali. Dia 
semakin menekan kepemilikan Sisy. 


"Lepas Li, sakit..," Sisy memejamkan matanya berharap Ali 
mengerti apa yang dia rasakan. 


"Gak akan gua lepas! Ini akibatnya karena lu gak 
mendengarkan apa kata gua," salah satu jari Ali mulai 
masuk dan menusuk hingga membuat Sisy menjerit. 


"Kyaaa! Jangan Li!" Sisy mulai berlinang. Airmatanya mau 
tumpah. Foreplay kali ini lebih sakit dari pada yang kemarin. 


"Kenapa lu mengabaikan gua Sisy? Lu milik gua, gak 
seharusnya lu melawan gua, sekarang lu harus terima 
akibatnya, malam ini juga lu harus jadi milik gua, 
seutuhnya," penjelasan Ali barusan berbarengan dengan 
tangannya yang mulai merobek paksa pakaian yang sisi 
gunakan. 


Hanya sekali dan dengan cepat gaun itu terkoyak menjadi 
dua. 


Breekk 
"Kyaaaa!!" Sisy menjerit panik. "Ali stop!" 


Ali yang sudah hilang akal lalu melepaskan kaitan bra Sisy 
yang berwarna putih. Membuangnya entah kemana. Sisy 


malu. Dia berusaha menutupi payudaranya yang 
membusung tepat di hadapan Ali. 


"Percuma lu tutupi Sisy gua udah lihat semuanya. Sekarang 
singkirin kedua tangan lu. Gua mau tubuh lu!" 


Sisy mengeleng dalam kepanikan. Membuat Ali semakin tak 
tahan. 


"Gak mau," suara Sisy gemetar. 


"Singkirin tangan lu atau gua paksa," Ali berbisik di telinga 
sisy yang tubuhnya sudah polos. Dia menuntut. 


"Tidak! Aku masih belum Siap! Sisy berfikir, berfikir Sisy," 
sisy membatin ketakutan. "Kalo aku hamil bagaimana? Aku 
masih mau sekolah!" 


Gadis itu mencari cela tapi dia tidak bisa berfikir jernih. Ali 
yang mencoba menghilangkan rasa ketakutan sisy melumat 
habis bibir tipis merah itu. 

"Mmmmmhh.. Alliih.. Udah..," 


Bukannya berhenti Ali mulai memainkan kedua tangannya 
di dada sisy. Meremasnya kuat. 


"Mmmhh.. Ali sakilit..," susah payah Sisy melepaskan 
ciuman mereka berharap Ali melepaskan tangannya juga 
dari payudara Sisy. 


"Tenang sayang, nikmati dan jangan di lawan," 


Gerakan tangan Ali semakin menjadi-jadi. Walaupun Sisy 
tau ada yang menjalar hebat di dalam tubuhnya tapi dia 
berusaha untuk menolak. 

"Hentikan!" 


Entah mendapatkan ide dari mana Sisy yang melihat lengan 
kekar Ali langsung menggigit lengan tersebut. Membuat Ali 
meringis menahan sakit. 

"Aaaghh! Shit!" 


Sisy yang melihat Ali sedikit menjauh segera mendorongnya 
sekuat tenaga dan berlari masuk ke kamar mandi. 


"SISY!!" teriak Ali berusaha menarik gadis itu yang memang 
tidak berhasil di gapainya. 


BUG! 

"SISY BUKA PINTUNYA!" 

BUG! 

"BERANI LU GIGIT TANGAN GUA! SISY!" 
BUG! 


Sisy bisa mendengarkan dobrakkan keras tangan Ali juga 
teriakannya yang mengamuk marah. Dia sudah berhasil 
membangunkan singa jantan. Sisy mundur teratur 
menyelimuti dirinya yang polos dan syukurnya matanya 
menemukan handuk yang bisa menutupi tubuhnya yang 
mulai dingin dan gemetar. 


"Sisy.buka.pintunya!" nada intonasi Ali menurun tapi masih 
sangat tajam. 


"Gak mau! Gua masih mau sekolah! Gua masih mau 
perawan! Titik!" suara Sisy semakin lirih dari dalam kamar 
mandi. Matanya sudah berkabut. 


"Buka pintunya baby atau gua bikin lu hamil sekarang 
juga!" 


"Janji dulu lu gak akan perkosa gua!" pekik Sisy masih 
memeluk tubuhnya yang berbalut handuk. 


BUG! 


"Sisy jangan pancing amarah gua! Gua hitung sampe tiga lu 
gak buka gua dobrak!" Ali mulai memberikan nada 
ancaman. 


"Satu...," 
"Tunggu! Lu blom janji," 

"Dua...," 

"Gua gak mau buka sebelum lu janji," 

"Ti..ga," 

"Gak mau!!" pekik Sisy. 

Gadis itu mengigit bibirnya takut lalu mundur teratur 
sampai kepembatas dinding yang dingin. Dia tau pintu itu 
pasti terbuka dan saat itu tiba semua tentang Sisy akan 
berubah. 

BRAAKK!! 


Ali cukup menendang sekali saja. Pintu itu terbuka dengan 
mudah. Ali berjalan lambat melihat Sisy yang ketakutan 
dengan tangan memeluk tubuhnya sendiri seperti kemarin 
saat dia menolak bercinta dengannya beberapa hari yang 
lalu. Dia melihat airmata Sisy yang tumpah. 


"Jangan nangis gua gak akan perkosa lu, gua sayang sama 
lu," seketika Sisy sudah ada di pelukan Ali. Dan kata-kata Ali 
membuat hati Sisy mendingin melunak di dada bidang Ali. 


Tbc,. 


Selamat pagi! 
Udah gitu aja. ................ 


Maaf singkat dulu, ini masi dalam masa berkabung 
Ini ku buat tepat di malam aku mendengar 
keponakan ku meninggal dunia 29-Oktober-2018, 
22.00 

Aku tak bisa berkata apa-apa. Kecuali kirimkan doa 
buat si kecil jagoan ku 


4 November 2018 


Re post: 07.05 wib 
Jumat, 4 Desember 2020 


Part 19 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY!!! 


Ada typo tolong kasih tau 


[ Terdapat kata-kata vulgar n adegan 1744, bukan 
AREA ANAK KECIL] 


"Jangan nangis gua gak akan perkosa lu, gua sayang sama 
lu," seketika Sisy sudah ada di pelukan Ali. Dan kata-kata Ali 
membuat hati Sisy mendingin melunak di dada bidang Ali. 


Ali menarik Sisy semakin erat di pelukannya berbisik 
lembut, "Jadilah istri penurut sayang, jangan berani 
melawan gua, gua gak suka," 


Sisy mendongak melihat jelas mata elang lagi. Deru nafas 
Ali sangat teratur berbeda jauh dengan nafasnya yang 
sudah naik turun karena ucapan Ali yang sedari tadi 
berubah manis. 


"Apa ini mimpi? Apa tadi Ali serius? Dia bilang dia sayang 
aku?" batin Sisy bingung. "Apa dia sedang bercanda?" 


Belum sempat nafasnya kembali teratur Ali sudah 
menghapus sisa air mata di pipi chubby Sisy. Sangat lembut. 
Ali yang gak bisa menahan rasa di dirinya kembali melumat 
lembut bibir Sisy. 


Bibir itu kembali bertemu. Ali menekan bibir tipis Sisy. 
Tangannya masuk di sela-sela rambut Sisy. Lalu tangan 
satunya lagi turun membelai punggung Sisy yang masih 
berbalut handuk. Turun hingga ke pinggang dan memaksa 
pinggang Sisy semakin dekat tanpa jarak di tubuh Ali. 


Hampir sepuluh menit berciuman tanpa jeda lalu Ali 
menggendong Sisy ala bridal, menenggelamkannya di 
ranjang. Kali ini Sisy tidak berontak lagi. 


Saat tangan kekar Ali ingin menarik handuk di dada Sisy 
gadis itu berontak tangannya menahan Ali. 


Membuat Ali menghentikan ciuman panas mereka. 


"Jadilah istri yang penurut baby, gua janji ini cuma 
foreplay," Ali berkata tepat masih di bibir Sisy. 


Entah kenapa Sisy luluh juga, dia membiarkan handuk itu 
lepas dari tubuhnya. Membiarkan Ali melanjutkan aksinya 
yang sempat tertunda. 


Bibir Ali mengikis jarak di leher hingga payudara Sisy, 
memberi tanda kissmark sampai ke perutnya yang rata. 
Berulang-ulang membuat Sisy harus mengigit bibirnya 
sendiri menahan hasrat. 


"Jangan di tahan, mendesahlah," bisikkan vulgar itu sangat 
sensual di telinga Sisy. 


Bulu kuduk Sisy berdiri karena tak tahan akibat ulah 
suaminya itu. Dia yakin lama-lama Sisy bisa ketagihan. Dan 


meminta lebih darinya. 
"Ali cu...kup," Sisy merintih menahan nikmat. 


Senyum miring itu terlihat jelas di wajah Ali, tangannya 
kembali turun hingga ke daerah sensitif Sisy. Membuat Sisy 
menjerit kaget. 


"Kyaaa!! Jangan!!" 
"Rilex sayang, ini cuma foreplay. Diam dan rasakan," 
"Tapi sa..kit," Sisy merintih bercampur malu. 


"Gua janji bakal selembut mungkin jadi tenanglah jangan 
tegang baby," 


Sisy hanya mengangguk dan satu anggukan ragu Sisy 
membuat Ali menguasai permainan hingga akhirnya yang 
terdengar hanya suara desahan Sisy. 


Keesokan harinya tepat jam enam pagi Sisy bangun dari 
tidurnya dalam keadaan telanjang sedangkan Ali hanya 
mengenakan boxer. 


Tangan Ali masih memeluk pinggang ramping Sisy. Gadis itu 
bangun dari tidurnya ingin turun dari ranjang dan segera 
mandi. 


Sepelan mungkin Sisy memindahkan tangan kekar Ali. Dan 
berhasil. 
Dia duduk di sisi ranjang. Mencari handuk yang jatuh entah 
ke mana. 


Lalu saat tangan Sisy menarik handuk dan melilitnya di atas 
dada Sisy, Ali bangun menghentikan Sisy yang hendak 


berdiri. 
"Kyaaa!" 
Grep! 


Ali memeluk Sisy dari belakang mengecup telinga Sisy 
membuat gadis itu tak tahan karena geli. 


"Morning baby," 


"Jiiiih, Ali lepas! Gua mau mandi! Udah jam enam nih nanti 
telat," 


"Masih pagi, gak bakal telat kan gua yang nganter lu, gua 
masih mau meluk lu," 


"Tapi kalo meluk trus kapan man ," 


"Diam baby!" titah Ali. "Gua kan dah bilang kemaren jadi 
istri penurut," 


Lalu Sisy mundur karena wajah Ali terus saja mendekatkan 
wajahnya tanpa jarak. "Cium gua," 


Bukannya menurut istrinya yang masih perawan itu malah 
memundurkan wajahnya sambil menggeleng ragu. 


"Kalo gitu biar gua yang cium," 


"Ali jangan!" pekik Sisy sekali lagi saat tubuhnya tak 
berdaya di himpit Ali di ranjang berukuran king size itu. 


Jadinya pagi itu sekali lagi bibir merah alami Sisy di lumat 
paksa Ali. Hanya lima menit sebelum dia mandi dan sarapan 
pagi yang sudah ada di sediakan oleh Ali. Benar-benar 
suami yang bisa di andalkan. 


Sebelum jam tujuh pagi kendaraan mobil Ali sudah berhenti 
tepat di depan pintu gerbang sekolah Sisy. Gadis yang 
sudah berseragam putih abu-abu itu mulai tidak sabaran 
untuk bertemu temen-temennya, mungkin juga pacarnya. 


"Jangan keluar dulu, lu lupa sesuatu," ucap Ali dingin melirik 
istrinya yang bingung. 


"Lupa apa?" Sisy yang masih baru beberapa hari menjadi 
istri bingung akan perkataan Ali. 


"Ck! Gitu aja lu lupa!" cibir Ali kesal. "Pilih! Mau cium 
tangan gua atau bibir gua!" 


Awalnya Sisy bingung tapi akhirnya dia ingat pesan 
Maminya untuk mencium punggung tangan kanan Ali 
kemanapun Ali pergi. 


"Tapikan kalo lu pergi sekarang kan gua yang pergi? Emang 
harus ya?" tanya Sisy sewot. 


"Ya udah bibir aja kalo gak mau!" Ali menjawab sesantai 
mungkin. 


"Gak mau! Sini tangan lu!" pinta Sisy ketus. 


Setelah mencium punggung tangan Ali Sisy belum bisa 
bebas juga dari pria itu karena Ali mencengkram jarinya 
kuat-kuat. 


"Ish! Ali lepas! Gua mau sekolah!" 


"Dengerin gua! Jangan kegatelan lu di sekolah! Jangan 
deket-deket cowok manapun! Jawab telvon gua dan satu 


lagi pulang sekolah tunggu di kelas! Jangan tunggu di 
parkiran mobil! Ngerti lu?" 


Sisy melongok sambil mengedip matanya berkali-kali. Tak 
percaya dengan apa yang di dengarnya. 


"Kenapa banyak banget jangannya?" gumam Sisy heran. 


"Jangan bantah gua atau lu bakal gua perkosa!" nada suara 
Ali meninggi. 


"Itu terus ancaman lu!" omel Sisy gak terima. 
"Kan itu yang paling lu takutkan sekaligus paling gua suka," 


"Udah ah gua mau keluar, iya gua bakal nurut semua kata 
lu, bye!" 


Setelah mengatakan itu Sisy segera keluar dari mobil Ali 
dan sedikit berlari menjauhi mobil Ali. Dia meletakkan tas 
ranselnya di pundak kanannya. Berjalan santai di koridor 
sekolah. Menghirup wanginya bau khas sekolah. 


"Senengnya gua bebas dari Om mesum itu!" gumam Sisy 
tersenyum. "Siapa juga yang mau nurutin lu, mending gua 
ketemu salah satu pacar gua di sini," 


"Hai sayang!" 


Baru beberapa langkah saja gadis itu sudah di kagetkan 
kedatangan seseorang tepat di belakang panggungnya. 


"Bara!" jerit Sisy kaget. 


Bara tersenyum sambil menampakkan deretan giginya yang 
putih. "Gua temenin ke kelas ya?" 


Sisy mengangguk semangat, "Boleh!" 


Di sepanjang koridor sekolah, Sisy dan Bara tampak mesra 
tertawa bahagia berdua. Gadis itu tidak peduli pada tatapan 
orang-orang yang melihat iri dengan mereka berdua. 

Di kelas pun mereka berdua masih mendapat tatapan iri dan 
kaget. Kaget karena akhirnya Sisy kembali ke sekolah 
dengan di gaet pacarnya yang baru. 


"Gua ke kelas dulu, ntar jam istirahat kita ke kantin 
bareng?" ajak Bara lalu di balas senyuman oleh Sisy. 


"Sisy ke kantin bareng gua Bara, lu ke kantin sama cewek 
laen gih," cetus Yukie tiba-tiba tepat di sebelah tempat 
duduk Sisy. 


"Lu tiba-tiba nyerobot aja! Suka-suka gua dong ngajakin 
siapa!" Bara gak terima dengan perkataan Yukie. 


"Udah Bara! Ntar kita bareng aja bertiga," Sisy berusaha 
melerai pertengkaran mereka. 


"Kalo bertiga males deh jadi obat nyamuk kalian," sindir 
Yukie sambil merapikan rambutnya. 


"Makanya cari pacar dong jangan jones mulu," sindir Bara 
gak mau kalah sambil tersenyum mengejek. 


"Apaan sih lu!" sentak Yukie gak terima. 

"Eh udah! Udah! Kok pada berantem sih! Gak asik banget 
sih pagi-pagi berantem!" akhirnya Sisy naik darah juga 
melihat sahabat dan pacarnya bertengkar. 


"Pacar lu tuh Sy mulutnya minta di jait!" 


"Kain kali di jait," cibir Bara. 


"Udah Bara! Sana ke kelas! Makin lama di sini yang ada 
berantem mulu kalian," usir Sisy halus. 


Mau tak mau pada akhirnya Bara pergi juga meninggalkan 
Sisy. Tapi sebelum pergi dari kelas sebelas. Bara mengecup 
kening Sisy. Sekilas memang. Tapi berhasil membuat kelas 
menjadi rusuh dan Yukie melotot tajam. 


"Woi! Sekolah nih woi! Nyosor aja!" teriak Yukie saat Bara 
melangkah keluar pintu. 


"Berisik lu!" 


Sisy tersenyum simpul mendapati ciuman singkat di 
keningnya sedangkan Yukie menggeleng tidak percaya ke 
arah Sisy. 


"Lu kok senyum-senyum sih? Suka lu di cium dia? Ingat Sy 
lu tuh udah punya laki, tau laki lu abis lu!" ujar Yukie hampir 
berbisik. 


"Sssttt! Jangan keras-keras napa!" Sisy meletakkan jari 
telunjuknya di hidung sambil melotot memandang 
sekelilingnya. "Lu mau semua orang tau gua udah nikah," 


"Siapa suruh lu masih gatel sama pacar-pacar lu! Lagian 
kenapa sih lu mau masukin Bara sebagian daftar pacar lu! 
Bara itu bad boy, dia juga cowok bermuka dua, lu yakin 
macarin dia? Yang ada nanti lu yang di jebak tuh orang!" 


"Astaga Kie! Lu berlebihan tau! Gak usah mikirin kek gitu! 
Bara manis kok! Sikapnya juga! Gua yakin dia gak seperti 
yang lu omongin!" 


Yukie menghembuskan nafasnya, memilih tidak lagi 
melanjutkan perdebatan mereka, "Serah lu deh, capek 


ngomong sama lu! Kalo terjadi sesuatu sama lu jangan cari 
gua, oke?" 


Tepat jam istirahat Sisy tidak ke kantin dia di tarik Bara ke 
belakang taman sekolah. Tidak ada siswa manapun di sana 
kecuali mereka berdua. Entah apa yang Bara inginkan tapi 
Sisy menurut kemauan pria itu. 


"Ngapain kita di sini Bara? Gua laper tau," suara Sisy 
terdengar manja di hadapan Bara. 


"Gua males ke kantin! Ada biang rusuh! Enakan di sini 
berdua sama lu!" 


"Tapi gua laper...," 


Senyum Bara terukir jelas di wajahnya, "Kita cabut aja 
gimana? cari cafe di luar!" 


"Serius? Sekarang?" 


"Iya sayang, mau kan?" pujuk Bara merayu, menggoda pipi 
chubby Sisy. 


Gadis itu meringis geli saat pipi chubbynya di belai lembut 
Bara. 


"Ihh! Bara geli tau," wajahnya bersemu merah. Bara pria 
yang lembut sedikitpun Sisy tidak menaruh curiga 
dengannya. 


"Mau gak sayang?" 


Sisy berfikir hanya sedetik lalu tanpa ragu dia mengangguk 
setuju. 


"Mau!" 


Langit pagi itu sangat indah , awan putih tampak cerah di 
langit biru. Entah bagaimana caranya Sisy dan Bara sudah 
berada di luar sekolah. Mereka tertawa Lepas di dalam 
mobil. 


"Lu kok pinter banget sih nyari alesan?" Sisy tersenyum ke 
arah Bara. "Pak Oki sampe ngasih kita keluar gitu aja!" 


Pak Oki adalah sebutan untuk penjaga sekolah mereka. 


Wajah Bara tersenyum jail. Raut wajahnya tidak seramah 
biasanya. 


"Apa sih yang gak bisa gua lakuin! Apapun bisa gua lakuin, 
tua bangka kek gitu di sogok juga diem!" jelas Bara bangga. 
"Di dunia ini uang yang bicara sayang," 


Sisy melihat Bara dengan heran. Baru kali ini ucapan Bara 
menyinggung hatinya. Cowok ini menganggap uang bisa 
membeli segalanya. Apa dia menganggap Sisy bisa di beli 
dengan uang. 


"Oh gitu," jawab Sisy datar tanpa menoleh ke arah Bara. 
Wajahnya berubah masam, ada rasa penyesalan karena dia 
memilih cabut dengan pria angkuh tersebut. 


"Hmm... sayang kita ke Cafe mana?" Bara berusaha merayu 
Sisy meremas jarinya tapi dengan cepat di tepisnya tangan 
Bara. 


"Bara gua mau balik ke sekolah deh, gua gak jadi cabut 
bareng lu, puter balik dong!" 


"Loh kok gitu? Kenapa sayang?" 


"Gak pa-pa! Gua tiba-tiba inget ntar ada ujian fisika, gua 
takut aja nilai gua makin turun! Puter dong Bara! Mumpung 
gak terlalu jauh dari sekolah!" Sisy mencoba mencari 
alasan. 


"Oh gitu! Oke, tapi temenin gua dulu ke suatu tempat?" 


Alis mata Sisy terpaut, "Ke mana?" 


Sejak lima belas menit yang lalu Ali terus saja menghubungi 
Yukie sahabat Sisy. Gadis itu pusing setengah mati mencari 
Sisy ke sana kemari. Segala tempat sudah di telusurinya 
tapi Sisy tidak ada di mana-mana. 


Dia hampir putus asa dan pada akhirnya Yukie menyerah 
juga. Sisy tidak ada di manapun. Yukie menerima panggilan 
suara dari balik handphonenya. Dia menggeser warna hijau 
dari layar handphonenya. 


"Hallo Li?" 


"Dimana Sisy Kie? Kenapa lu lama banget ngangkat te/von 
gua?" Ali mulai gak sabaran. "Mana dia? Suruh dia angkat 
telvon gua!" 


Yukie terlihat uring-uringan dia bingung menjelaskan 
bagaimana perihal istri Ali yang kabur dari sekolah. 


"Ali..mm..itu.. Sisy..gua..Sisy..duh! Gimana ya," Yukie 
menjelaskan dengan rasa ragu bercampur takut. 


"Yukie ngomong yang jelas mana Sisy?!" 
"Dia gak di sini Li, maksud gua...," 


"Apa maksud lu gak di situ? Ngomong yang jelas! Sisy di 
mana?" 


"Gak tau Li, keknya dia bolos deh pas jam istirahat tadi," 


"Bolos?" cicit Ali gak percaya. "Maksud lu dia kabur dari 
sekolah?" 


"Sembilan puluh persen sih gua yakin gituh," jawab Yukie 
cemas dan takut. 


"Dari jam berapa? Sama siapa?" suara Ali mulai menggeram 
menahan amarah. 


"Keknya dari jam istirahat tadi deh, mungkin sama Bara," 


Ali menghembuskan nafas beratnya. Dadanya sesak. Dia 
menahan kemarahan yang mau meledak. Sisy sudah 
memancing amarahnya lebih besar dari yang kemarin 
malam. Sisy pergi tanpa seizinnya dengan pria asing yang 
tidak dia kenal. 


"Siapa nama lengkap cowok itu?" 
"Barata Hermansyah," 


"Oke makasih," ucap Ali segera mematikan panggilan suara 
tersebut. 


Ali langsung keluar dari ruang kelasnya di kampus. Dia 
sudah tidak bisa mengikuti jam kuliahnya. Dia buru-buru 
keluar menuju halaman parkir mobil. 


Pekikan teman-temannya juga Jodhie sudah tak di hiraukan 
Ali. Pria itu hanya memikirkan Sisy hanya Sisy. 

Sebelum menekan pedal gas Ali menghubungi salah satu 
anak buahnya. Meminta anak buahnya itu mencari tahu soal 
laki-laki yang sudah berani membawa istrinya pergi. 


"Bang Rus.. Cari tau di mana tempat tongkrongan cowok 
yang namanya Barata Hermansyah, gua mau dalam waktu 
lima menit lu udah kasih laporan. Dia satu sekolah sama 
Sisy bini gua, bye...," 


Ali membuang handphonenya begitu saja di kursi 
penumpang tepat di sampingnya. Lalu kembali 
menyandarkan kepalanya di belakang jok mobil. 


"Sisy di mana lu?" geram Ali marah. 


Tanpa curiga Sisy mengikuti saja ke mana langkah Bara 
pacarnya itu membawanya pergi. Sebuah basecamp, tempat 
geng Bara menghabiskan waktunya berkumpul dan 
melakukan hal-hal gila. 


"Bara ngapain bawa gua ke sini?" baru tiba didepan pintu 
Basecamp saja bulu kuduk Sisy sudah berdesir. "Gua gak 
mau ah! Pergi aja yuk!" 


"Sebentar doang sayang! Gak lama kok! Gua cuma mau 
ketemu temen," rayu Bara menggenggam tangan Sisy. 


"Ta..tapi gua takut, tempatnya serem banget," 


"Kan ada gua, ngapain lu takut!" Bara mulai menarik paksa 
tangan Sisy, sifatnya jauh dari kata lembut. "C'mon beb!" 


"Bara! Gak mau! Gak deh gua pergi sendiri aja kalo lu gak 
mau nganterin!" 


"Eit! Gak bisa gitu sayang. Lu pergi sama gua jadi lu harus 
pulang sama gua!" Bara mulai menarik paksa punggung 
ramping Sisy. Nada suara Bara seakan Sisy miliknya. 

"Apaan sih Bara gua gak mau!" 


Penolakan Sisy berkali-kali membuat emosi Bara meledak. 
Cowok itu menarik paksa Sisy sampai ke dalam basecamp. 


"Masuk Sisy!!" 
"Bara lepas!" pekik Sisy. 
Kreek 


Suara pintu basecamp terbuka. Didalamnya asap rokok, bau 
alkohol dan beberapa siswa berseragam putih abu-abu 
tampak buas menatap liar ke arah Sisy. 


"Waow! Bara bawa cewek baru nih," ucap salah satu cowok 
tinggi bermata tajam tepat di antara kami berdua. 


"Keknya cewek lu gak mau sama lu deh! Sini Bar kasih gua 
aja!" timpal yang lainnya. Rambut gondrongnya hampir 
menutupi wajahnya. 


"Berisik lu njing!" kata-kata Bara terdengar kasar. "Mana 
kunci! Gua mau ke kamar berdua sama dia," 


Mata Sisy melotot kaget. Dia berontak saat Bara semakin 
menarik Sisy. 


"Wokeh!" salah satu dari mereka menyerahkan kunci tepat 
ke tangan Bara. 


"Apa sih Bara! Apa maksud lu ke kamar! Gua gak mau! 
Lepas Bara! Lepas!" pekik Sisy keras. 


"Diem Sisy!" bentaknya marah. 


Dengan cepat Bara sudah menarik paksa Sisy masuk 
disebuah kamar dengan lampu seadanya. Bara terlalu kuat 
untuk di lawan walaupun Sisy berteriak sekuat apapun tidak 
akan ada yang peduli. Basecamp itu miliknya. Apapun bisa 
dia lakukan di sana. 


Bara mengunci pintu kamar itu, menyimpan kuncinya entah 
di mana. 


"Bara kita mau ngapain di sini? Di sini gelap Bar gua gak 
suka!" 


"Emang apa yang di lakukan cowok sama cewek kalo lagi 
berdua di kamar? Hemm.. Bercinta kan?" Bara mulai 
merapatkan tubuhnya sangat intim. 


"Bara jangan gila! Lepasin gua! Gua gak mau bercinta sama 
lu!" Sisy meronta di dekapan Bara. 


"Tenang sayang, ini gak akan sesakit yang lu kira, lebih baik 
lu gak melawan atau lu bakalan sakit," bukannya menjawab 
Bara malah memaksa mencium bibir Sisy. 


"Gak! Gak mau! Jangan cium gua! Lepasin gua!" 


Bara tak tahan melihat penolakan Sisy dengan kasar dia 
menjatuhkan Sisy di tempat tidur. 


"AAAAAAKKH!!" gadis itu menjerit karena panik. 


"Diem Sisy! Percuma lu melawan gak akan ada yang 
nolongin lu disini! Ini markas gua! Jadi mending lu nurut!" 


ancam Bara mencengkram kedua tangan Sisy. 


Sisy mencoba untuk menggerakkan kedua tangannya yang 
sia-sia. Air matanya sudah mau tumpah. Dia menyesal 
sudah mengikuti ajakan Bara dan lebih menyesalnya lagi 
dia akan di lecehkan oleh Bara bukan suaminya. 


"Jangan Bar! Gua masih perawan hiks...please... Jangan 
lakuin itu...hiks..," Sisy mulai menangis takut. Tepat di atas 
tindihan Bara. 


"Karena lu masih perawan gua mau gua orang pertama yang 
nyentuh lu!" tangan Bara dengan berani menyibak rok abu- 
abu Sisy. Tangan kasarnya mengelus paha mulus Sisy. 


"Jangan sentuh paha gua!" Pekik Sisy panik. "Bara gua udah 
punya suami! Bara stop! Hiks..hiks..," 


"Suami?" cicit Bara kaget. 


"Hahahaha!" tawa remehnya terdengar geli. "Lu kira gua 
percaya! Lu tuh baru anak esema sayang! Lu baru kelas 
sebelas, siapa yang berani nikahin lu, lagian kalo lu udah 
nikah gak mungkin lu masih perawan baby," 


"Bara gua serius! Hiks...," pekik Sisy takut. 


"Sorry sayang, alesan lu gak masuk akal," tangan Bara 
menyentuh payudara Sisy, meremasnya kuat. Membuat Sisy 
memejamkan mata menahan sakit. 


"Aliii...tolong...hiks," Sisy membatin menyebut suaminya. 


"Siap-siap layanin gua sayang," Bara mulai membuka 
kancing seragam Sisy. Dua kancing bajunya terbuka. 


"Hiks...Ali...hiksS...," Sisy terisak menyebut suaminya. 


Tbc,. 


Nah tuh d next!! 
Jgn lupa vote nya 


Comment klo mau double up 
8 november 2018 


Re post: 04.23 wib 
Sabtu, 05 Desember 2020 


Part 20 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY!! 


Ada Typo, please kasih tau 


"Hiks...Ali...hiks...," Sisy terisak menyebut suaminya. 


Tempat remang itu membuat Sisy gemetaran takut. 
Tangannya terlalu kecil untuk melawan Bara yang ternyata 
memang lebih tinggi darinya. 


"Lu takut sayang?” Bara semakin berani mengelus 
selangkangan Sisy. 


Tubuh Sisy bergetar, dia tak terima. Dan tanpa sengaja dia 
berontak dan menendang tepat di Junior Bara. 


"FUCK!" jerit Bara menahan sakit. 


Saat itulah gadis mungil itu keluar dari jerat pelukan Bara. 
Berlari menuju pintu. Tapi belum sempat menyambar daun 
pintu tangan kanannya di tarik Bara. 


"MAU KEMANA LU SY? LU GAK AKAN BISA KABUR DARI 
GUA!" teriakan Bara sangat mengerikan. 


"Kyaaa!!" Sisy menjerit panik. 


Tangannya di cekal Bara. 


Di luar sepuluh menit yang lalu seorang pemuda tergesa- 
tergesa masuk ke dalam basecamp. Dia tampak dingin 
masih menyembunyikan rona amarah. Tatapannya datar lalu 
menghempaskan pintu itu begitu saja. 


BRAAK!! 
"DI MANA BARA?" 


Ali mengamuk, kali ini amarahnya tidak bisa di tahannya 
saat melihat geng Bara yang di nilainya jauh dari murid 
berkepribadian bener itu. 


Bau alkohol sampai di indra penciuman Ali, ruangan penuh 
asap rokok dan yang hampir membuat sesak bagi Ali karena 
jumlah mereka yang menurut Ali terlalu banyak. 


Mungkin lebih dari delapan orang. 
Semua mata cowok berseragam putih abu-abu memandang 
remeh ke arah Ali. 


"LU siapa? Berani masuk gak permisi!" tanya salah satu dari 
mereka, tentu saja nada suara cowok tersebut terdengar 
ketus. 


Senyum remeh Ali menyeruak. 
"Jawab aja pertanyaan gua bocah! MANA BARA?" 


Mereka semua berdiri lalu tersenyum sinis, salah satu di 
antara mereka berkata pada Ali, "Kalo kami gak mau bilang 
Bara di mana trus lu mau apa pria sok tua!" 


Dengan wajah yang semakin marah Ali ingin segera 
menghajar mereka semua. Tapi ditahannya karena dia 
mendengar suara pekikan seseorang yang sangat di 
kenalnya. 


"Kyaaa!!" suara itu terdengar dari dalam ruangan salah satu 
pintu bercat hitam. 


"Sisy!" gumam Ali panik. "Bangsat!" 


Ali melangkah maju ke arah pintu tersebut tanpa permisi 
dan peduli pada abg yang ada di sana. Dia akan mendobrak 
pintu tersebut. Tapi aksinya di tahan karena salah satu dari 
mereka berdiri di depan pintu, melarang Ali masuk. 


"Minggir atau gua hajar!" ancam Ali dengan matanya yang 
tajam. 


Siswa tersebut tidak beranjak dari depan pintu membuat Ali 
memasang kuda-kuda siap menendang tanpa peduli pada 
hadapannya. Dan 


BRAK!! 


Pintu itu terbuka begitu saja, tepatnya lepas dari 
tempatnya. Bisa bayangkan betapa kuatnya kaki Ali. 


Semua cowok yang masih berusia tujuh belasan itu 
mematung kaget melihat tenaga Ali. 


Mereka tercengang, kaku, masih berdiri. Tanpa memandang 
satu sama lain. 


"Lebih baik kalian pergi dari sini kalo gak ingin gua hajar 
sampe koma," 


"A.abang si..siapa?" salah satu dari mereka malah 
penasaran dengan identitas Ali. 


"Si kaki besi, pernah dengar julukan itu kan?" Ali menjawab 
tanpa melihat ke arah mereka dia masuk lalu mencari Sisy. 


PASY” 


Teriakan Ali nyaring tapi tidak membuat gadis itu sadar. Dia 
di temukan tak berdaya dengan jidat yang terluka. 
Mengeluarkan darah. 


"Sisy hei! Sadar Sy!" suara Ali melembut menakup kedua 
pipi Sisy yang chubby. Tapi Sisy tak sadarkan diri. 


"Bangsat! Lu apain bini gua brengsek!" Ali melihat tiga 
kancing seragam putih abu-abunya terbuka. 


Wajahnya murka melihat ke arah Bara yang siap melarikan 
diri. Wajah Bara terlihat shock. 


"ANGAN KABUR LU BANGSAT!" makian keras Ali secepat 
kakinya yang langsung menendang badan Bara hingga dia 
terpental jatuh ke lantai. 


BUGH! 


Bara hendak bangkit melawan tapi sia-sia Ali sudah duluan 
menghajar wajah Bara. Berkali-kali. 


Bugh! 
Bugh! 
Bugh! 


"Mati lu brengsek!" 


Tenaga Ali yang sepuluh kali lipat lebih kuat di banding Bara 
tentu saja membuat Bara cuma bisa menerima serangan Ali 
yang bertubi-tubi. Siapa yang bisa menghajar si jago bela 
diri taekwondo lima kali berturut-turut. 


Entah siapa yang menghentikan amukan amarah Ali yang 
sudah kesetanan yang pasti tiga jam berikutnya Sisy sudah 
tersadar dari pingsannya. 


Dia bangun dengan rasa sakit di kepalanya. Tentu saja 
sudah ada perban di sekeliling jidatnya yang berponi. 


"AAAAAKKH! Lepasin! Lepasin gua!" pekik Sisy histeris di 
pelukan Ali. Matanya masih terpejam. 


"Hei! Hei! Sy! Ini gua Ali! Ssstt.., lu aman baby," Ali 
menenangkan Sisy yang ketakutan di pelukannya. "Lu di 
apartemen baby," 


Sisy membuka matanya, mencium bau khas suaminya itu. 
Memeluk erat tubuh pria yang selalu di tolaknya itu. 


"Ali...hiks..ini lu kan?" Sisy gemetaran di dekapan Ali. 
"Ali..hiks.gua nyesel..hiks...gua nyesel gak dengerin 
omongan lu..hiks.., gua janji gak akan melawan lagi...hiks..., 
janji Li..hiks," 

Sisy sesenggukan di dada bidang Ali. 

Dia tidak mau melepaskan diri dari pelukan Ali. Tapi Ali 


mendorong ke dua lengan Sisy menghapus airmata di ke 
dua pipi chubby itu. 


Mata Ali menatap tajam Sisy, "Apa yang di lakukan cowok 
itu sama lu di kamar itu? Jawab jujur Sy?" 


Sisy terdiam untuk sesaat. Dia menggigit bibirnya. Sisy 
bimbang harus jujur atau bohong. Dia takut Ali marah atau 


malah meninggalkannya. 
"Jawab!" tekan Ali sekali lagi. 


"Itu...mmm..Bara.. Dia..." Sisy gugup untuk mengatakan 
yang sebenarnya. 


Tbc., 

Singkat? 

Sengaja! 

Biar kalian juga semangat buat comment bawel... 


Tunggu yaa jawaban sisy apa? 


14 November 2018 


Re post: 14.54 wib 
Sabtu, 5 desember 2020 


Part 20 


Sebaiknya follow dulu sebelum comment guys!!! Ups! 
Vote jgn lupa... 
Sampai jumpa hari selasa 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY 
JIKA ADA TYPO KASIH TAU !!! 


WARNING 17441 
ANAK KECIL MENJAUH...!!! 


"Itu...mmm..Bara.. Dia..." Sisy gugup untuk mengatakan 
yang sebenarnya. 


Ali tidak berhenti melihat tajam ke arah Sisy pandangannya 
masih lurus hampir tidak berkedip. Sisy yakin percuma 
bohong dengan Ali suatu hari nanti Ali pasti akan tau. 


"Ba.bara nyentuh dada gua," Sisy menjawab sepelan 
mungkin. Dia takut, takut Ali tiba-tiba mengamuk 
dengannya. 


"Trus?" nada suara Ali terdengar datar tapi rahangnya 
mengeras. 


Sisy sampai harus menelan salivanya karena takut. "Dia 
nyentuh paha gua sam..ma..," 


"Sama apa?" 


Kali ini Sisy menunduk karena takut, bukan takut Ali 
meminta haknya sebagai suami tapi takut di tinggal pria itu. 


"Jawab!" Ali menarik dagu lancip Sisy melihat tepat ke 
arahnya. Mata Sisy berkaca-kaca dia takut. "Jawab Sisy," 


"Gua..gua udah bilang...gua udah bilang gua udah nikah 
tapi dia tetep gak percaya," 


"Bukan itu yang gua tanya," 


"Dia nyentuh vagina gua," airmata Sisy sudah keluar. 
"Maaf...hiks," 


Ali beranjak dari duduknya di hadapan Sisy dia berdiri 
menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya merah karena marah. 
Tangannya mengeras. 


"Vagina lu," suara Ali terdengar menggeram marah. 


Sisy tidak mampu melihat Ali yang sekarang dia memilih 
menundukkan wajahnya dan pasrah. Pasrah jika Ali 
melakukan apapun padanya atau malah 
mencampakkannya. 


Setelah mengatakan itu Ali pergi. Langkahnya terburu-buru 
dia membuka pintu kamar mandi. Entah apa yang di 
lakukan Ali di sana. Sisy tidak berani menebak. 


Apa Ali melampiaskan amarahnya pada cermin kaca di 
dalam kamar mandi. Atau dia mengganti pakaiannya terus 
keluar kamar mandi dan mengembalikan Sisy pada ibunya. 
Entahlah Sisy tidak berani menebak. 


Tiga menit kemudian Ali sudah mendekati Sisy menarik 
tangan kanannya. 


"Ikut gua," suara Ali mengintimidasi dan Sisy hanya patuh 
tanpa mengatakan apa-apa. 


Kaki Sisy terburu-buru bukan keluar kamar tapi ke kamar 
mandi. 


"Mau ngapain di kamar mandi?" batinnya tak mengerti. 


Sisy melihat ke arah bathub yang hampir terisi penuh tanpa 
busa putih di atasnya. Ali membalikkan tubuhnya tepat ke 
arah Sisy. Tatapannya tetap dingin. 


"Buka baju lu," titahnya. 
"Eh! Kenapa?" 


"Buka seragam lu semuanya," sekali lagi dia memerintah. 
"Buka atau gua yang buka," 


"Eh tapi kenapa?" 


"Gua mau menghapus semua tanda bekas si brengsek itu!" 
Ali mulai merangkul pinggang Sisy, wajahnya sangat dekat 
hingga Sisy bisa mencium wangi deru nafas Ali yang teratur. 


"Apa si brengsek itu juga nyium bibir lu?" 


Sisy menggeleng cepat. Dia jujur memang Bara tidak 
sempat mencium bibirnya. Lalu tanpa di minta Ali melumat 
bibir merah Sisy sambil mempererat pelukannya. 


"Mmmpphmm..," 


Ciuman Ali sangat menuntut, penuh penekanan dan nafsu. 
Lidahnya tak bisa diam di dalam mulut mungil wanitanya. 
Lalu Tangannya entah sejak kapan sudah berpindah 
membuka kancing seragam Sisy satu persatu. Sedangkan 
bibirnya terus menuntut tanpa mengizinkan Sisy menghirup 
oksigen walau cuma sedetik. 


Seragam putih Sisy lepas begitu saja. Sangat cepat, begitu 
juga bra berwarna pink yang sedari tadi menutupi bukit 
kembarnya yang indah. 


"Aliii," Sisy mendesah tak tahan saat dua tangan Ali dengan 
lihainya bermain di bukit kembarnya. Yang putih, padat, 
tentu saja sangat muat di kedua tangan kekar Ali. 


"Aliii... Sakiit..," Sisy meringis perih karena jujur remasan Ali 
terlalu kuat. 


"Sorry sayang, punya lu indah banget," nafas Ali mulai tak 
teratur dan dia berlahan dengan gerakan lambat mulai 
mencicipi payudara itu dari kiri ke kanan. 


Sisy menggigit bibirnya kuat-kuat. Sekuat mungkin dia 
menahan hasratnya yang mulai berkobar karena gairah. 


"Kenapa di tahan? Mendesahlah," Ali kembali meremas dada 
Sisy dengan kedua tangannya tapi bibirnya menyapu leher 
jenang Sisy. 


"Ali..iihh pell..aann," gadis itu mulai tak tahan. 


"Apa si brengsek itu meremas dada lu seperti gua 
sekarang?" 


Sisy menggeleng antara nikmat dan malu. 


"Apa bajingan itu mendengar desahan lu?" suara Ali pelan 
tapi penuh penekanan. 


Sisy menggeleng lagi masih berusaha menahan hasratnya. 
Hatinya luka karena Ali mengingatkan kejadian pelecehan 
itu. Dia tak suka. 


"Udah Li," Sisy memohon tapi dengan cepat di tolak Ali. 


"Belum sayang, gua belum menghapus semua bekas 
bajingan itu," tangan Ali berpindah melorotkan rok abu-abu 
milik Sisy. 


Sisy tak bisa menghindar atau melarang tangan Ali. Padahal 
Sisy sangat malu tubuhnya hampir polos tapi Ali masih 
lengkap dengan kemeja dan celana panjangnya. 


Tanpa meminta izin Sisy gadis itu di gendongnya ala bridal 
lalu di letakkan secara hati-hati di dalam bathub. Tentu saja 
Ali masuk di dalam bathub tersebut tetapi dia sudah 
menanggalkan seluruh pakaiannya tanpa Sisy tau karena 
dia memalingkan wajahnya dari hadapan Ali. 


"Lihat gua," titah Ali datar karena Sisy tak kunjung menoleh 
atau melirik Ali. "Sisy gua bilang lihat gua!" 


"Kyaaa!!" 


Sisy menjerit kaget, shock!! 
Gimana gak shock Ali mengangkat pinggangnya dengan 


sangat mudah lalu memindahkan Sisy tepat di pangkuan Ali 
yang Juniornya sudah mengeras sedari tadi. 


"Ali..., Ali kita, kita mau ngapain?" Sisy gugup bukan main. 
Wajah Ali terkekeh geli, "Sisy-sisy, apalagi yang di lakukan 
lawan jenis yang sudah tidak mengenakan pakaian apapun 
di tubuhnya," 

"Ali gua takut...," 


"Tenang sayang ini masih foreplay," Ali mulai menyentuh 
miss v Sisy di dalam air. 


"Aliiih.. Jangan... Jangan di tekan...," Sisy memohon tapi Ali 
sudah tidak peduli. 


"Apa dia memasukkan jarinya seperti ini?" 
"Aaaakkh!!" sisy menjerit antara sakit dan rasa yang aneh. 
"Jawab sayang," suara Ali mulai berubah bernafsu. 


"Enggak Lih.. Aaakkh... Dia cuma... Aakkh.. Megang 
doang..," 


Desahan dan jawaban Sisy membuat Ali semakin gila. Dia 
ingin memiliki gadis itu seutuhnya. Dia gak rela jika suatu 
hari nanti keperawanan Sisy di renggut pria lain. 


"Dengerin gua setelah ini jangan lagi dekat-dekat dengan 
cowok manapun jika lu langgar gua bakalan bikin lebih 
hancur lagi cowok itu dari pada Si bangsat Bara!" 


Ali mulai mempercepat tempo di dalam miss v Sisy. Tentu 
saja masih menggunakan jarinya. 


"Liyaah..," Sisy menjawab menahan desahannya. 


Tak lama setelah Sisy orgasme di dalam air. Cairan itu keluar 
di jari Ali. Sisy malu melihat tangan Ali. 


Wajahnya merah padam. Sisy juga berusaha mengatur 
nafasnya yang naik turun. 


"Sekarang gantian lu yang harus muasin gua sayang?" 


Sisy melongok seperti orang bodoh, dan kebodohannya 
memberi keuntungan untuk Ali. 


"Gimana caranya?" Sisy bertanya dengan polosnya. 


"Masukin milik gua ke tempat lu yang tadi tapi kali ini gak 
pake tangan gua," 


"Trus pake apa?" jidat Sisy berkerut bingung membuat Ali 
tak tahan untuk tidak ketawa ngakak. 


Tapi sekarang mereka sedang di posisi bercinta. Apa Sisy 
belum sadar sedari tadi Junior Ali sudah meminta haknya. 
Apa Ali harus tertawa terbahak melihat kepolosan Sisy. 


"Shit! Gadis ku ini aku rasa IO-nya di bawa rata-rata," batin 
Ali tak percaya sambil menggeleng kepalanya. 


TBC., 
Maaf ya kalo vulgar!!! 


Kan lapak gua buat 17 taon ke atas. 
Semoga terhibur... 


Setelah ini Sisy masih perawan atau gak ya... Gak 
tau.. 


Hahahaha 


Tingkat kan vote 
16 November 2018 


Re-post: 19.38 wib 
Minggu, 6 Desember 2020 


Part 21 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY 


"Shit! Gadis ku ini aku rasa IO-nya di bawa rata-rata," batin 
Ali tak percaya sambil menggeleng kepalanya. 


Dia melihat ragu ke arah Sisy tapi pikiran kotornya tak bisa 
di hapusnya. Ini jelas menyakitkan bagi Ali. 


"Sisy dalam keadaan begini gua mohon jangan bodoh!" 


Sisy semakin gak mengerti melotot ke arah Ali, dia juga 
kelihatan kesal karena Ali mengatakan bodoh padanya. 


"Gua gak bodoh! Gua cuma gak ngerti! Apa sih susahnya 
ngasih tau doang gua mesti ngapain!" 


Senyum jail Ali tersungging di sudut bibirnya saat 
mendengar penuturan Sisy, gadisnya sepertinya memang 
harus belajar. 


"Oke! Tapi jangan teriak dan jangan nolak," tangan kanan 
Ali menuntun agar jari jemari Sisy menyentuh sesuatu yang 
sedari tadi mengeras. 


Tentu saja Sisy yang super polos bag gadis pada umumnya 
langsung teriak histeris dan menolak menyentuh 
kepemilikan Ali. 


"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 


Teriakan histeris Sisy membuat suasana panas di dalam 
bathub barusan berubah. 


"Apa itu! Gak mau! Gak! Gak mau! Gua gak mau megang! 
Jijik!" 


"Aaaaaakkkh!! Sana lu! Sana!!" 


"Sisy! Jangan teriak!" titah Ali mencengkram dua tangan 
Sisy yang memukulnya dengan liar. 


"Apa itu tadi! Ali gila! Mesum! Gua gak mau megang punya 
lu! Titik! Gua jijik! Jiih," 


"Tadi siapa yang nanya harus ngapain? Udah gua kasih tau 
kenapa teriak?" 


"Mana gua tau harus nyentuh itu lu! Pokoknya kalo nyentuh 
itu |u gua gak mau! Gak mau! Gak!!" 


"Kalo gituh gak usah nyentuh kita pake cara yang lain?" 
"Cara lain?" cicit Sisy bingung. 
"Masukin langsung gimana?" 


"Apa?" awalnya Sisy tidak mengerti kata vulgar Ali tapi 
gadis itu langsung mengerti. "GAAK!!" 


Sisy berdiri beranjak keluar dari bathub. Mencari handuk 
dan melesat keluar dari kamar mandi tersebut. "Gua gak 
mau!" 


"Hei Sisy! Jangan pergi!" 


"Ali mesum! Ali gila! Gua gak mau! Lu kan udah janji tunggu 
sampe gua lulus sekolah! Pokoknya gak mau!" 


Sisy berteriak di dalam kamar tubuhnya sudah terlilit 
handuk. 


Lalu Ali juga keluar kamar mandi masih terlilit handuk di 
pinggang menampilkan dadanya yang sixpack. Rambutnya 
yang gondrong jatuh basah sampai ke punggungnya. Dia 
menarik lengan Sisy menghadap tepat ke arahnya. 


"Tapi gua gak bisa bersabar sampe lu lulus sekolah, 
pokoknya lu harus jadi milik gua kalo lu gak mau muasin 
gua," 


Tangan kekar Ali mendorong tubuh Sisy jatuh ke king size. 
Dan dengan mudahnya Ali sudah menindih tubuh Sisy. 
Menekan Juniornya tepat di miss v Sisy. 


"Ali bangun...sakiiiitt," 


"Gua mau lu baby," tangan Ali menyibak handuk Sisy. 
Membelai lembut paha mulus gadis itu. 


"Aliii geliii," 

"Diam baby! Semakin lu nolak semakin gua gak tahan!" 
"Ali jangan..., gua takut.., rasanya sakit..." 

"Gua janji bakalan selembut mungkin asal lu gak nolak," 


Sisy menggeleng dalam ketakutan, "Gak mau! Punya lu 
gede banget! Pasti sakit banget kalo di masukin ke vagina 
gua! Nanti berdarah! Gua takut berdarah! Gua gak mau 
berdarah Li," 


"Sisy semua gadis perawan pasti mengalami itu! Itu wajar! 
Kalo gak berdarah itu artinya dia gak perawan!" 


"Tapi gua takut," mata Sisy sudah mulai berkaca-kaca. 


Bisa dipastikan setelah melihat mata Sisy yang merah 
hampir menangis dia menghentikan niatnya menggauli 
sang istri. Ali bangkit dari menindih tubuh Sisy. Dia 
membalikkan badannya dan segera pergi ke kamar mandi. 


"Jangan nangis gua gak suka air mata lu," hanya itu yang 
terucap selebihnya Ali menutup rapat pintu kamar mandi 
meninggalkan Sisy yang buru-buru mencari pakaiannya dari 
dalam lemari. 


Satu bulan kemudian, 


Sisy masih Virgin dan kini dia sudah duduk di bangku kelas 
dua belas. Tapi Sisy tetap saja gadis Ali yang masih belum 
bisa masak apalagi membereskan ranjangnya sendiri. 


Pekerjaan rumah seratus persen di kerjakan Ali. Gadisnya itu 
hanya bisa menghancurkan apartemen tanpa bisa 
merapikannya kembali. 


"Sisy hari ini mau sarapan apa?" seharusnya pertanyaan itu 
keluar dari bibir Sisy tapi karena gadis itu tidak bisa masak 
jadinya Ali yang membuatkan sarapan untuk mereka 
berdua. 


"Gua pengen sarapan nasgor buatan lu, tapi yang pedes 
ya," 


"Emang siapa yang biasanya bikin sarapan? Kan gua! Jadi 
gak usah pake bilang buatan gua segala! Kek lu bisa masak 


aja," 
"Ish! Ali nyindir mulu," bibir gadis itu manyun. 


"Gua ke dapur dulu, lu beresin tuh tempat tidur! Awas kalo 
gak rapi, gak usah sarapan lu!" 


"Ish! Iya bawel!" 


Selesai membereskan ranjang ukuran king size tersebut Sisy 
langsung pergi ke luar balkon dan menatap langit tepat di 
atas apartemennya. 


Pikirannya tertuju pada atas apartemen mereka. 


"Pengen tau deh di atas ada apaan?" gumam Sisy 
penasaran. 


Dua puluh menit kemudian tepatnya di atas tempat 
apartemen Sisy melihat kolam renang seukuran dewasa. 


Kaki gadis itu melangkah menuju tepian kolam renang. 
Tangannya membasahi air di dalam kolam renang tersebut 
terasa dingin dan jernih. 


"Dalam gak ya?" Sisy bertanya sendiri. 


Sedangkan di dalam apartemen Ali yang belum menyadari 
kepergian Sisy terus saja berteriak memanggil-manggil 
dirinya. 


"Pendek! Tuh sarapan lu udah jadi! Cepetan turun! Laper 
gak lu!" 


Tidak ada sautan atau jawaban yang terdengar dari balik 
kamar mereka. 


"Sisy lu denger gak sih?" 


Lama menunggu membuat Ali tidak tahan juga dia 
melangkah lebar menuju anak tangga ke atas kamarnya. 


"Kemana sih tuh cewek?" 
Tab... 
Tab... 
Tab... 


Langkah kaki Ali terburu-buru. Dia berteriak memanggil 
istrinya itu. 


"SISY!" 
"SISY!" 
Masih tak ada jawaban dan 
Kreek!! 


Pintu kamar itu di buka dengan mudah, Ali mencari sosok 
istrinya. Tapi tetap tidak ada. Kamarnya sudah lebih rapi 
dari sebelumnya. 


"Lumayan," puji Ali sedikit kagum. 


Tapi kekagumannya lenyap sedetik kemudian karena Sisy 
tidak ada di kamar mereka, di kamar mandi, balkon dan di 
bawah. Jadi di mana istrinya itu. 


"Astaga! Kemana si pendek itu? Pagi-pagi udah ngilang kek 
setan!" Ali mengumpat marah. "Awas aja kalo ketemu aku 
patahin kakinya biar gak bisa kabur!" 


Ali yang mulai tak terkendali karena mencari sosok istrinya 
langsung menyambar handphone di atas meja makan dan 
menghubungi istrinya itu. 


"Hallo," terdengar suara lembut Sisy menerima panggilan 
Ali. 


"KE MANA LU GUA CARIIN GAK ADA DI MANA-MANA? 
PULANG SEKARANG!" teriak Ali marah. 


Sisy sampai harus menjauhi handphonenya sedikit dari 
telinganya. Suara Ali benar-benar membuat telinganya 
berdengung. 


"Ish pelan-pelan napa sih! Gak usah teriak-teriak juga, 
emang sini budek," 


"Kenapa lu pergi gak bilang gua! Pulang lu sekarang! Di 
mana lu?" 


"Di atas! Lagi maen air kolam renang," jawab Sisy dengan 
suara manjanya. 


"Atas? Kolam renang?" cicit Ali. "Ngapain lu ke atas! Turun 
lu!" 


Bukannya menurut Sisy malah asyik dengan kegiatannya 
bermain air di pinggiran kolam renang. 


"Jiihh gak mau Ali, gua masih mau di sini," 
"CEPETAN BALIK KE APARTEMEN ATAU GUA JEMPUT!" 
"Nanti Ali," 


"Sekarang! Lu ngapain sih? Lu berenang ya? Sama siapa lu 
sana?" pertanyaan Ali berhasil membuat Sisy ingin segera 
mematikan panggilan suara tersebut. 


"Sendiri bawel! Gak berenang kok maen air doang," jelas 
gadis itu masih menenggelamkan kakinya di dalam air 
kolam. "Udah ya! Gua matiin nih!" 


Tut..tut..tut.. 


Panggilan itu terputus begitu saja tapi suara bariton Ali 
terdengar di balik punggung Sisy. 


"Cepetan turun! Ke buru dingin nasi goreng lu," 


Gadis itu menoleh mendapati Ali yang sudah berdiri gagah 
melipat ke dua tangannya di dada. 


"LU turun sendiri atau gua gendong," 


Sisy menghembuskan nafasnya, kalau sudah di jemput kek 
gini. Mau tidak mau Sisy cuma menurut. 


"Iya suami bawel," rutuk Sisy melangkah meninggalkan Ali 
di belakangnya. Kakinya menghentak lantai karena kesal. 


Di meja makan gadis itu tidak menyentuh nasi gorengnya. 
Dia masih kesal karena Ali memaksanya balik ke apartemen. 


"Makan Sisy! Gua udah capek bikin nasi goreng itu buat lu!" 
"Gua masih pengen di atas," 


"Abisin nasi goreng lu trus kita berenang," timpal Ali dengan 
suara dinginnya. 


"Bener?" wajah Sisy bersinar bahagia. 


Ali mengangguk sambil mengunyah makanannya di mulut. 


"Hmmmm," 
"Ajarin berenang ya?" 


"Hah? Apa?" Ali bertanya sedikit ragu. "Lu gak bisa 
berenang?" 


Sisy mengangguk sambil tersenyum. "Iya," 

Ali memijit pelipisnya, ternyata istrinya ini bukan hanya gak 
bisa masak, gak bisa beresin rumah, gak bisa melayani 
suami, takut petir dan hujan tapi juga gak bisa berenang. 


"Sisy jadi lu bisanya apa?" umpat Ali menahan kekesalan. 


Tbc., 


Selamat malam, 
Jelek gak? Nyambung gak? 
Start: 27 november 2018 


Re-post 01.56 wib 
Selasa, 08 Desember 2020 


Part 22 


Besok aku gk up ya readers tersayang.... 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY 


"Sisy jadi lu bisanya apa?" umpat Ali menahan kekesalan. 


"Koleksi cowok cakep," jawabnya seenaknya tanpa peduli 
pada rona wajah Ali yang tiba-tiba berubah horror. 


"Oh cowok ya! Gak pa-pa sering-sering-sering aja mancing 
amarah gua meledak paling gua bikin koma kek cowok lu 
yang dulu, siapa namanya Bara trus satu lagi siapa..., itu 
anak esempe tuh..Erwin, auh ah gak urus gua," cerocos Ali 
kemakan emosi. 


Sisy tiba-tiba mengulum sendoknya sendiri mengingat 
kejadian satu bulan yang sangat menyakitkan itu. Dia 
hampir trauma karena ulah Bara untungnya ada Ali yang 
cepat menolongnya. 


Setelah kejadian itu Bara harus menjalani operasi panjang 
dan berkali-kali di punggung, tangan, dan kakinya. Rahang 
hidungnya juga patah. Yap, untungnya juga Orang tua Bara 


emang tajir jadinya dia bisa operasi di Singapura dan 
sekarang dia masih tidak sekolah mungkin sampai sebulan 
lagi. 


Ali benar-benar tidak main-main kalau menghajar orang 
sampai di buat koma tuh cowok. 


"Lu kalo marah jangan di bikin koma juga kali, kalo anak 
orang mati gimana?" 


"Bagus dong mati tinggal kubur doang!" jawab Ali enteng. 
"Idih sadis banget sih lu!" 


"Sadisan mana sama tuh cowok yang mau ngerebut milik 
gua! Gua aja belom pernah jebolin lu! Enak aja mau di golin 
gawang gua, cari mati tuh orang!" 


"Hah?" Sisy yang memang polos kebangetan cuma bengong 
dengan arah omongan Ali. "Kok jadi nyasar ngomongin bola 
sih! Kan tadi gak bahas itu," 


Ali menghembuskan nafasnya, menepuk jidatnya, "Sisy 
jangan mulai lagi deh polosnya," umpat Ali kesal. 


"Polos? Kok ngatain gua polos trus sih! Gua gak polos ya!" 


"Yup! Gak polos cuma oon! Cepetan abisin sarapan lu! Mau 
berenang gak?!" Ali sudah benar-benar selesai sarapan. 
Menyilangkan tangannya di dada menyandarkan 
punggungnya di kursi. Masih menetap Sisy dengan tatapan 
horror. 


"Iya bawel," Sisy mengunyah sarapannya dengan malas. 


"Masih suka selingkuh di belakang gua lu?" tanya Ali dingin. 


Sisy menghentikan sendoknya yang mau masuk ke mulut 
mungilnya. Dia melirik Ali lalu berfikir, dan menggeleng 
cepat. 


"Nggak!" kali ini Sisy jujur. Dia udah mutusin semua 
cowoknya. "Gua udah mutusin semua cowok gua. Se-mua- 
nya." 


"Semua," cicit Ali dengan tatapannya yang tajam. 


Sisy mengangguk mantap, "Iya semua, sembilan cowok gua 
termasuk Bara," 


BRAK!! 


Ali tiba-tiba berdiri menggebrak meja dan mencondongkan 
wajah shock nya ke arah Sisy. Matanya memandang tajam 
tepat ke mata hazel itu. 


"BERAPA?" 
Mata Sisy berkedip-kedip bingung melihat Ali yang shock. 
"LU ngomong berapa barusan?" 


"Kok lu kaget gituh sih? Bukannya Mami pernah bilang ya 
cowok gua banyak?" 


Ali menggeleng tanpa bersuara, dia masih tidak percaya 
dan sangking gak percayanya Ali sulit untuk mengeluarkan 
kata. 


"Ya tapi kan sekarang lu udah tau cowok gua banyak," Sisy 
melirik Ali takut-takut. "Tapi itu dulu! Sekarang cuma tinggal 
mantan doang!" 


Ali yang tidak lagi peduli pada omongan Sisy yang di 
nilainya tidak masuk akal itu hanya terduduk kembali di 


kursi dan memijit keningnya yang mulai pusing. Dia lemah. 


"Jadi mantan lu ada sembilan, sembilan apa sepuluh?" suara 
Ali terdengar lemah dan kurang semangat. 


"Sikit banget segitu," Sisy mulai kembali mengunyah 
sarapannya. "Mantan gua lebih dari seratus kali," 


"APA?" Ali kembali melotot tajam ke arah Sisy. Dan dia 
memekik super shock. "Se..se..seratus?" 


Ali yang tidak pernah gagu, di buat gagu oleh penjelasan 
Sisy. Dia sampai keluar keringat dingin dan lemes seketika. 


"Aduh Mama," Ali mulai memijit pelipisnya yang mulai 
semakin pusing. "Aduh pala gua," 


Ali mengingat bagaimana awal mula pertemuannya dengan 
Sisy. Bagaimana dia terlihat mesra dengan pria yang baru di 
temuinya. Lalu beberapa pria lainnya. Semua memori itu 
menyatu di pikiran Ali. Dia memang berfikir Sisy punya 
beberapa teman cowok tapi dia tidak menyangka kalau 
semua itu koleksi pacarnya. Ternyata Sisy tidak sepolos 
yang Ali kira. 


"Sialan!" maki Ali marah. "Kepala gua makin pusing lagi!" 


Sisy menyelesaikan makannya tanpa mengetahui keadaan 
Ali yang tidak baik. Lalu berkata dengan polosnya, "Gua 
udah selesai sarapan! Yuk berenang!" 


"Diem lu!" bentak Ali membuat Sisy tersentak kaget. 


Ali bangkit sambil masih memijit kepalanya sendiri. Kata- 
kata Sisy berhasil membuat Ali tiba-tiba sakit kepala 
sebelah. 


"Kenapa marah?" 


"Gua mau istirahat! Lu gak boleh ke mana-mana! Gua mau 
ke kamar dulu! Cuci piringnya semua dan cari obat migren 
gua di nakas belakang dapur. Buru sana!" 


Sisy berfikir masih bingung dengan sikap Ali yang berubah 
aneh, dia mengedipkan matanya beberapa kali sambil 
melihat punggung Ali. 


"Jadi gak jadi berenang nih?" tanyanya lesu. Dia masih 
gagal paham dengan kondisi Ali. "Tadi Ali minta obat apa 
ya? Di mana ya?" 


Ali membaringkan tubuhnya yang tiba-tiba melemah. Kata- 
kata Sisy memang ampuh membuat kondisi pikiran Ali 
bercabang dan rusak karena sarafnya terganggu. 


"Astaga! Pala gua sakit banget," Ali meringis sakit. "Sialan 
tuh bini! Pagi-pagi udah bikin pala gua migren!" 


Sepuluh menit kemudian Sisy masuk ke kamar melihat Ali 
tengah berbaring di king size lengkap dengan selimut 
ditubuhnya. Dia masih memijit kepalanya tanpa menoleh ke 
arah pintu. 


"Mana obatnya?" tangan Ali terulur ke arah Sisy tapi masih 
di tempat tidur. 


"Nih obatnya," Sisy menyerahkan pil ke arah tangan kanan 
Ali. "Kok bisa sih lu sakit? Padahal tadi baik-baik aja deh," 


"Berisik lu!" bentak Ali lagi. "Ini semua gara-gara mulut lu 
tuh! Bikin sakit pala gua aja!" 


Sebelum menelan pil di tangan kanannya Ali melihat pil 
tersebut dan dahinya berkerut bingung karena obat sakit 
kepala yang biasanya dia minum gak seperti biasanya. 


"Sy ini obat apaan sih hah? Gua bilangkan migren! Obat 
sakit pala Sy!" tekan Ali melirik istrinya dengan mata 
tajamnya. 


"Migren ya? Gua dengernya obat batuk," jawab Sisy sambil 
berfikir meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. 


"SISY!!" sentak Ali semakin kesal sambil menahan sakit di 
kepalanya. 


Gadis itu kaget melihat Ali yang membentaknya sangat 
keras. Dia memilih kabur tanpa menoleh ke arah Ali. 


"LU MAU BUNUH GUA YA MINUM OBAT SEMBARANGAN!!" 


"Maaf!! Gua ambilin lagi obat yang lain!" pekik gadis itu di 
luar pintu. Dan 


BLAM! 


Suara pintu kamar yang tertutup berhasil membuat Ali 
kembali menyandarkan kepalanya di bantal. 


"Mama..." suara Ali terdengar lirih dan lemah. "Kenapa 
harus Sisy sih Ma..., kalo gak cinta udah gua cerein lu," 


Ali kembali memijit kepalanya, "Duuuh... Sakitnya nih pala," 
Tbc., 
Pendek!! 


Sengaja!! 


Hahahaha kasian Ali kaget denger cowok Sisy ada 
berapa tapi balas dendam kembali berlanjut... 


Start 1 DESEMBER 2018 


Re-post: 18.59 wib 
Selasa, 8 Desember 2020 


Part 23 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY 


Ali kembali memijit kepalanya, "Duuuh... Sakitnya nih pala," 


Kepalanya terasa berdenyut-denyut, percuma menekan rasa 
sakit dengan tangannya. Rasa sakitnya masih terasa. 
Apalagi di tambah jika Ali mengingat kejujuran dari bibir 
mungil istrinya rasa sakit itu semakin bertambah. 


"Shit!" makinya masih menyentuh keningnya yang semakin 
sakit. "Dasar Bini terlalu polos gini nih bikin kepala tambah 
cenat cenut!" 


Kreekk! 


Suara pintu kamar Ali terbuka sedikit, bukannya langsung 
masuk Sisy malah mengintip dengan hanya memperlihatkan 
kepalanya dari balik pintu. Percis seperti maling! 


Ali yang sedari tadi sudah menunggu gadis itu tampak 
semakin kesal, tanpa menoleh dia menghembuskan nafas 
beratnya. 


"SISY NGAPAIN SIH NGINTIP-NGINTIP KAMAR SENDIRI! 
CEPETAN SINI OBATNYA!" bentak Ali tanpa menoleh ke arah 
gadis itu. 


Sisy yang kaget buru-buru mendekati ranjang dan berdiri 
menyerahkan obat pil tentu saja kali ini obatnya gak salah. 
Kalau salah lagi gadis itu pasti sudah habis karena omelin 
Ali. 


"Nih!" gadis itu menyerahkan obat tepat ke tangan Ali 
dengan nada ketus. "Sakit aja teriak-teriak apalagi sehat!" 


Ali tidak menanggapi celoteh Sisy karena yang lebih 
penting adalah menghilangkan rasa sakit di kepalanya 
terlebih dahulu tapi nanti kalau dia sudah sembuh dari sakit 
kepalanya lihat saja Sisy pasti habis di tangan Ali. 


Dia mengambil obat pil tersebut mengamati warna obat itu 
sekali lagi lalu melirik Sisy dengan matanya yang tajam, 
Sisy tau apa yang Ali pikirkan dia langsung mengatakan 
dengan kalimat yang meyakinkan, "Tenang aja itu obat 
migren sakit kepala! Gak salah lagi!" 


Setelah mendengarkan kalimat itu Ali segera meminumnya 
dengan segelas air putih. Lalu kembali membaringkan 
badannya di tempat tidur. Matanya terpejam siap untuk 
tidur. 


"Gua boleh keluar gak?" Sisy bertanya karena dia yakin Ali 
pasti belum tidur dia kan baru sedetik menutup mata. 


"Mau ke mana?" bukannya menjawab Ali malah balik 
bertanya. 


"Jalan mungkin," Sisy menjawab dengan entengnya. 


Mata yang terpejam itu lalu terbuka menatap horror ke arah 
Sisy. Dia ingin memaki dan berteriak ke arah Sisy bisa- 
bisanya istrinya itu dengan santainya mengatakan mau 
jalan-jalan keluar padahal suaminya tengah sakit kepala dan 
itu semua karena ulah dia! Tapi Ali sedang sakit kepala dan 
dia sudah tidak punya banyak tenaga untuk berteriak 
meluapkan emosi. Jadi lebih baik Ali menanggapi dengan 
ucapannya yang lembut. 


"Pergi aja ke mana lu mau tapi nanti kalo gua udah sembuh 
siap-siap gua makan lu!" 


Sisy mendelik takut mendengar kalimat terakhir Ali, 
"Makan? Emang gua Ikan di makan?" 


Kepala Ali semakin sakit mendengar ucapan istrinya itu, "Iya 
lu ikan dan gua kucingnya! Mau lu gua telan sampe gak ada 
sisa!" 


Sisy semakin takut mendengar ancaman Ali dia mundur 
sambil memanyunkan bibirnya. 


"Dasar sarap! Gua gak jadi ke mana-mana! Puas lu!" 


Setelah itu Sisy keluar kamar menutup pintu dengan 
kerasnya. Dia ingin melawan Ali tapi percuma pria itu tidak 
terbantahkan. 


BRAK!! 


Ali tidak peduli dengan suara bantingan pintu yang 
terdengar nyaring di telinganya. Dia lebih peduli pada 
mimik wajah Sisy yang kesal karena ancamannya barusan. 
Dalam senyum yang mengembang Ali berkata, "Kena Lu 
nanti balasan gua!" lalu dia kembali menutup mata, kali ini 
Ali yakin dia bisa tidur nyenyak tanpa harus cemas atau di 
ganggu istrinya. 


Empat jam kemudian Sisy mondar-mandir gak jelas di dalam 
apartemen. Dia tidak tau harus melakukan apa. Ali 
melarangnya ke mana-mana dan dia sudah bosan melihat 
acara saluran tv juga memainkan benda pipih di tangannya. 


Handphonenya terasa gak asyik karena semua pacarnya 
sudah di putusin Sisy. 


"Mau ngapain niiihhh? Bosen banget gak tau mau ngapain 
lagi," gerutu Sisy gak jelas duduk menyandarkan 
punggungnya di sofa. "Keluar gak boleh, main hp bosen, 
dengerin musik bosen, masak gak bisa, nonton tivi apalagi 
acaranya gak ada yang asyik, aduuuhhh enaknya ngapain 
yaaa?" 


Sisy melihat layar handphone dan berfikir sesuatu tentang 
sahabatnya, "Coba ada Yukie gua kan bisa curhat," 


Lalu tiba-tiba muncul ide di kepalanya untuk mengundang 
sahabatnya itu datang ke apartemen Ali. 


"Suruh dia ke sini aja deh!" dengan sigap gadis itu 
menekan-nekan layar di handphonenya. Dia sedang 
mengetik chatting Via Whatsapp. 


"Yukie.lu.ke.apartemen.gua.sekarang," Sisy bermonolog 
sendiri sambil jempolnya masih mengutak-atik benda pipih 
itu. 


"Penting.cepetan.gua.tunggu," 


Setelah hampir semenit menunggu balasan akhirnya 
sahabatnya itu langsung menghubungi via video call bukan 
membalas chattingnya. 


"Ngapain lu nyuruh gua ke apartemen lu?" suara Yukie 
terlihat tidak senang. Maklum saja ini hari minggu dan buat 
anak sekolah seperti Yukie hari ini pantesnya di isi acara 
yang bermanfaat misalnya. "Gua ngantuk nih mo bobok 
syantiik," 


Sisy memutar matanya sambil melihat Yukie di layar 
handphone-nya, "Molor mulu lu kek panda! Udah sini lu ke 
apartemen gua, bosen gua sendirian!" 


"Sendirian?" cicit Yukie gak percaya. "Yakin lu sendirian?" 


Sisy mengangguk manja di depan layar handphonenya. 
"Beneran bego!" 


"Lu yang bego!" umpat Yukie gak terima. Yukie bangun dari 
tidurnya lalu mencari tasnya dan keluar dari kamarnya. "Oke 
gua otewe nih, gua juga penasaran sama tempat tinggal lu 
yang baru, udah gua matiin yaa ntar kalo dah nyampe gua 
telvon lagi, bye," 


"Bye-bye," Sisy melambaikan tangan ke arah layar 
handphonenya. 


Setelah hampir setengah jam menunggu akhirnya orang 
yang di tunggu-tunggu Sisy muncul juga dari balik pintu. 


TING TONG.. 
TING TONG.. 


Suara bell yang nyaring membuat Sisy gak sabaran 
membuka pintu dan dengan perasaan riang dia membuka 
pintu apartemen tersebut. 


"Lama banget sih lu," gerutu Sisy cemberut di depan pintu. 


"Sisy nih hari minggu masih jam makan siang iya lah gua 
lama kejebak macet! Udah bagus gua dateng! Lu malah 
ngomel! Di suruh masuk dulu kek! Kek nagih hutang aja lu 
ngomel depan pintu!" balas Yukie lebih ketus. 


Sisy masih memanyunkan bibirnya lalu mundur dari pintu, 
"Masuk aja kali, gua bosen nih makanya ngomel gak jelas!" 


"Emang ke mana laki lu? Hari minggu kok di tinggal 
sendirian?" Sisy berjalan santai mengamati isi dalam 
apartemen Ali. Dia berputar melihat ke sekeliling apartemen 
itu. "Gak takut dia lu kabur sama cowok-cowok lu," 


Tiba-tiba dari atas Ali keluar dari kamarnya dan berteriak di 
anak tangga, dia melihat ke bawah, untungnya Ali masih 
memakai pakaian lengkap dengan celana panjangnya. 


"SY SIAPA YANG DATANG?" 


Mendengar teriakan Ali, Yukie dan Sisy mendongak ke arah 
anak tangga dan melihat kaget ke arah Ali. Terutama Yukie 
dia terlihat lebih kaget dan bercampur marah. 


"LU udah bangun?" tanya Sisy cuek. Sisy tidak menyadari 
tatapan sahabatnya yang membunuh. Ali berhenti 
melangkah di tengah anak tangga menatap Yukie sekilas. 


"Oh ada temen lu, gua kebangun karena suara bell! Ya udah 
gua masuk lagi ke kamar! Jangan kabur lu!" Ali kembali 
menaiki sisa anak tangga menuju kamarnya. 


"Sisy lu bilang lu sendirian, kok ada laki lu di sini?" geram 
Yukie menahan emosi. 


Sisy menatap yukie bingung, gadis itu tidak merasa 
bersalah, "Emang gua sendirian dari pagi Ali tidur mulu 


makanya gua suruh lu ke sini biar gua ada temen main 
gitu," 


Yukie menghembuskan nafas beratnya, "Hufh! Sisy itu 
namanya lu tetep gak sendirian di apartemen! Yang 
sendirian itu gak ada orang sama sekali oon," 


"Sama ajalah! Kan dia tidur! Gua jadi sendirikan? Orang tadi 
gua nonton sendiri! Ngapa-ngapain sendiri! Gak berdua! 
Gimana sih lu!" 


Yukie melotot ke arah Sisy sambil menepuk jidatnya sendiri, 
"Serah deh! Orang waras ngalah aja! Debat sama lu 
percuma!" 


Gadis itu segera melangkah hendak membuka pintu tapi di 
cegah Sisy karena dia mulai bertanya, "Eh! Mau ke mana 
lu?" 


"PULANG!!!" 
"Hah! Jangan doonng!!" pekik Sisy menahan tangan Yukie. 
Tbc., 


Udah ah capek!! 
Garing ya? 


Maaf ya? 
Start: Jumat, 07 Desember 2018 


Re-post: 06.21wib 
Kamis, 10 Desember 2020 


Part 24 


Yg masih nuntut up tp gk follow, comment n akunnya 
Tolong kesadaran ya 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 


NO COPAS NO BULLY 


"Hah! Jangan doonng!!" pekik Sisy menahan tangan Yukie. 


Yukie menoleh pandangannya ke belakang dengan malas, 
menatap Sisy menahan jengah, "Sy lepas! Lu apaan sih 
udah kawin juga sikap lu kek anak TK! Laki lu di sini ngapain 
juga gua nemenin lu? Males tau gak! Gak ada kerjaan 
banget!" 


"Tapi kan..," wajah Sisy berubah sendu. 


"Sy dia tuh laki lu! Daripada gua yang nemenin lu! Bagus 
dia kan? Laki lu sendiri! Gak terima kasih banget sih lu di 
kasih laki kek suami lu itu! Hari minggu gini dia masih mau 
di apartemen nemenin lu! Lu tuh jadi bini gak peka banget 
sih?" cerocos Yukie panjang lebar. 


"Ish Yukie nemenin apaan? Dia tuh dari pagi molor mulu! 
Mana mungkin dia nemenin gua," cibir Sisy gak terima. 


"Tuh tadi dia bangun! Ajak ke mana kek! Lu jadi bini telmi 
banget sih!" 


"Ish! Dia gak bakalan mau jalan! Orang dianya lagi sakit 
kepala," jelas Sisy masih dengan wajah manyunnya. 


"What! Sakit?!" pekik Yukie melotot gak percaya ke arah 
temannya itu. 


"Sisy! Lu ini oon gak kelar-kelar ya, kalo laki lu sakit ngapain 
lu nyuruh gua dateng nemenin lu? Parah lu! Seharusnya lu 
tuh ke kamar nemenin laki lu! Dasar Oon lu!" 


"Ish Yukie apaan sih ngatain gua Oon mulu! Lu tuh yang 
oon!" 


Yukie menarik nafasnya, "Hufh! Fine! Gini ya Sisy! Gua aja 
yang blom kawin ngerti masa lu yang udah kawin yang 
udah jelas punya laki gak ngerti! Lu tuh seharusnya 
nemenin dia! Jagain dia! Rawat dia! Kalo dia sakitnya parah 
gimana? Seengaknya lu ada di samping dia! Gak lu pikirin 
tuh!" 


Sisy berfikir mencari maksud dari omongan Yukie 
sahabatnya itu, tapi bagaimanapun dia berfikir Sisy tidak 
menemukan jawabannya. 

"Udah," Jawab Sisy cepat. 

"Trus?" Yukie menunggu reaksi Sisy dan.. 


Satu detik.. 


Dua detik... 


Tiga detik..., 


Sisy tersenyum simpul. Membuat Yukie berfikir akhirnya 
gadis super polos ini mengerti akan penjelasannya. 


"Kalo dia sakit parah ya gua telvon ambulans, gituh kan?" 


Yukie menggeram emosi. Dia rasanya ingin mencekek leher 
Sisy dengan kedua tangannya. 


"Dasar Bodo! Bukan itu maksud gua! Pergi lu ke atas! 
Temenin tuh laki lu! Gua mau pulang! Gak usah lu ganggu- 


ganggu gua!" 
"Ta..tapi Kie," 


"Diem!" bentak Yukie membuat Sisy menutup rapat 
mulutnya. "Gua mo pulang dulu! Gua mau lanjutin bobok 
syantiik di rumah. Bye!" 


Yukie sudah membuka handle pintu siap melangkah keluar 
apartemen Ali. 


"Yukie... Lu benaran pulang?" Sisy bertanya dengan suara 
lemah dan di jawab dengan bantingan keras suara pintu. 


BLAM!! 


"Ish sadis banget sih Yukie, nutup pintu gitu kali," dumel 
Sisy gak terima. 


Lalu Sisy mendongak menatap pintu kamar dia atas yang 
masih tertutup rapat. Dia melihat pintu itu dengan perasaan 
entah bagaimana. 


Sisy berfikir mencoba mengingat apa kata Yukie barusan. 
Walaupun Sisy masih bingung tapi dia tetap mendongak ke 
atas. 


"Apa gua harus nemenin Ali?" 


Lima belas menit kemudian akhirnya Sisy sudah berdiri di 
dalam kamar. Berdiri mematung bukan menatap ke arah 
tempat tidur yang sekarang sudah kosong hanya ada bantal 
guling dan selimut mereka melainkan ke meja kerja Ali. 


Sisy menatap bingung ke arah Ali. Pria itu tampak serius 
dengan laptopnya. Jari jemarinya sibuk mengetik entah itu 
apa. Pandangannya fokus. 


Tanpa melihat Sisy yang masih mematung berdiri tegak di 
hadapannya. Ali membuyarkan lamunan istrinya itu. 


"Kenapa?" tanya Ali dingin. 
"Lu ngapain?" bukannya menjawab gadis itu balik bertanya. 


"Ngecek laporan harian kantor," Ali menjawab masih tanpa 
melihat Sisy. 


"Tapikan lu sakit kepala?" 


Jari-jemari masih sibuk mengetik, suaranya masih tetap 
datar, dia masih fokus, "Udah sembuh!" 


"Oh," Sisy berucap singkat mengikuti gaya bicara Ali. Tapi 
akhirnya dia bertanya lagi, "Tapikan ini hari minggu?" 


"Emang kenapa kalo hari minggu? Gua bukan sekolah kek lu 
Sy! Lu gak bakal ngerti kerja sambil kuliah tuh repotnya 
gimana. Apalagi gua punya lu yang lebih ribet daripada 
ngurusin kerjaan sama kuliah!" cerocos Ali pada akhirnya. 


Sisy panas mendengar sindiran Ali, dia tidak lagi ingin 
bertanya. Gadis itu memilih membalikkan badannya duduk 


di sisi king size. Memainkan kakinya naik turun. 


"Siapa suruh lu milih gua! Kalo gua ribet kenapa lu gak milih 
cewek laen aja!" ketus Sisy membuat Ali menatap Sisy 
untuk pertama kalinya. 


Mata Ali tampak tajam menusuk, hampir membunuh. Dan 
bodohnya Sisy tidak berani melepas pandangannya dari Ali. 


Ali berdiri dari meja kerjanya berjalan lambat ke arah Sisy 
tapi tidak terlalu dekat dia masih berdiri menjaga jarak dari 
gadisnya itu. 


"Kita udah pernah bahas ini kan dulu, apa perlu gua ulangi 
lagi, nyokap gua maunya lu. Jadi gua harus gimana? Lagian 
gua pikir siapa tau dengan nikahin lu pernikahan gua bisa 
langgeng. Gak kek pernikahan gua yang udah-udah kandas 
semuanya," 


"Apa maksud lu?" kening Sisy berkerut bingung. 


Ali mengembuskan nafasnya lalu kembali berjalan duduk di 
kursi pesakitannya. "Gua capek aja kawin cere kawin cere! 
Gua mikir mungkin pilihan nyokap itu yang bener buat 
gua!" 


Sisy makin di buat bingung dengan penjelasan Ali, "Kawin 
cere apa sih maksud lu gak ngerti gua? Pernikahan yang 
udah-udah maksudnya apa lagi? Tambah gak ngerti gua 
arah bicara lu," 


Akhirnya Ali memijit keningnya karena pusing dengan 
perilaku istrinya. Kenapa susah sekali bicara dengan bocah 
SMA ini. 


"Sisy istri gua yang oon kebangetan yang polosnya minta 
ampun harus gua bilang secara jelas gua nikahin lu karena 


gua capek jadi duda! Gua nikahin lu tuh awalnya buat 
muasin hasrat gua! Dan gua milih lu karena lu pilihan orang 
tua gua! Gak kek istri-istri gua yang dulu! Pilihan gua 
sendiri tapi kelakuannya...," Ali menatap Sisy yang tiba-tiba 
berdiri menegang melongok memandang Ali. 

"Ah... Keknya kalian kelakuannya sama aja," tambah Ali 
tanpa melihat ke arah Sisy. 


"APA LU BILANG!" Sisy berteriak histeris ke arah Ali 
membuat pria itu kaget bukan main. 


"Lu kenapa sih Sy teriak-teriak? Kesambet lu?" 


Sisy berjalan cepat ke arah samping kursi Ali menatap Ali 
lurus wajahnya penuh kemarahan, "Apa maksud ucapan lu 
tadi? Jadi lu bohongin gua? Jadi selama ini lu duda? Lu dah 
pernah nikah? Gitu maksud lu! Hah?" 


Alis mata Ali tampak naik sebelah, dia melihat istrinya 
bingung, sepertinya istrinya ini tidak tau kalau selama ini Ali 
Duda. 


Ali berdiri dari tempat duduknya menyilangkan kedua 
tangannya di dada membalas tatapan mata Sisy. 


"Siapa yang bohongin lu? Gua emang duda tapi sebelum 
nikah sama lu! Sekarang gua statusnya suami bukan duda 
lagi, ngerti!" 


Mulut Sisy terbuka lebar dia shock mendengar ucapan Ali, 
"OMG! JADI BENERAN LU DUDA?!" 


"Mak...mak...maksud gua pernah duda? Gitu?" 


Nafas Sisy naik turun karena kaget. Dia menelan salivanya 
melihat ekspresi Ali yang tampak biasa aja. 


"Kenapa? Lu kaget? Bukannya lu dah tau ya kalo gua duda? 
Gak usah sok drama deh!" 


"OMG! ALI! GUA GAK PERNAH TAU LU DUDA! GA ADA YANG 
NGASIH TAU GUA! TAU LU!" Sisy berteriak sekencang- 
kencangnya ke arah wajah Ali. 


Sedangkan Ali yang melihat ekspresi wajah Sisy cuma 
tersenyum geli lalu tertawa terbahak-bahak. 


"HAHAHHAHAHA!" 


Sisy bingung dia melihat Ali aneh, kenapa pria di 
hadapannya ini malah tertawa bahagia. 


"Ketawa aja trus sampe lebaran monyet! Puas lu bohongin 
gua! Kenapa lu gak bilang kalo lu tuh duda! Pantesan aja lu 
tuh mesum kuadrat! Ternyata lu duda!" 


Ali berusaha menahan tawanya agar tidak meledak. "Gua 
gak pernah bermaksud bohongin lu Sy karena sedari dulu 
nyokap lu udah tau gua duda dua kali jadi gua pikir lu ud..," 


"Apa lu bilang?" potong Sisy dengan tampang yang semakin 
kaget. 


"Duda...duda dua kali? Maksud lu apaan ngomong kek gitu! 
Lu udah nikah dua kali sebelum gua gitu? Jadi gua istri ke 
tiga lu!" 


Ali menghembuskan nafas beratnya, dia kelelahan 
menjelaskan kepada istrinya itu perihal rumah tangganya 
dulu. Sedangkan Sisy berusaha mengatur nafasnya yang 
hampir habis. Seperti ada sesuatu yang meledak di diri Sisy. 
Dia sangat terkejut dan panik. 


"OMG! OMG! OMG MAMII!!!" teriakan nyaring Sisy kali ini 
membuat Ali harus menutupi kedua telinganya. 


"Sisy bisa gak si lu jangan teriak kenceng-kenceng? Budek 
telinga gua tau!" 


"Bodo amat! Gua benci sama lu! Kenapa lu gak bilang kalo 
lu duda hah? Dua kali lagi! Tau gini gua ogah nikah sama 
lu," omel Sisy tepat di wajah Ali. "Masa gua gadis perawan 
ting tong gini dapet bekas! Bekas dua kali lagi," 


Ali melihat wajah Sisy yang tadinya marah, emosi, tegang, 
kaget berubah lemes seketika duduk di pinggiran king size. 
Ali merasa kasihan sama istrinya itu dia ingin menghibur 
Sisy. Membawa gadis itu entah kemana Tapi tiba-tiba dia 
ingat kalo Sisy juga sudah membuatnya kesal dan terkena 
migren sakit kepala akibat pengakuannya yang mempunyai 
Mantan seratus. 


"Sama kalo gituh! Kalo gua tau lu itu punya mantan pacar 
sampe ratusan gua juga ogah nnikahin lu. Lu Itu koleksi 
mantan apa Koleksi semut banyak amat!" sindir Ali. 


"Tapikan gua masih Virgin trus gua juga gak janda kek lu!" 
tunjuk Sisy semangat ke wajah Ali. 


Tiba-tiba Ali mempunyai ide mengerjai Sisy. "Ya iyalah lu 
gak janda lu kan blom pernah cere, kan sama kek gua, gua 
juga gak janda tuh!" 

"Ali maksudnya gak kek lu yang duda!" geram Sisy emosi. 


Ali semakin bersemangat mengerjai Sisy, "Gua gak duda 
Sisy gua suami lu," 


"Maksudnya dulu sebelum nikah sama gua!" maki Sisy 
semakin nyolot. 


"Ya mana gua tau, gua pikir nyokap lu udah cerita soal 
status gua," ujar Ali dengan santainya. 


Sisy mengumpat kesal, "Gua gak pernah tau, kalo gua tau 
gak mungkin gua semarah ini sama lu! Pokoknya gua gak 
mau tau gua mau ketemu Mami gua mau ngomong soal ini 
sama Mami! Gua gak terima suami gua duda!" 


Sisy berjalan cepat hendak keluar dari kamarnya tapi 
langkah kakinya terhenti karena tangan Ali sudah mencekal 
erat pergelangan tangan Sisy. 


"SISY!" bentakan Ali sangat keras. 


Tatapannya serius. Ali memutar badan Sisy dan 
menyeretnya ke king size. 


Sangat cepat hingga Sisy tidak sanggup melawan karena Ali 
sudah menindihnya. 


"Jangan coba-coba keluar dari sini atau lu gua perkosa," 


"Ta..tapi gua mau ketemu Mami," suara Sisy terdengar pelan 
dan takut. 


Ali sudah lelah berdebat dengan istrinya yang labil itu dia 
lebih memilih membungkam bibir Sisy dengan bibirnya. 


"Mmmmppphmm....," Sisy berusaha sekuat mungkin 
melepaskan ciuman mereka. Namun gagal. 


Ali melumat bibir Sisy kasar lalu kembali lembut dan sedetik 
kemudian kembali kasar. Dia juga menggigit, mengulum 
hingga bermain lidah di dalam bibir Sisy. 


Saat ciuman itu terlepas Ali memerintah, "Jangan buang 
tenaga lu karena itu sia-sia sayang," 


Tbc., 


Waow! Ini panjang kn? 
Jd aku gak terima comment pendek y!! 


Kok vote nya turun ya 
Maaf klo garing n gak enak di baca 


Rabu, 12 Desember 2018 


Re-post: 16.19 wib 
Kamis, 10 desember 2020 


Part 25 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 

Gisell laura Wijaya (Mami Sisy) 
Mark George Chandra (Papa Ali) 
Sharon Natha Chandra (Mama Ali) 
NO COPAS NO BULLY 


Warning 1844 
Anak kecil menjauh... N Jangan baca kalo gak suka!! 


Saat ciuman itu terlepas Ali memerintah, "Jangan buang 
tenaga lu karena itu sia-sia sayang," 


Sisy memandang jelas bola mata hitam Ali yang beku, 
dingin, kaku tapi menggoda. Itu pasti. Wajah Ali mengikis 
sudut pipi Sisy memberi jarak tapi hembusan nafas Ali 
terdengar hingga membuat bulu kuduknya berdesir. 


"LU ingin mengadu baby? Mengatakan tidak terima karena 
gua duda lalu meminta Mami-Lu mengurus surat cere kita, 
begitu baby?" suara Ali lembut, berbisik di telinga Sisy 
membuat gadis itu berfikir jelas akan kalimat Ali yang sama 
sekali tidak terpikirkan di otak kecilnya. 


Oh tidak! maksudnya belum terpikirkan olehnya. 


"Bu..bukan gitu..," bibir Sisy bergetar. Dia gugup karena Ali 
sudah memainkan paha mulusnya yang putih dan selalu 
membuatnya tergoda. "Hentikan Ali!" 


Bukannya berhenti Ali semakin memajukan tangannya 
hingga menyentuh miss v Sisy. Menekan kepemilikan Sisy. 
Membuat gadis itu frustasi. 


"Aliii... Sakiilit," Sisy menahan sekuat tenaga tangan Ali tapi 
apa daya tangannya terlalu mungil dan lemah mendorong 
tangan berotot Ali. 


"Benar begitu baby?" Ali masih bertanya di sela-sela 
aktifitasnya mengelus lembut vagina Sisy. 


Sisy menggeleng tak karuan, ada sesuatu yang mengalir 
aneh di tubuhnya. Seakan tersengat entah itu apa. Dia 
berusaha menahan diri menggigit bibirnya agar tidak 
mengeluarkan desahan yang membuat Ali semakin gila. 


"Kenapa cuma menggeleng, bicara Sisy?" bentak Ali marah 
dengan reaksi Sisy yang sepertinya tidak ingin di sentuh 
olehnya. Tapi Sisy masih diam menahan hasratnya yang 
terpendam. 


"Baik kalo itu mau Lu," Ali melepaskan tangannya dari 
vagina Sisy berpindah tempat menyentuh di balik 
punggung gadis itu. "Gua akan mengizinkan lu menemui 
Mami lu tapi sebelum itu lu harus memberikan hak gua yang 
lu tahan selama ini, gua minta hak gua sekarang," 


Mata Sisy melotot mendengar perkataan Ali di tambah lagi 
tangannya dengan cepat membuka penutup dress di tubuh 
Sisy. Menampakkan bra hitam yang masih utuh menutupi 
dua bukit kembar Sisy. 


Deru nafas Ali tak teratur melihat tonjolan payudara Sisy. 
Padat sempurna. Membuat Ali segera ingin bermain-main di 
sana. 


"Aliih... Ssshh," Sisy mengeluarkan desahannya untuk 
pertama kali membuat Ali semakin tak tahan melanjutkan 
aksinya. Tangan Ali sudah meremas kuat payudara Sisy. 
Entah di mana tapi bra hitam itu sudah tidak lagi menutupi 
bukit kembar Sisy. 


"Aaahh... Sakit... Ali sakit...," Sisy menahan kesakitan karena 
remasan tangan Ali yang terlalu kuat. 


Ali tidak peduli dia tidak merespon ucapan Sisy yang 
merintih. Wajah Sisy sudah berubah sedih, dia ingin 
menangis dan Ali paling tidak suka itu. 


"Jangan nangis!" bentaknya di sela-sela aktifitasnya. 


"Tapi sakit Li," suara Sisy terdengar parau. Sekuat tenaga 
dia menahan airmatanya agar tidak tumpah. 


"Diam Sisy!" titah Ali lalu melumat bibir ranum sisy. 
Menggigit, mengulum bibir itu kasar. 


Walaupun terasa sakit di dadanya tapi ciuman Ali mampu 
membuat rasa yang aneh mengalir hebat di tubuhnya. Rasa 
nikmat yang luar biasa. 


Sisy sampai membusungkan dadanya karena tak tahan 
menerima rangsangan dari Ali. 


"Aaaahh...sshh...., Aliiih...," 


"Yaaahh baby..., lu membuat gua gila baby," Ali mulai 
memberikan tanda merah di sekitar leher Sisy juga 
payudaranya. Kissmark itu membuat Sisy mabuk kepayang. 


"Aaahh..Ali...pelan..pe..lan..aahh sakit Li," Ali menggigit 
setelah memberikan tanda merah di sekitar payudara padat 
Sisy. 


Sangat banyak kissmark hingga membuat Sisy merintih 
antara sakit dan nikmat. 


Ali turun hingga ke perut rata Sisy, mencumbui hingga ke 
dasar kepemilikan Sisy. Di sinilah tempat yang paling di 
takutkan Sisy. Tempat yang selalu di jaganya. 


"Ja..jangan Ali!" pekik Sisy sangat Ali mulai menggesekkan 
tangannya tepat di vagina Sisy yang sudah basah. 


"Gua belum mulai satu ronde pun baby," senyum mesum Ali 
terpancar dari wajahnya. "Tapi lu sudah basah sayang," 


Wajah sisy merona merah melihat sesuatu di tangan Ali. Sisy 
berfikir apa itu? Tapi dia tidak mampu untuk bertanya 
karena Ali sudah mulai membuka baju dan celana 
panjangnya membuat Sisy melotot memandang sesuatu 
yang sedari tadi menegang di balik boxer Ali. 

Sisy menutup kedua matanya menggeleng cepat dan sudah 
mengeluarkan airmatanya saat Junior Ali menggesek 
kepemilikannya. 


"Hiks... Alii jangan...hiks.. Gua takut...hiks," Sisy menangis 
saat Ali bener-bener sudah on ingin melahap habis 
surganya. 


"Shit! Berhenti nangis Sisy!" sentak Ali lagi. 
Bukannya berhenti gadis itu semakin menangis kencang. 
"HIKS..!" 


Akhirnya Ali cuma bisa menghembuskan Nafas kasarnya 
dan mengumpat marah. Dia menjaga jarak dari tubuh polos 
Sisy. 


"Lu masih ingin ke rumah Mami?" pertanyaan Ali berhasil 
membuat Sisy menghentikan tangisnya dan menggeleng 
cepat. 


"Ng...ngg..ak..hiks," 


Lalu Ali memajukan bibirnya dan mengecup lembut kening 
Sisy. Membuat perasaan Sisy menghangat dan meleleh. 


Cup! 


"Berhenti nangis Sisy gua udah pernah bilangkan gua gak 
suka air mata lu," 


Selalu kalimat yang sama, kalimat perintah yang mampu 
membuat Sisy seketika berhenti menangis. Setelah itu Ali 
membetulkan celananya dan menyelesaikan sendiri 
nafsunya yang tertunda di kamar mandi. 


Lima hari setelah kejadian di mana Sisy mengetahui rahasia 
Ali dan Ali mengetahui rahasia Sisy sikap gadis itu berubah 
drastis padanya. 

Dia selalu bertanya soal perihal mantan istri Ali, kelakuan 
mereka, wajah mereka, apa yang mereka lakukan di kamar 
bersamanya, kemana saja mereka dan kenapa mereka 
berpisah dengan Ali. 


Sungguh Ali bosan menjawab semua pertanyaan istrinya 
itu. Karena sisy bertanya berulang-ulang setiap hari. 


"Sisy berhenti bertanya soal mantan istri gua!" bentak Ali di 
meja kerjanya. Tepatnya di kantor milik Papany. "Bisakan 
bertanya soal mereka di apartemen! Lu menghancurkan 
konsentrasi gua!" 


Sisy yang masih berseragam putih abu-abu itu hanya 
menekuk wajahnya sambil duduk menggoyangkan sepatu 
sekolahnya. Dia baru sejam yang lalu pulang sekolah 
langsung di jemput Ali seperti biasa di sekolah. 


"Ish gua kan cuma tanya mereka berdua pernah ke kantor lu 
gak? Emangnya pertanyaan gua bikin pala lu pecah?" 


Ali memijit kepalanya yang pusing. Dia tidak tahan dengan 
kepolosan istrinya ini. 


"Sisy lu laper gak?" bukannya menjawab Ali malah balik 
bertanya. Membuat Sisy seketika tersenyum mengangguk. 
Benar-benar seperti bocah. 


"Lapeeerr," gadis itu merengek manja sambil menyentuh 
perutnya yang ramping sempurna. 


Ali gemes melihat tingkah manja Sisy, "Pergi ke pantry 
minta apapun yang lu mau baby," 


Ali sadar cuma itu caranya agar dia terbebas dari mulut Sisy 
yang terus saja nyerocos tanpa henti. Membuat setengah 
pekerjaannya hancur berantakan karena pertanyaan tak 
masuk akal dari istrinya itu. 


"Sungguh?" Sisy berdiri dengan mata yang berbinar-binar. 


"Tapi ingat!" sorot mata Ali kembali tajam. "Jangan 
kegatelan! Jangan godai cowok manapun! Kalo sampai gua 
tau lu kegatelan di luar sana, abis lu!" 


Sisy mendengar ancaman Ali acuh tak acuh. Dia memutar 
bola matanya malas, "Assyiap boss!" 


"Sisy!" sekali lagi Ali membentak keras. 


"Ish, iya suami gua yang bawel, gua gak akan ngelirik ke 
cowok manapun! Janji!" jari kelingking Sisy terangkat tepat 
di kepalanya. Berputar-putar memperlihatkan ke arah Ali 
seperti jaminan dia tidak akan menggodai atau tergoda 
pada siapapun. 


Padahal di balik punggungnya. Tangan yang satunya lagi 
menyilang di antara jari telunjuk dan tengah. 


"Maaf Ali gua gak janji! Kalo ada cowok ganteng ya gua 
deketin dong sampe dapet," batin Sisy ceria. 


Ali melirik Sisy yang tersenyum masih berdiri tanpa curiga 
pria itu mengusirnya. 


"Ngapain masih berdiri di situ! Sana pergi!" 


Tiga puluh menit kemudian Ali yang sedari sudah serius 
ingin menyelesaikan pekerjaannya di kagetkan suara pintu 
yang tiba-tiba terbuka. Sekali lagi pekerjaannya terganggu 
oleh kedatangan gadisnya. 


Tanpa melihat ke arah pintu Ali malah bertanya, "Kenapa 
cepat sekali sayang? Lama-lama aja di pantry sayang!" 


"Aku gak ke pantry sayang, aku udah makan siang tadi di 
rumah," 


Suara perempuan yang merdu itu berhasil membuat Ali 
berhenti bergerak. Dia melihat kaget ke arah pintu. 
Perempuan tinggi dengan rambutnya yang sepinggang, 
lurus hitam. 


Pakaiannya yang setengah terbuka karena belahan dadanya 
terlihat dari manapun itu berhasil membuat Ali hampir 


teralihkan. 

"Lu..?" cicit Ali hampir kehabisan oksigen. 

"Iya ini aku sayang," dia maju duduk begitu saja di meja 
kerja Ali. Memamerkan pahanya yang putih bersih untuk di 
sentuh tangan Ali. 


"Elvira ngapain lu ke sini!" Ali berdiri bertanya ke arah 
mantan istrinya itu. 


Percuma Ali sudah tidak menginginkan wanita 
dihadapannya ini lagi. Jadi apapun yang dia lakukan Ali rasa 
itu percuma. 


"Aku kangeeen Li," dia memeluk pinggang Ali. Seenaknya 
menyandarkan kepalanya di dada Ali yang masih di balut 
kemeja putih. 


Ali tak bisa menghindar karena tangan Elvira terlalu cepat 
menerobos pinggang mantan suaminya itu. 


"Sial! Kalo Sisy lihat ini gimana?" umpat Ali di hatinya. 
TBC.,, 


Selamat pagi... 
Dah gitu aja!!! 


Senin, 17 Desember 2018 


Re-post: 06.15 wib 
Jumat, 11 desember 2020 


Part 26 


Yg tidak follow saya tdk perlu comment karena 
comment nya saya hapus, thx 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 
Elvira (Mantan istri Ali ke 2) 


NO COPAS NO BULLY 


"Sial! Kalo Sisy melihat ini gimana?" umpat Ali di hatinya. 


"Miss you honey," sekali lagi Elvira merengek manja di 
pelukan pemuda itu. 


"Ya ampun! Apalagi ini?" batin Ali tak suka. Ali berusaha 
melepaskan cengkraman kuat yang melilit di pinggangnya. 


"Vira Lepas!" titah Ali setengah membentak. 


"Why honey?" dahi Elvira berkerut bingung. Ali tak pernah 
memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Membentaknya. 
Dia kelihatan marah. Apalagi Ali seperti tidak suka dirinya 
memeluk Ali. "Kamu gak suka aku peluk?" 


Kini mereka sudah tidak saling berpelukan tapi Elvira tidak 
melepaskan cengkraman hebat di kedua tangannya tepat di 
kemeja putih Ali. 


Ali mencoba fokus hanya memandang wajah Elvira yang 
sendu, matanya tak teralihkan oleh paha Elvira yang terlihat 
minta di sentuh. Apalagi belahan dadanya sungguh 
membuat sakit mata Ali. 


"Kita udah cerai Elvira, ingat lu bukan lagi istri gua," Ali 
seperti memperingatkan tentang status mereka yang bukan 
lagi suami istri. 


"Sayang itu masalah gampang! Kita bisa rujuk! Sekarang 
pun bisa! Kamu mau kan balikan lagi?" 


Ali melotot mendengar penjelasan Elvira yang di nilainya 
gak masuk akal tersebut. Sedangkan Elvira malah 
menyunggingkan senyumnya yang manis ke arah Ali. 


Ali masih memikirkan kata-kata wanita yang ada di 
hadapannya ini. Baru ketemu setelah beberapa bulan yang 
lalu menghilang tanpa kabar dan tiba-tiba dia datang tidak 
di undang langsung minta rujuk! Setelah Ali sudah menikah 
lagi! Yang benar saja! 


"Elvira lu tau kan gua udah nikah lagi? Jadi gak mungkin 
kita bisa rujuk?" Ali mendekatkan wajahnya di wajah Elvira 
yang hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Tentu 
saja Elvira menyukai yang Ali lakukan. 


Tangannya menjulur memainkan bulu mata Ali yang super 
lentik nan menggoda. 


"Apa yang gak mungkin sayang, tinggal kamu cerai kan 
wanita itu trus kita rujuk!" dia semakin bersemangat 
memainkan bulu mata Ali. 


Alis mata Ali berkerut mendengar jawaban Elvira, rahangnya 
mengeras, batinnya berkecambuk, "Menceraikan Sisy? Yang 
benar saja! Bahkan istrinya itu masih istri rasa gadis! Belum 


tersentuh! Ali gak akan mau Menceraikan Sisy! Itu bodoh 
namanya," 


Tangan Ali langsung mencengkram kuat jari jemari Elvira 
yang masih memainkan bulu mata lentiknya. Tapi wajah 
mereka masih terlalu dekat dan Elvira masih duduk di meja 
kerja Ali. Tentunya dengan pose yang menggoda. 


"Aww!" ringis Elvira sedikit mendesah. "Sayang pelan-pelan 
dong megangnya." 


Wanita itu mencondongkan wajahnya siap mengulum bibir 
Ali yang hanya berjarak beberapa senti dari bibirnya. 


Tab... 
Tab... 
Tab... 


Bunyi langkah sepatu sekolah Sisy terdengar hingga ke 
telinga sekretaris Ali. Wanita seksi dengan rok mini yang 
super pendek itu tersenyum ke arah Sisy. 


"Eh tunggu nyonya!" cegah Lila tepat saat Sisy ingin 
membuka pintu ruang kerja Ali. "Jangan ma..," 


"Ish Kak Lila jangan panggil nyonya ngapa! Gua belom tua 
kak! Panggil Sisy aja!" gadis itu memanyunkan bibirnya 
yang merah alami ke arah Lila. 


Lila hanya tersenyum bingung ke arah Sisy. Memanggil Sisy 
hanya namanya saja itu terasa gak mungkin dan gak sopan 
bagi Lila mengingat gadis berseragam putih abu-abu itu 
adalah istri bossnya sendiri. 


"Tapi... Nyonya...," 


"Tuh kan nyonya lagi!" bentak Sisy tak suka. "Gak mau ah 
gua ngomong sama kak Lila lagi!" 


Sisy lalu memutar badannya dan membuka handle pintu. 
Kreekk... 


Dan Sisy melihat pemandangan luar biasa di hadapannya. 
Seorang wanita dengan pakaian seksi yang punggungnya 
terbuka tengah memeluk suaminya di atas meja kerja lalu 
bibir mereka seperti mau berciuman. 


"BERCIUMAN!!" otak Sisy berfikir keras melihat kejadian itu 
di depan matanya. Tangannya mengepal tak suka. 
Jantungnya berirama semakin cepat. Wajah Sisy berubah 
marah. 


Ali menoleh ke arah pintu karena mendengar suara pintu 
terbuka. Dan Ali kaget melihat istrinya tengah melihatnya 
dengan Elvira. Melihat dengan posisi yang tidak wajar 
memang. 


"Sisy?" gumam Ali pelan. 


Sisy masih berdiri mematung melihat mereka berdua 
membuat Ali cemas! Cemas jika Sisy salah paham lalu pergi 
meninggalkan dirinya. Berlari kabur lalu mengadu pada 
Maminya atau malah kedua orang tuanya. 


"Shit!" umpat Ali kesal. Ali tak sanggup memikirkan 
kelanjutan hubungan mereka. 


"Sayang kenapa?" Elvira masih tidak menyadari kehadiran 
Sisy. "Kok mundur sih? Sini aku mau nyium kamu," 


Sisy bisa mendengar suara manja Elvira yang agresif nan 
menggoda. Membuat Ali semakin bingung karena dia hanya 
fokus ke arah Sisy. Sedangkan Sisy sudah mulai 
memancarkan emosi yang memuncak melihat kegenitan 
wanita itu. 

Belum sempat Ali berteriak menghentikan kata-kata Elvira, 
Sisy sudah duluan maju dengan langkahnya yang secepat 
kilat berteriak dan menjambak rambut wanita tersebut. 


"WANITA GILA! LU MAU NYIUM LAKI GUA, HAH?" 


"Aaaakkhh!!" Elvira menjerit kesakitan karena rambutnya 
yang indah kini sudah hancur oleh tangan perempuan 
bertubuh mini di hadapannya. 


Elvira tertarik karena ulah tangan Sisy kini mereka berdua 
saling berhadapan, "Woi bocah esema apa maksud lu narik- 
narik rambut gua hah!" 


Sisy yang semakin panas lalu mendongak dan menampar 
pipi Elvira. 


Plak! 


Membuat Ali tertegun kaget, ternyata bininya kalo marah 
ngeri juga. 


"Aw!" ringis Elvira menyentuh pipinya. Dia shock ada bocah 
SMA yang berani menamparnya. 


"Eh Pelakor gila! Lu pantes di gituin! Ali itu suami gua! Lu 
siapa berani mau nyium laki gua? Perempuan murahan!" 


Elvira yang kaget mendengar penjelasan Sisy hanya 
menatap bingung ke arah Sisy sambil menyentuh pipinya 
yang masih perih akibat tangan mungil Sisy. Dia masih tak 


percaya perempuan itu istri Ali. Lalu dia melihat Ali yang 
sedari tadi hanya menontoni aksi mereka berdua. 


"Sayang dia bohong kan? Dia bukan istri kamu kan?" Elvira 
berjalan merengek menyentuh lengan kemeja Ali. Bukan 
hanya menyentuh tapi juga mengusapnya dengan lembut 
nan manja. Dia butuh penjelasan Ali di nilainya masuk akal. 


Sisy melotot dengan mulut terbuka lebar melihat aksi Elvira 
yang di nilainya berani itu. Dia tak percaya Elvira lebih 
kegatelan di banding dirinya. 


"Elvira Sisy itu...," 


Sisy maju lalu memutar paksa lengan Elvira tepat ke 
arahnya dan... 


BYUURR!!! 


Belum sempat Ali menjelaskan Sisy sudah menyiramkan air 
putih tepat ke arah wajah Elvira. Sisy bisa melakukan itu 
karena ada segelas air putih di atas meja kerja Ali. Ali shock 
begitu juga dengan Elvira dan saat Ali menoleh ke pintu 
sudah ada selusin karyawan dan karyawatinya yang 
menontoni aksi Sisy yang sangat di nilai Ali sangat... Sangat 
luar biasa memalukan! 


"Ya ampun!" Ali memijit pelipisnya. 


"LU NYIRAM GUA!" bentak Elvira dengan rambut dan 
pakaian yang setengah basah. 


"Gua nyiram lu biar lu bisa mikir! Gua istrinya Ali dan lu 
mendingan per..," 


"SISY STOP!!" pada akhirnya Ali berteriak lantang ke arah 
mereka berdua. 


Tatapan Ali tajam bagai pembunuh dan itu berhasil 
membuat Sisy diam. Membuat nyalinya ciut. 


"BIAR GUA YANG JELASIN!" 


Sisy tidak lagi mau melihat ke arah Ali dia lebih memilih 
membuang muka. Matanya sudah berkaca-kaca Sisy tak 
tahan karena Ali membentaknya. Bukan membelanya. Hati 
Sisy sedih dia terluka. 


"Elvira! Sisy istri gua! Cewek itu istri gua!" jelas Ali tepat di 
hadapan Elvira yang masih tak percaya. 


Tidak ada kata yang keluar dari bibir Elvira, dia sudah 
terlalu shock dengan aksi Sisy dan pengakuan Ali. 


Ali menunggu reaksi mereka berdua yang hanya diam saja. 
Itu membuat Ali stress dan bingung di tambah selusin 
karyawan Ali masih berdiri menonton drama mereka bertiga. 
Ali menghembuskan nafas beratnya dan berteriak ke arah 
pintu yang memang sedari tadi Sisy datang pintu itu telah 
terbuka lebar. 


"LILA TUTUP PINTUNYA ATAU GUA PECAT KALIAN SEMUA!!!" 


Tanpa menunggu Lila yang tersentak kaget dengan wajah 
pucat pasi buru-buru menutup pintu ruangan kerja Ali. 
Sedangkan semua karyawan langsung berhamburan 
kesembarang arah meninggalkan ruangan kerja Ali. 

Satu detik kemudian setelah semua sunyi, Ali membuka laci 
di bawah meja kerjanya. Mengeluarkan cek. Menulis 
beberapa nominal dan merobeknya memberikan cek itu 
pada Elvira. 


"Ini! Gunakan semau lu, jangan datang lagi, gua gak mau 
singa betina di belakang gua ini nyiram wajah lu untuk ke 


dua kalinya," Ali mengucapkan kata-kata itu dengan 
ekspresi tenang. 


Sisy yang melihat kelakuan Ali tentu saja tak terima. 
"Tunggu! Kenapa lu ngasih cek sama dia? Kenapa lu belain 
dia?" 


"SISY!" bentak Ali lagi. Kini sorot matanya semakin tajam. 
Membuat Sisy sekali lagi diam membisu. 


Elvira tidak menyaut ataupun mengatakan sesuatu dia lebih 
memilih segera pergi dari tempat itu. Dia berharap tidak lagi 
berurusan dengan perempuan istri baru Ali. 


Blam!! 


Saat pintu itu tertutup Sisy berlari duduk meringkuk di sofa 
panjang masih di dalam ruangan Ali. Sisy menutup 
wajahnya dengan kedua tangannya dan dia menangis. 


"Hiks...hiks...," 


Membuat Ali sekali lagi menarik nafasnya yang tertahan. 
Memijit pelipisnya. 


"Huth!" 

Dia berjalan lambat ke arah Sisy duduk tepat di samping 
Nu lembut kepala Sisy. 

"Diam sayang, gua gak suka lu nangis," 


Tbc., 


Ada yang nungguin? 


Coba tunjuk tangan? 
Rabu, 19 Desember 2018 


Re-post: 15.23 
jumat, 11 Desember 2020 


Part 27 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Jika bertebaran Typo, tolong kasih tau... 


"Diam sayang, gua gak suka lu nangis," 


Sisy bisa merasakan belaian lembut tangan Ali, hembusan 
nafasnya dan sapuan bibirnya di sekitar poninya. 


"Hiks...hiks...," Sisy tidak peduli hatinya masih sakit, dia 
kecewa dengan Ali yang memilih membentak dirinya dari 
pada membelanya. 


Apa segitu istimewanya perempuan itu di banding dia? 


Ali melihat wajah Sisy yang sesenggukan masih tertutup 
rapat dengan ke dua tangannya. Dia menyentuh kedua 
tangan Sisy bermaksud membuka kedua tangan Sisy agar 
dia bisa melihat wajah Sisy. 


"Jangan nangis sayang," pinta Ali kali ini dia benar-benar 
seperti mohon. 


Sisy yang tau tangannya di sentuh Ali langsung menepis ke 
dua tangan Ali dengan kasar. 


"Jangan sentuh gua...hiks," Sisy melihat ke arah Ali dengan 
air mata, pipi yang basah dan matanya sembab. "Sana! 
Pergi! Hiks..., benci gua sama lu!" 


Ali yang melihat penolakan Sisy tentu saja tidak peduli dia 
semakin merapatkan Sisy di dalam dekapannya. 


"Dengarkan dulu penjelasan gua sayang," 


Sisy menggeleng matanya masih sembab dan menangis, dia 
meronta memukul dada Ali, berkali-kali, "Hiks... Gak! Gak! 
Lepas..in..hiks! Gua gak mau denger apapun...hiks! Lepasin 
gak!" 


Tapi semakin Sisy menolak semakin Ali memeluk dan 
mengunci ke dua tangan Sisy. 


"Gua gak akan lepasin lu!" nada suara Ali tidak terdengar 
melembut lagi. 


Akhirnya gadis itu pasrah di kungkungan Ali. Percuma juga 
melawan. Ali terlalu erat mendekapnya. 


"Dengar.kan.gua.Sisy," titahnya masih mendekap tubuh 
Sisy. 


Setelah di rasakan Sisy tidak melawan dan meronta Ali 
mulai menjelaskan tapi tidak melepaskan pelukannya. Dia 
takut saat melepaskan pelukan itu gadis itu langsung pergi 
meninggalkannya. Dia tidak mau itu terjadi. 


"Elvira datang sendiri tanpa gua suruh sayang, dia memang 
mantan istri gua tapi percayalah setelah kita menikah gua 
gak pernah berhubungan dengannya. Atau dengan mantan 
istri gua yang lainnya. Menjawab telvon dan chattingnya 
juga gak!" kali ini Ali melonggarkan pelukannya. Melihat 
mata Sisy yang menatapnya tanpa kata. Ali yakin banyak 


pertanyaan di pikiran Sisy. Mata Sisy masih merah dan Ali 
mengusap ke dua pipinya yang chubby. 


"Gua minta maaf, gua gak bermaksud ngebentak lu tadi! 
Gua gak ngebela Elvira! Gua ngelakuin itu karena lu udah 
menghukum dia terlalu berat sayang, seharusnya lu gak 
perlu nyiram dia," 


"Kenapa gak!" emosi Sisy yang tadinya reda kembali 
memuncak. "Dia meluk lu! Mau nyium lu! Ngusap tangan lu! 
Bilang aja sebenarnya lu suka kan di gituin sama dia?" 


Sisy semakin emosi dia berdiri menjauhi Ali. Penjelasan Ali 
yang barusan ternyata tidak mempan bagi Sisy. Gadis itu 
kembali mengusap airmatanya. "Benci gua sama lu hiks...," 


"Huth!" 


Hembusan nafas Ali terdengar jelas. Dia mencoba 
mengendalikan rasa  amarahnya sendiri. Bersabar 
menghadapi sikap istrinya itu. 


"Sisy bukan gua yang mau di peluk sama dia, dia sendiri 
yang meluk gua! Dia yang mau nyium gua bukan gua! 
Cukup Sisy! Gua harus gimana lagi jelasin sama lu dia gak 
penting buat gua!" 


"Tapi lu ngebentak gua! Hiks... Depan dia lagi," sambung 
gadis itu dengan emosi yang hampir sama meledaknya 
seperti Ali. "Lu ngasih cek segala buat apa? Hiks...," 


Sisy menutup wajahnya sesenggukan menangis terisak lagi. 
Membuat perasaan Ali makin tak karuan. Dia kembali 
mendekat memeluk Sisy. Tapi gadis itu tetap berontak tidak 
suka. 


"Lepas!...hiks... Gua gak mau di peluk lu!..hiks," 


Ali tidak peduli pada penolakan Sisy, menenangkan gadis 
itu di pelukannya terasa sangat sulit tapi dia harus 
melakukan itu. Jika tidak masalah ini akan berlarut dan 
mungkin akan sampai di telinga Orang tua mereka. 


"Sisy gua tau alasan dia ke sini itu karena dia butuh uang! 
Gua sangat mengenal Elvira dari dulu, makanya gua ngasih 
cek itu sama dia. Biar dia gak ke sini lagi. Lu ngerti gak sih 
dia gak penting bagi gua Sy!" Ali menjelaskan dengan suara 
setenang mungkin memeluk erat tubuh Sisy. 


Entah penjelasannya mampu di terima atau tidak di kepala 
gadis itu tapi Ali berharap Sisy bisa mengerti maksud dari 
dirinya memberikan cek itu padanya. 


"Tapi...tapi..," 


Sepertinya gadis itu menolak memahami Maksud Ali. Tapi 
hal itu membuat Ali semakin tegas. 


"Sisy kalo lu marah karena gua ngasih cek itu hanya sama 
Vira, okey gua akan kasih apapun yang lu mau! Tinggal 
sebutkan lu mau apa?" 


Ali melonggarkan pelukannya tapi dia tidak melepaskan 
begitu saja Sisy dari pelukannya. Dia mengunci tangannya 
tepat di belakang punggung Sisy. Sedangkan Sisy menahan 
dada Ali yang di balut kemeja putih dari kedua tangannya 
yang mungil. 


"Bukan gituh...," sepertinya Sisy mempunyai maksud lain. 
Suara Sisy berubah lirih, "Gua gak suka lu ngebentak gua di 
depan cewek itu," 


Tatapan mata Sisy kosong. Dia tidak fokus melihat ke arah 
Ali. Dia hanya mencengkram kemeja Ali lalu mengigit bibir 


bawahnya. Lidahnya keluh, "Karena... Karena... Dada gua 
rasanya nyeri," 


Ali mulai mengerti apa yang di rasakan Sisy. Dia 
membungkuk sedikit mengecup kening Sisy. Lalu kembali 
merapatkan pelukan mereka. 


"Maaf gua gak bermaksud bikin lu sakit hati," 


Sisy mendongak melihat kesungguhan Ali. Dan sekali lagi 
Ali mengecup keningnya. Menyesali perbuatannya membuat 
gadis itu menangis tadi. Sisy merasakan hangatnya kecupan 
Ali menjalar hebat sampai ke hatinya. Pada akhirnya 
senyum Sisy tersungging. 


"Gua maafin lu, walaupun tadi lu udah cingkuh depan gua, 
ya udah gak pa-pa, tapi jangan cingkuh lagi gua gak suka!" 


"Apa? Dia bilang apa? Cingkuh? Bahasa apaan itu?" batin Ali 
bingung. "Apa maksudnya selingkuh?" 


Ali mengulum senyum. Gadisnya hampir membuatnya ingin 
tertawa terbahak-bahak. Dia bener-bener seperti bayi yang 
sangat menggemaskan. Tapi Ali menahan tawanya. 


"Gua gak cingkuh sayang," Ali menoel pipi chubby istrinya. 
Dia mengikuti cara bicara Sisy. Seandainya boleh memilih 
dia ingin menyubit ke dua pipi chubby itu. 

"Cingkuh kok! Itu tadi cingkuh sama mantan!" 


"Oh God! Apa boleh ku terkam Sisy sekarang! Dia benar- 
benar membuat ku tak tahan," batin Ali gemes. 


"Gak cingkuh saya...ng," 
"Cingkuh! Ali cingkuh!" 


Tbc., 
Selamat pagi 


Terima kasih vote kalian yang sangat luar biasa juga 
comment nya 


Tingkat kn Ig y vote nya 
Jumat, 21 Desember 2018 


Re-post: 07.43 wib 
Minggu, 13 Desember 2020 


Part 28 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 
Warning!! 1844 


BUKAN BACAAN UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR!!! 


"Cingkuh! Ali cingkuh!" 


Suara imut Sisy membuat Ali tak tahan untuk tertawa, dia 
berusaha menahan tawanya sekuat tenaga. Senyum Ali tak 
bisa hilang dari wajah itu. Sisy membuat hari itu berakhir 
dengan kebahagiaan. 


"Sekali lagi lu bilang gua cingkuh! Gua bawa lu ke ruangan 
sebelah Sisy," nada Ali mengancam tapi senyumnya masih 
tak bisa hilang. 


Sisy mendelik ngeri melirik pintu yang tertulis private room. 
Apa maksudnya itu kamar pribadi Ali? 


"Lu punya kamar di kantor?" Sisy bertanya kaget. Dia kira 
kantornya ini hanya ada selusin meja dan kursi atau sofa 
untuk duduk dan meeting. 


Senyum miring mengejek tersungging di bibirnya, "Bathub 
juga ada! Lu bisa berendam di sana!" 


"Hah?" Sisy melongok dengan mata berkedip-kedip. 


"Tutup mulut lu! Ntar masuk serangga tau rasa lu," Ali 
menggoda membuat Sisy seketika mengatup bibirnya. 

Lalu karena mungkin sudah tak tahan dengan cepat Ali 
menarik tangan gadis itu. Masuk ke private room. Tentu saja 
dengan paksaan. 


"Ali! Ali tunggu! Lu mau apa? Jangan tarik tangan gua! 
Lepas! Gak mau!" 


Percuma juga berteriak Sisy tak kan bisa menyamai tenaga 
Ali yang jelas lebih kuat dan lebih di atas dirinya. 


Blam! 


Pintu itu dengan mudah tertutup oleh tendangan kecil di 
kakinya. 


"A..ali?" 


Sisy melihat Ali yang menyeringai mesum masih 
mencengkram tangannya dengan erat. Gadis itu melirik 
sekelilingnya. 


Ruangan Private room bak hotel bintang lima atau malah di 
atasnya. Semuanya bernuansa putih dan tampak dinding 
kaca transparan berwarna putih di samping Sisy. Sempurna! 


Tapi tunggu! Ini bukan waktunya mengagumi yang ada di 
sekelilingnya. Dirinya dalam bahaya. Ali pasti akan 
melakukan itu. 


Sisy melangkah menjauhi Ali berusaha melepaskan jari 
jemari Ali yang melilit pergelangan tangannya. Tapi 
bukannya terlepas Ali semakin maju menyeringai semakin 
buas. 


"Jangan takut sayang, gua belum mulai," 


Sisy menelan salivanya menatap bingung ke arah Ali. 
Bingung harus bagaimana karena jarak mereka semakin 
dekat. 


"Mulai?" cicitnya. "Mulai apa? Gua..," 
"KYAAAAAA!!!" Sisy menjerit. 


Gadis itu semakin mundur dan tanpa sadar dia sudah di 
sudut tempat tidur berukuran king size. Jatuh begitu saja 
dengan Ali yang menindih di atasnya. 

Ali memandang mata hazel Sisy, merapikan rambut Sisy 
yang sedikit berantakan hingga ke telinga gadis itu. Tanpa 
tau jika dari tadi jantung Sisy memompa semakin cepat. 


"Lu siap baby?" pertanyaan Ali membuat jantung Sisy 
semakin dagdidug sangat cepat. Sisy hanya diam lalu Ali 
membisikan kalimat vulgar di telinganya. 


"Gua menginginkan itu sekarang sayang," 


“Itu..itu.. Tapi...," Sisy berusaha mendorong kuat dada Ali 
dan... 


Cup! 


Bibir Ali sudah menerobos kuat dinding pertahanan Sisy di 
bibirnya. 


"Mmmpppmhm... Aaa..Ilihh... Mmpphhmm," 


Bibir Ali menyapu seluruh permukaan bibir mungil itu 
hingga ke dalamnya. Lumatan dan gigitan Ali hampir 
membuat bibir Sisy terasa bengkak. Ali yang sudah tak 
tahan sejak di ruang kerjanya mulai berusaha 
menanggalkan seragam putih tersebut. 


Memaksa kancing-kancing itu terbuka satu persatu, 
"Aa..liih.. Ja.jangan...di..buka," di dalam rasa yang aneh 
menjalar di tubuhnya Sisy menggigit bibirnya sendiri saat 
bibir Ali sudah turun ke leher dan menyapu lehernya yang 
putih juga mulus. Menahan segala gejolaknya. 

Sedangkan Ali yang melihat reaksi Sisy dia tidak peduli. 
Bibirnya memberikan kissmark yang banyak di lehernya. 
Terkadang lembut dan berubah kasar. Membuat Sisy 
merintih antara nikmat dan sakit. 


"Ssstt... Jangan di gigit Li.. Aakkh," tangan Sisy masih 
menolak reaksi Ali dan itu membuat Ali menggeram tak 
suka. 


Tangan kekar Ali yang sudah membuka tiga kancing 
seragam sekolah Sisy langsung saja masuk menerobos 
gundukan kenyal yang selalu di sukainya. Payudara Sisy. 
Meremasnya dengan kuat. 


"Dada lu selalu muat di tangan gua sayang," 


"Aaakkh.. Pelan..pelan li.. Aaakh...sakit..," Sisy meminta tapi 
Ali tak peduli. 


Sikap Sisy yang selalu menolaknya dalam hal berbau 
aktifitas ranjang membuat Ali semakin ingin memiliki gadis 
itu walaupun dengan cara yang kurang lembut. 


"Aaakkh.. Aa..li..udah.jangan di gigit..ssssttt...sakit Li..," 
mata Sisy mulai memanas karena ulah gigitan Ali yang 
terlalu kasar di pucuk payudara. 


Terdengar nafas Ali yang sudah melewati kesadaran karena 
hasrat yang tinggi. 


"Jangan minta gua berhenti baby ini terlalu nikmat untuk 
dihentikan," Tangan Ali semakin berani melepaskan kancing 


seragam Sisy yang tersisa lalu berpindah menyibakkan rok 
abu-abunya hingga dia bisa mengelus vagina Sisy dengan 
lembut yang masih tertutup underwaer tersebut. 


Tangannya menggesek underwaer Sisy lalu meloloskan 
underwaer itu dari tubuh mungil Sisy. Sedikit lagi Ali akan 
berhasil menerobos vagina Sisy yang masih berwarna Pink 
itu. 


Ali mendekatkan wajahnya tepat di wajah Sisy tapi 
tangannya menekan kepemilikan Sisy. 


"Gua menginginkan ini sayang," 


Sisy menggeleng dalam mata terpejam tapi Ali bisa melihat 
sudut mata Sisy berair. Tangannya tak bisa lepas dari 
kepemilikan Sisy. 


"Kenapa sayang? Gua belum memulai apapun tapi lu selalu 
nangis?" 


"Hiks... Gua takut Li...," 


Ali melihat wajah Sisy yang ketakutan, matanya terpejam. 
Ali tidak suka ini. Seakan dirinya akan memperkosa istrinya 
sendiri. 


"Kenapa harus takut? Sebentar lagi lu lulus sayang, gak 
akan jadi masalah sekarang atau setelah lu lulus," akhirnya 
Ali mengusap airmata Sisy. 


"Tapi itu masih enam bulan lagi Li...hiks..," Sisy mencoba 
beralasan di sela-sela aktivitas tangan Ali yang liar 
menggesek miss v nya. 


"Don't cry baby," Ali kembali mengusap airmata Sisy lalu 
mengecup lama kening Sisy. Dia menghentikan kegiatan 


jarinya di miss v Sisy. Membuat gadis itu akhirnya berhenti 
menangis. 


"Fine! Gua akan bersabar sampe lu selesai UN," ujar Ali 
bangkit dari menindih Sisy dan membantu gadis itu duduk 
tapi bukan di atas ranjang melainkan di pangkuannya. 


Sisy tidak menolak dia hanya sibuk menutup seragamnya 
yang masih terbuka dengan ke dua tangannya. Sedangkan 
Ali merapikan rambut Sisy yang hampir berantakan. 


"Mmm... Ali..mmm..gua...," Sisy ragu-ragu mengatakan 
sesuatu kepada suaminya itu. Membuat kesabaran Ali kian 
menipis 


"Kenapa sayang? Lu mau ngomong apa?" 


Sisy mengatup bibirnya rapat-rapat, 
"Itu..mmm..gua..mmm," 


"Bilang sayang lu kenapa?" Ali menaikkan sudut alisnya 
yang tampak bingung melihat kelakuan Sisy. 


Sisy yang masih mencengkram seragam putihnya 
bergumam ragu, "Mmm..gua mau pinjem kamar mandi lu, 
boleh?" 


Ali menghembuskan nafasnya, heran. Dia benar-benar 
bingung dengan gadisnya itu. Cuma mengatakan ke kamar 
mandi dia harus seragu itu. Dasar Sisy. 


"Lu mau pipis?" 
Sisy menggeleng lambat, "Mandi." 


Tiba-tiba sudut bibir Ali tersungging lagi. Membuat Sisy 
berkidik ngeri. Seakan dia tau sepertinya dia salah 


mengatakan kalimat itu di saat seperti ini. 


"Mandi," Ali tidak bertanya dia mengulangi kalimat Sisy 
tentu saja dengan senyum mesum yang jelas terpancar dari 
wajahnya. 


"Eh itu..itu..gak jadi deh...mmm...mandi di apartemen aja," 
Sisy berusaha turun dari duduknya di kedua paha Ali. 


"Eit!" belum sempat Sisy menjauh Ali sudah mencengkram 
pinggang ramping Sisy. "Lu mau ke mana sayang? Lu mau 
mandikan? Sini gua mandikan," 

Deg! 


"Tuh kan! Bener! Ali mesum lagi!" 


Tbc.., 


Senin, 24 desember 2018 


Re-post: 18.35 wib 
jumat, 13 desember 2019 


Numpang Lewat 


Selamat pagi 
Selamat hari selasa... 
Selamat menunggu kegatelan sebentar yaaa 


Aku mau adain promosi dulu.... 
Udah pada gede kan yg baca di lapak ini 
Mampir ya d cerita ku yg lain judulnya CS (Candu Sex] 


Jangan terfokus pada judul ya dn dikiranya dari awal sampe 
akhir nge sex mulu kagak gitu pemirsa.... 


Cerita ini fokus pada karakter 1 orang... Okay... Yaitu Maya... 
Ini pov pertama beda dari cerita cerita ku yg lain yg pov 3... 
Ig belajar pov 1 

Warning : khusus 18441 

Bocah unyu menjauh!!! 

Cerita biasa saja, konflik ringan... 


Hanya untuk hiburan semata.. 


My name is Maya. Hanya gadis biasa yang tiba-tiba 
beruntung karena memiliki pacar Billionaire yang tampan, 
kapten tim football dan ditambah dia sangat populer 
pastinya. 


Pacaran kami terbilang sangat sempurna sampai suatu hari 
terjadi perubahan yang sangat drastis di hidupku. 


Perubahan yang harus membuatku berpikir keras. 


Sahabat terbaiknya, dewa. Cowok biasa saja. Awalnya 
begitu tapi berubah sangat luar biasa di mataku. Karena 
pertanyaannya membuat ku akhirnya kecanduan. Candu 
yang tidak bisa di akhiri. 


"Kau mau melakukan sex denganku?" 


Dan akal sehat ku dengan warasnya mengangguk patuh. 
Idiot. 


Cover by @sofyadisty 


Start: 28 April 2020 


Finished: - 


Baca y guys siapa tau gemes sama maya 


Part 29 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 
Warning: 1844 


BUKAN BACAAN UNTUK BOCAH SMP APALAGI SD!! 
HARAP MENJAUH BAGI YANG DI BAWAH UMUR!! 


Jika ada typo tolong kasih tau!! 
"Tuh kan! Bener! Ali mesum lagi!" 


Senyum smirk dengan deretan giginya yang putih dan rapi 
terlihat jelas di wajah Ali. Suaminya ini kenapa pikirannya 
tidak pernah terlewatkan dari mesum. 


"Yuk gua mandiin baby," sekali lagi Ali mengulang kalimat 
yang sama. 


Ali sudah menggendong Sisy ala bridal tentu saja dengan 
sangat mudah tanpa kesulitan sama sekali. Sisy cuma bisa 
mendengus kesal melihat tidak suka ke arah Ali lalu Ali 
menurunkan tubuhnya dan dia berdiri di atas marmer putih. 


"Mau shower or bathub baby?" senyum Ali masih jail melihat 
tepat ke tubuh Sisy. Tangan gadis itu masih mencengkram 
erat seragam putihnya yang kancing bajunya sudah di buka 
semua oleh tangan Ali. 


Dia berusaha menutupi buah dadanya yang hampir terbuka. 


"Udah gua bilang gua gak jadi mandi! Gua mandi di 
apartemen aja!" ketus Sisy membuang muka enggan 
melihat wajah mesum suaminya itu. 


"Nanggung baby kita udah ada di sini, lagian kerjaan gua 
juga udah kelar," Ali mulai melangkah merapatkan di dada 
Sisy yang membusung. 


Gadis itu refleks mundur menyamai langkah Ali. 


"Ngapain lu? Sana! Ja.jangan deket-deket gua! Jauh-jauh 
sana!" Sisy memekik tapi Ali tidak peduli pada pekikan 
istrinya itu. 


Dia semakin mundur tanpa sadar Sisy sudah di pembatas 
dinding yang dingin. Tubuhnya tak bergerak lalu Ali berbisik 
tegas lebih tepatnya memerintah di bibir gadis itu. 


"Jangan menolak gua terus Sisy! Gua gak suka," tiba-tiba 
tangan Ali sudah menakup pipi gadis itu. Lalu bibirnya 
Melumat bibir Sisy lagi. Berkali-kali. 


"Mmmppphmm...," 


Ali memaksa melucuti semua seragam sekolah Sisy. 
Melepaskan semuanya tanpa sisa di tubuh Sisy sedangkan 
Ali masih memakai kemeja putih dan celana panjangnya 
yang sudah basah di guyur shower. 

Sekarang Sisy tampak polos, putih mulus, sempurna. 


"Eengghh," Sisy mengerang saat tangan kasar Ali meremas 
di kedua payudaranya. Lalu bibir Ali semakin jadi melahap 
leher Sisy. Memberikan kissmark lebih banyak lagi dari yang 
tadi di kamar. 


Setelah puas di leher Sisy, Ali berpindah di telinga Sisy. 
Telinga Sisy di gigit- gigit kecil oleh Ali, sesekali di jilatnya 


telinga itu. 


Ali tau itu adalah salah satu titik membuat wanita 
terangsang. Dan benar saja tubuh Sisy semakin menegang 
dia mengalungkan tangannya di leher Ali. 

Membuat Ali tersenyum puas. Sisy tidak lagi menolaknya. 


“Sssshh... Aaakhh.. Aaa..liihh," 

Sisy mendesah tak karuan tubuhnya sudah tak 
memberontak lagi. Dia sudah lemes. Seandainya bisa 
merosot dia pasti sudah jatuh tak berdaya di lantai. 


Ali semakin semangat mendengar desahan Sisy dia 
berpindah melumat, mencium, menjilati payudara Sisy. 
Sesekali dia menggigit kecil niple Sisy. 


"Aaakkh..Aaalihh....Sa..kit..akkkh...pelan- 
pelannn..Liih...sshh..," 


Ali yang yakin Sisy sudah semakin terangsang langsung 
memindahkan tangannya di miss v gadis itu. 
Menekan masuk mencari pusat rangsangan Sisy. 


"Aliihh cu..kup..aakkhh...," 


Tangan Ali tak bisa berhenti dia melihat kabut nikmat di 
mata hazel Sisy. Satu jarinya di gerak-gerak secara maju 
mundur hingga gadis itu mengerang mengeluarkan cairan 
kenikmatan. 


Wajah Sisy tampak lelah nafasnya ngos-ngosan. Ke dua 
tangannya melingkar di leher Ali. 


"Ini saatnya?" batin Ali. 


Ali menakup dagu Sisy, memaksanya mendongak 
menatapnya. Tatapan Ali liar menusuk tajam. Rambut basah 


Ali terurai jatuh hingga ke lehernya. Dia terlihat semakin 
sempurna. 


"LU puas baby?" Ali bertanya tapi dia tidak berhenti bicara 
sampai di situ. "Sekarang saatnya lu puasin gua sayang," 


Mata Sisy melotot tajam, dia kembali menegang, takut. 


"Gua bakalan pelan-pelan sayang," Ali berbisik vulgar di 
telinga Sisy. 


Membuat gadis itu gemetar. Gemetar karena takut. 


Tiga jam kemudian. 


"Shit!" Ali mengumpat geram dan emosi dia duduk 
menyilangkan kedua tangannya di dada di atas meja 
kantornya. 


"Lu kenapa bro?" Billy bertanya tepat ke arah Ali. 


Ali tidak menjawab sama sekali dia hanya sibuk melihat ke 
arah pintu samping yang bertulisan private room tersebut. 
Dan lagi-lagi wajahnya menggeram marah. 


"Damn!" 


"Put lu kenapa? Lu marah sama kita-kita?" kali ini 
sahabatnya Adipati yang menoleh ke arah Ali yang sudah 
mengganti kemeja dan celananya yang basah akibat di 
kamar mandi tiga jam yang lalu. 


"Gua gak pa-pa," Ali berucap datar tanpa melirik mereka 
berempat. 


"Gak mungkin lu gak pa-pa tapi lu diam aja selama tiga 
jam," timpal Rizky sambil melempar kacang yang belum di 
kupas ke arah Ali. 


Sayangnya kacang itu tidak mengenai wajahnya, seperti 
biasa Ali dengan mudah menghindar serangan apapun. 


"Ya' kan bro!" Rizky melirik ke arah Adipati, Dimas dan Billy. 
Dan mereka semua mengangguk setuju. 


"Lu kenapa manggil kita berempat ke sini? Lu ada masalah 
sama bini lu yang tidur pulas di kamar sono," Dimas 
bertanya sekaligus melihat yakin ke arah private room. 


Ketiga sahabat Ali langsung kaget. Billy, Adipati dan Rizky 
tak percaya kalau ternyata Sisy ada di ruangan Ali hanya 
saja di ruang yang berbeda. 


"Eh! Serius Put? Bini lu di sini?" Adipati yang gak pernah 
peka bertanya duluan ke arah Ali. 


Ali yang mendengar celotehan mereka hanya tersenyum 
terkekeh. 


"Pantes rambut lu basah," Billy mulai berfikiran mesum. 
"Otak lu Coy," ujar Rizky. 


"Kenapa? Ada yang salah sama otak gua? Bener kan? Putra 
pasti abis ena-ena," Billy menjelaskan penuh keyakinan ke 
arah mereka semua. 


Ali yang mendengarkan penuturan Billy tentang bercinta 
cuma bisa mendengus kesal. Wajahnya semakin di tekuk 
marah. 


"Bener lu udah jebolin dia?" Dimas bertanya lagi karena dia 
tak yakin. 


Sekali lagi Ali mendengus kesal, tiba-tiba dia teringat tiga 
jam yang lalu di kamar mandi. 


Ali yang sudah yakin Sisy akan menurut padanya entah 
kenapa menghentikan aksinya menerobos dinding 
kepemilikan Sisy. 


Gadis itu kembali terlihat menyedihkan dengan airmata 
yang semakin basah di kedua pipinya. 


"Hiks...hiks... Gak mau... Hiks..gua gak mau Li...hiks jangan 
paksa gua...hiks," 


Lagi-lagi Ali tak kuasa dengan kata-kata Sisy. Airmatanya 
dan penolakanya yang brutal membuat Ali yakin Sisy belum 
siap untuk making love dengannya. 


Bayangan itu terus saja membuat pikiran Ali semakin kalut 
dan bertanya. Dia tampak bingung. Ini sudah hampir 
setahun dan sebentar lagi Sisy lulus sekolah. Tapi entah 
kenapa dia tidak bisa melancarkan hasratnya pada istrinya 
itu. 


Ali melirik datar ke arah mereka berempat, "Sisy masih 
perawan gua cuma making out tadi," 


"Tuh kan bener!" Dimas melihat sambil melotot tepat ke 
arah Billy juga Adipati. "Sotoy sih lu pada!" 


"Kok gua di bawa-bawa!" ketus Adipati. "Gua kan gak nge- 
gas tadi ngomongnya!" 


Ali lagi-lagi menghembuskan nafasnya, niatnya menyuruh 
mereka berempat kemari karena dia ingin bertanya soal 
Sisy. Tapi melihat mereka berempat yang wajah dan 
sikapnya tampak bodoh dengan masalah Ali akhirnya dia 
membatalkan niatnya untuk bertanya dengan mereka saat 
ini. 


"Gak ngegas tapi yakin kan sama omongan tuh bocah!" 
tambah Dimas lagi. 


"Kok ngomongin bocah lirik ke gua?" Billy tersulut emosi. 


"Ck! Kalian bisa berhenti berdebat gak!" tegas Ali marah. 
"Gua nyuruh kalian ke sini bukan buat ngomel gak jelas! 
Kalo kalian cuma bisa berantem mending keluar deh 
sekarang selesaikan di parkiran sana!" 


Mereka berempat terdiam mendengar omelan Ali yang 
panjang lebar. Akhirnya sahabatnya itu mengeluarkan sifat 
aslinya. 


"Oke Fine! Kita-kita berhenti nyerocos asal lu cerita lu ada 
masalah apa sama istri lu?" Dimas bertanya sekali lagi. 


"Hufh!" Ali menghembuskan nafasnya sebelum bercerita. 


"Gua udah ngelakuin seperti yang kalian saranin, tapi gak 
ada hasilnya. Sekarang gua bingung sebenarnya istri gua 
itu kenapa?" 


"Istri lu menopause kali," jawab Billy Asal. 


Ali melotot tajam ke arah Billy, Sedangkan Rizky 
mengumpat serapah ke arahnya, "Anjing! Sisy baru tujuh 
belas taon bego! Menopause tuh buat nenek-nenek! Tolol 
lu!" 


"Ooh...," sepertinya Adipati mulai mengerti. "Mungkin bini lu 
gak normal Put," 


Wajah Dimas dan Rizky berubah tak jelas. Sedangkan Ali 
mulai mengumpat marah ke arah Adipati. 


"Fuck! Kalo gak normal gak mungkin pa..," kalimat Ali 
terhenti seketika. Dia gak sanggup melanjutkan kata- 
katanya. 


Sebenarnya Ali ingin bilang, "Kalo gak normal gak mungkin 
pacar-pacarnya ada ratusan!" bisa turun pamor Ali 
mengatakan itu kepada empat sahabatnya. 


Menikahi perempuan player luar biasa! 
"Paa..apan Put?" tanya Rizky. 


"Maksud gua gak mungkin lah dia gak normal gila lu 
Adipati, stress kok di bawa-bawa'!" geram Ali meninggalkan 
mereka berempat ke kamar sebelah. 


Bisa-bisa Ali ikutan gila berbicara lebih lama lagi dengan 
mereka berempat. 


"Woi Put! Mau ngapain lu?" Pekik Dimas sebelum pintu itu 
tertutup. "Istri Iu kan masih tidur!" 


"Berak! Ngapa lu mau ikut?" tanya Ali dengan santainya. 


Mereka berempat membuang muka sambil melempar apa 
saja ke arah pintu yang sudah tertutup itu. 


"Anjilirr bahasa lu gila!" teriak Dimas mengumpat kesal. 
Blam! 


Tbc..., 


Rabu, 26 Desember 2018 


Re-post: 05.20 wib 
Selasa, 15 desember 2020 


Part 30 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 
Kasih tau typo-nya Please 


Sebulan setelah kejadian sore itu di kantor Ali sikap Sisy 
semakin berbeda. Ada yang lain dari Sisy, Ali tau itu tapi dia 
tidak berani menyimpulkan apa yang berbeda dari istrinya. 


"Mau ikut gua atau pulang?" Ali bertanya di sela-sela 
aktifitas menyetir mobil. Sikapnya masih sama dingin. 


Sebenarnya dia tahu Sisy akan mengatakan apa. Tapi entah 
kenapa Ali tetap bertanya, dia berpikir siapa tahu hari ini 
istrinya mau menemaninya di kantor. 


"Gua di apartemen aja," Sisy menjawab sepelan mungkin 
tapi Ali masih mendengarkan apa kata wanita itu. 


"Lu beneran gak mau ke kantor?" Ali gak menyerah dia 
masih berharap Sisy berubah pikiran. 


Gadis itu menggeleng tapi dia tidak mengatakan apa-apa. 
Membuat Ali geram. 


"Yakin? Di apartemen gak ada siapa-siapa? Ntar kalo lu 
kenapa-napa gimana?" 


Sisy yang masih mengenakan seragam putih abu-abu 
memandang sinis ke arah Ali, wajahnya tampak kesal, "Ali 
gua tau gua masih esema tapi gua bukan anak kecil yang 
perlu lu cemasin." 


"Gua gak cemasin lu," Ali berucap dingin. Suaranya tetap 
sedatar mungkin. 


"Trus?" mata Sisy menyipit bingung. 


"Gua cemasin nyokap gua yang ngomelin gua tiga jam kalo 
gua ninggalin lu di apartemen!" jelas Ali meninggikan 
suaranya. 


"Kok gitu?" Sisy menoleh masih tidak mengerti. Bibirnya di 
manyunkan membuat Ali gemes ingin melumat bibir merah 
Sisy. 


"Bibir lu biasa aja! Gak usah di majuin juga!" protes Ali lalu 
kembali memperhatikan jalan raya di depannya. "Dengerin 
gua Sisy gara-gara ninggalin lu sendirian di apartemen 
selama sebulan ini Mama terus-terusan neror gua dengan 
ceramah-ceramahnya. Dia juga takut kejadian kemaren ke 
ulang lagi, ngerti lu!" 


"Kejadian apaan?" Sisy makin tidak paham. 


Ternyata gadisnya ini benar-benar membuat kesabaran Ali 
kian menipis. Lihat saja dengan mudahnya dia melupakan 
kejadian kemarin yang baru terlewatkan satu hari. Gimana 
yang berbulan-bulan? Ali tidak bisa membayangkan itu. 


"Lu hampir tenggelam di kolam renang! Lu lupa hah? Perlu 
gua ingatkan? Gara-gara itu gua di omelin dari siang sampe 
sore di telvon, tau lu?" 


"Gimana lagi gua kan gak bisa berenang," gumam Sisy 
cuek. 


"Tau gak bisa berenang ngapain sok-sok'an berenang," batin 
Ali emosi. Mau tak mau dia melampiaskan kemarahannya di 


stir mobil yang di cengkramnya kuat-kuat. "Kalo gue gak 
cinta udah abis lu Sisy." 


"Eh tapi syukur ya ada Mia tetangga sebelah lu yang 
nolongin gua," wajah Sisy yang tadinya ceria berubah 
muram. "Coba kalo gak ada dia yang nolongin gua waktu itu 
pasti gua udah...--mati." 


Mendengar itu Ali langsung menoleh ke arah Sisy melihat 
wajahnya yang kosong tanpa ekspresi. Tidak ada keceriaan 
seperti biasanya. Tidak ada juga kepedihan. Seakan Ali 
melihat Sisy yang lain, Sisy yang berbeda. 


Kenapa Sisy tiba-tiba ngomongin kematian? Ali gak suka! Ali 
gak suka Sisy yang kek gini? Seakan Sisy sedang 
mengikhlaskan jika dia tidak ada lagi di dunia ini. Lalu apa 
jadinya Ali tanpa Sisy? 


Dada Ali menjadi sesak! Ada yang sakit di sana! Dan Ali 
tahu itu karena apa. 


CIITT!! 


Ali menghentikan laju mobilnya. Untungnya jalan tol sudah 
mulai sepi jadi mobil Ali selamat dari amukan kendaraan 
lain di belakangnya. 


Gara-gara Ali yang nge-rem mendadak Sisy hampir terluka. 
Lagi-lagi dia selamat karena ada seatbelt yang 
melindunginya. 


"Ali apaan sih lu pake ngerem mendadak! Emang lu nabrak 
apaan?" pekik Sisy shock. 


"Lu yang apaan? Lu ngomong apa barusan! Kalo gak di 
tolongin Mia lu pasti mati! Emang lu Tuhan tau kapan hidup 
lu selesai!" geram Ali marah. 


"Itu...mmm..itu..," Sisy ketakutan melihat Ali marah. Dia gak 
ada maksud untuk membuat suaminya itu marah. Sungguh 
bukan itu maksud Sisy. 


"Gua gak suka lu ngomong kek gitu! Sekali lagi gua denger 
lu ngomongin mati-mati gua beri lu!" nada suara Ali 
mengancam. 


Tanpa menoleh dan menunggu balasan omongan Sisy Ali 
melanjutkan perjalanannya menekan pedal gas melaju 
meninggalkan jalan tol. Bukan ke arah apartemennya tapi 
kantornya. 


"Maafin gua Sy! Gua gak bermaksud bentak lu! Gua cuma 
gak suka lu ngomong kek tadi," batin Ali lirih. 


Sesekali Ali melirik Sisy dengan bola matanya yang hitam 
tapi gadis itu tidak tahu karena Sisy hanya melihat ke arah 
luar kaca jendela. 


Tanpa Ali sadari juga sejak tadi Sisy terus saja memikirkan 
kata-kata Ali. 


Rasanya sakit selalu mendengar bentakan dan makian Ali 
tapi Sisy selalu berhasil menyembunyikan itu semua dengan 
keceriaan dan kebahagiaan yang dia buat. Semua itu Sisy 
lakukan untuk menghibur hatinya agar selalu kuat setiap 
hari. 


"Ali andai lu tau Li," batin Sisy bergemuruh sesak. Lalu gadis 
itu meremas kuat seragam putihnya tepat di dadanya yang 
terasa nyeri. "Andai lu tau semua ini." 


Esok harinya saat Sisy dan Yukie berada di kantin sekolah 
seseorang yang sangat familiar di mata Sisy, Seseorang 


yang sempat di pacari Sisy setahun yang lalu tiba-tiba 
tanpa di undang duduk begitu saja tepat di sebelah Sisy. 


"Hai sayang," dia menyapa Sisy tanpa Sisy pinta. 


Sisy tidak melirik ataupun membalas sapaan cowok 
tersebut. Dia hanya fokus dengan soto betawinya yang 
berada tepat di hadapannya. 


Melihat reaksi Sisy yang diam saja membuat cowok itu 
semakin bersemangat menggodanya. 


"Pulang gua anter ya?" 


Sisy masih gak peduli, dia sibuk menyuapi kuah soto itu ke 
bibir mungilnya. 


"Kalo lu diem berarti jawaban lu iya sayang," cengirnya 
kepedean tingkat tinggi. 


"Ya ampuunn Baraaa...," bukan Sisy yang bicara melainkan 
Yukie sahabatnya yang sedari tadi mendengarkan rayuan 
gombal receh Bara. Gadis itu tidak tahan karena Sisy tetap 
bungkam sedangkan pria itu malah semakin kepedean 
merayu Sisy. "Lu tuh ya gak ada kapok-kapoknya 
ngedeketin Sisy. Lu gak takut di hajar Ali lagi hah? Mau lu 
opname di Singapura lagi. Kalo gua sih ogah mending cari 
cewek lain." 


Sindiran Yukie hanya di balas senyum miring Bara. Pria itu 
tidak peduli pada kejadian setahun lalu. Dia lebih peduli 
pada Sisy. Wanita yang belum sempat di sentuhnya itu. 


"Sorry Bara, ntar siang bodyguard gua jemput, lu anterin 
cewek laen aja," Sisy berucap datar sambil berdiri ingin 
berlalu pergi dari hadapan Bara. 


"Eit! Tunggu dulu!" Bara menahan pergelangan tangan Sisy. 
Cengkraman yang sangat kencang. 


"Bara! Lepasin..., sakiitt." 


"Woi! Bara apaan sih lu!" pekik Yukie melotot kaget ke arah 
tangan Sisy yang di cengkram hebat Bara. "Lepasin temen 
gua! Atau gua te/von Ali! Biar lu di hajar lagi sama dia!" 


Bara mendengus kesal mendengar ancaman Yukie tapi dia 
malah balik menantang Yukie, "Telvon aja, silahkan! 
Sekalian bilangin istri kesayangannya ini mau gua tidurin!" 


Mata Sisy melotot ke arah Bara sedangkan Yukie 
menggeram emosi. Dia sudah siap menghubungi Ali. Dia 
tidak rela jika Sisy sampai kenapa-napa di tangan cowok 
gila seperti Bara. 


Sisy menggeleng ketakutan suaranya terhenti di 
tenggorokan, "Ja..jangan Kie, jangan telvon Ali." 


Sisy cuma bisa menggeleng panik dan takut. Dia tidak ingin 
Bara di habisi Ali kali ini. Dia tidak ingin gara-gara ini Ali 
masuk penjara. 

TBC., 

Terima kasih 


Kamis, 27 Desember 2018 


Re-post: 04.10 wib 
Rabu, 16 Desember 2020 


Part 31 


Sebelum baca tekan bintang dulu boleh gak biar aku 
seneng ... 


Hiks...hargai karya ku yg kaleng-kaleng ini dong 


Kalo ada typo seperti biasa kasih tau jgn diem j 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Sisy cuma bisa menggeleng panik dan takut. Dia tidak ingin 
Bara di habisi Ali kali ini. Dia tidak ingin gara-gara ini Ali 
masuk penjara. 


Kemarin Ali bisa tertolong karena Ayahnya Bara tidak ingin 
memperpanjang masalah antara keluarga mereka. Bisa 
hancur reputasi Keluarga Bara jika kelakuan bejat Bara 
diketahui banyak orang. 


Tapi sekarang apa Ayahnya bisa memaafkan Ali jika sekali 
lagi Ali menghajarnya, menghajar anaknya sampe bener- 
bener mati. 


"Kie gak usah!" Sisy memohon kini pita suaranya terdengar 
hingga ke telinga gadis itu. "Gak usah libatin Ali lagi," 


Yukie melihat Sisy bingung, dia berfikir kenapa Sisy 
melarangnya. Apa yang dipikirkan sahabatnya yang oon 
sekaligus polos ini. 


"Kenapa lu larang gua?" pekik Yukie kesal. "Dia tuh udah 
kurang ajar sama lu! Lihat tuh tangan lu di cengkram gitu! 
Suka lu tangan lu di gituin!" 


Bara cuma melihat mereka dengan senyuman mengejek, dia 
terkekeh, angkuh, "Kenapa berhenti! Telvon sana! Gua 
tunggu dia di sini!" 


"Bara! Cukup!" pekik Sisy marah. "Lepasin tang ," 


Kalimat Sisy menggantung karena seseorang datang tiba- 
tiba menepuk pundak Bara dari belakang punggungnya. 
Tangan kekarnya meremas kuat pundak Bara, "Kalo dia 
bilang lepas itu artinya lu harus lepasin dia bodoh!" 


Suara cowok itu penuh penekanan membuat seisi kantin 
menoleh ke arahnya. Untuk seperkian detik Bara mematung 
dengan tatapan mengerikan. 


Sedangkan cowok itu tampak lebih menyeramkan 
memandang tajam ke arah Bara. 


"Singkirin tangan lu njing!" titah Bara dengan emosi yang 
meluap-luap. "Jangan ikut campur urusan gua!" 


"Lepasin tangan dia dulu baru gua turunin tangan gua dari 
pundak sialan lu ini," ucapnya dengan rahang mengatup. 


Bara yang tadinya tampak tenang akhirnya melepaskan 
cengkraman tangannya dari Sisy tapi tangannya tidak diam 
begitu saja. Dia mencengkram kerah seragam cowok yang 
tinggi setara dengannya. Menatapnya tajam, "Mau lu apa 
jing! Gua gak ada urusan sama lu!" 


Dengan tanpa rasa takut dia memindahkan tangannya di 
saku celananya. Lalu senyum miringnya tersungging. "Lu 


emang gak ada urusan sama gua tapi kalo menyangkut Sisy 
itu artinya ada! Gua gak suka lu nyakitin Sisy, paham lu?" 


Dahi Bara berkerut bingung apa cowok di hadapannya ini 
salah satu mantannya. 


"Kenapa tampang lu jadi tambah jelek gitu?" tanya cowok 
bertubuh atletis tersebut. "Singkiran tangan lu!" 


"Dengan senang hati bung!" satu tinju tangan Bara hendak 
melayang ke wajah mulus cowok tersebut. Tapi dengan 
mudah cowok itu menepis tangan kanan Bara lalu gantian 
dia meninju keras di perut Bara. 


BUGH! 


Kejadian itu sangat cepat! Secepat kilat! Sampai-sampai 
Sisy dan Yukie terlambat memekik kaget. 


KYAAAA!! 


Seisi kantin histeris berteriak terutama kaum hawa. 
Cowoknya sih rata-rata cuma nonton sebagian malah tidak 
peduli. 


Mereka tidak peduli karena alasan orang tua Bara yang 
berpengaruh di sekolah sekaligus Bara termasuk salah satu 
geng paling di takuti di sekolah. Tap di mana teman-teman 
Bara kenapa mereka gak ada di saat Bara terdesak seperti 
ini? 


Sisy menutup mulutnya yang shock begitu juga Yukie. Dia 
sampai terdiam mematung melongok kaget ke arah cowok 
yang tetap tenang setelah menghajar Bara. 


"Lain kali mikir dua kali mau nonjok gua dengan tangan lu 
yang lemah itu," cowok itu memperingatkan Bara dengan 


wajah angkuhnya. 

Sedangkan Bara dia cuma bisa meringis perih menahan 
sakit. Padahal cuma satu kali pukulan tapi Bara langsung 
tak berdaya. 

Dasar cowok lemah! 


"Si..sial..an lu.. Jing..." Bara mengumpat marah dengan 
wajahnya yang menahan sakit. Sedangkan cowok yang tadi 
melayangkan tinjunya di perut Bara tidak menoleh 
menanggapi cacian Bara dia hanya tersenyum memandang 
Sisy, berjalan ke arahnya dan mengajaknya pergi dari sana. 


"Ayo Sweety tinggalin dia," 
Sweety? 


Memikirkan satu kata itu membuat Sisy terdiam untuk 
beberapa saat. Mengingat-ingat apa cowok di hadapannya 
ini pernah masuk daftar mantannya. 


"Kita kenal?" Sisy tidak menemukan jawabannya. 


Dia hanya tersenyum misterius. Senyum yang lumayan 
manis. 


"Ehm!" Yukie berdehem diantara mereka berdua. Tatapan 
Yukie mulai tidak bersimpati. "Sampai kapan gua di 
kacangin? Kalo kalian masih pengen ngobrol berdua gua 
tinggal nih," 


"Eh! Apaan sih Kie! Gua ikut sama lu masak sama dia, gua 
gak kenal dia," ketus Sisy sedikit menjaga jarak dari cowok 
itu. 


"Kamu gak kenal aku Sweety? Secepat itu kamu lupa sama 
aku?" wajahnya berubah sedih sebenarnya pura-pura sedih. 


Sisy semakin naik darah! Naik darah karena ada cowok 
asing yang tiba-tiba bilang kenal dengannya sedangkan dia 
tidak merasa kenal dengan cowok tersebut dan dia semakin 
di buat kesal karena cowok itu berani memanggilnya 
dengan panggilan tersebut. Sok akrab banget sih! 


"Makasih udah nolongin gua! Tapi maaf gua gak kenal sama 
lu," jawabnya ketus menarik Yukie pergi dari kantin 
tersebut. "Yuk Kie ke kelas?" 


Yukie menatap cowok itu tersenyum sebelum melangkah 
membelakanginya, "Makasih udah nolongin sahabat gua," 


Dia tidak perduli dengan ucapan Yukie dia hanya menatap 
Sisy sedangkan gadis itu berjalan melewati tubuh tegapnya. 
Begitu saja. Melangkah berdua dengan Yukie. 


Sisy pikir pemuda itu tidak lagi mengikutinya ternyata dia 
salah. Setelah belokan ke koridor kelasnya dia memanggil 
nama Sisy lengkap-selengkapnya. 


"Sisy, Sisy Queen Dirga anak om Kenzi Dirga, dulu kamu 
tinggal di Bandung. Dulu kamu akrab banget sama aku 
sweety. Suka iri kalo aku cuma main berdua sama kakak 
kamu..," penjelasan cowok tersebut membuat Sisy maupun 
Yukie menoleh ke belakang. 


Sisy berfikir lagi mengingat kejadian masalalu masa 
kecilnya. Hatinya menyejuk. Jantungnya semakin cepat 
berirama. Dia teringat seseorang. 


"Gak...gak..mungkin..gak..mungkin..," bibir Sisy gagu dia 
tak yakin menyebut nama pria itu. "Kak King..?!" 


Cowok yang selalu melindunginya dulu waktu dia dan 
kakaknya masih berumur lima tahun. Nama pemuda itu 


Kingsley, dia cowok pertama yang di bilang Sisy ganteng. 
Tinggal bertetangga dengannya tepat di sebelah rumahnya. 


Kingsley menunjukkan senyuman yang sangat sempurna di 
hadapan Sisy juga Yukie tapi sebenarnya senyuman itu 
hanya terarah pada Sisy. 


"Akhirnya kamu ingat sama kak King," 


Mata Sisy berkaca-kaca. Hampir dua belas tahun dia tidak 
ketemu dengan pemuda itu. Wajar kalau sekarang dia 
berteriak dan berlari memeluk tubuh tegap sempurna 
Kingsley. 


"KAK KING!!!" pekiknya nyaring mendekap erat tubuh 
Kingsley. "Sisy kangen kakak...," 


Rengekkan Sisy percis seperti Sisy yang berumur lima 
tahun. Membuat Kingsley senang. Rambut Sisy di acak- 
acaknya tak beraturan. 


"Duh... Masih manjanya kek dulu," Kingsley menyubit gemes 
pipi chubby Sisy. Sedangkan Sisy tidak protes sama sekali. 


"Kak King kok ada di sekolah Sisy sih? Bukannya seharusnya 
kakak udah lulus ya?" Sisy masih bergelut di pinggang 
Kingsley. 


Kingsley menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. 
Wajar Sisy bertanya perihal kedatangannya di sekolah itu. 
Bukankah Kingsley satu tahun di atasnya. Seharusnya 
sekarang Kingsley di bangku kuliah dengan pakaian bebas 
bukan di sini masih mengenakan putih abu-abu. 


King berusaha memikirkan jawaban lalu mendekatkan 
wajahnya ke wajah Sisy, gadis itu tidak mundur sama sekali 
dia diam menunggu lalu, 


"Kak King tinggal kelas tahun lalu," bisiknya tepat di telinga 
Sisy. 


Membuat Sisy kaget, bukan cuma Sisy. Yukie juga kaget. Dia 
berfikir apa mereka berdua sedang ciuman pipi di depan 
UMUM. 


Kelakuan mereka membuat Yukie jengkel. Yukie berfikir Sisy 
kembali ke habitat lamanya yang suka selingkuh dan mainin 
cowok. 


Adegan mereka berdua sukses membuat mereka di lirik 
sebagian murid di sekolah itu, tentu saja siswa-siswi 
tersebut berbisik dan menggosip tidak jelas. 


Mereka berdua terlalu romantis untuk adegan kakak dan 
adik. 


"Serius Kak King tinggal kelas? Sisy aja yang terus di bilang 
Yukie oon sama polos gak pernah tinggal kelas tuh," 
tuturnya jujur masih melingkarkan tangannya di pinggang 
Kingsley. 


Kingsley tersenyum gemes mendengar jawaban Sisy dia 
kembali mengacak-acak rambut Sisy, "Itu artinya kamu 
pinter Sweety, makanya naik kelas terus." 


Yukie kembali mendengus kesal kali ini kedua tangannya 
melipat di dada. Sisy memang tidak melihat Yukie sekarang 
karena dia membelakangi gadis itu tapi Kingsley jelas 
melihat raut wajah Yukie yang tidak senang tapi dia sama 
sekali tidak peduli. 

Baginya cuma Sisy yang penting selain kakaknya Sisy... 


"Ngomong-ngomong mana dia? Kakak gak lihat dia dari 
tadi?" 


"Siapa Kak King?" Sisy menoleh ke samping kanan dan kiri 
juga ke belakang. 


Saat memandang ke belakang pandangan Sisy berubah 
aneh ke arah Yukie. Karena Yukie melihat jengkel ke 
arahnya. 


"Kenapa Yukie ngelihatin kek gitu?" batin Sisy bingung. 


Tapi pikirannya di alihkan karena Kingsley bertanya lagi, 
"Itu... Kakak sweety yang selalu di samping sweety? Dia 
satu sekolah kan sama sweety?" 


"Oh kakak..," tiba-tiba suara Sisy melemah teringat dengan 
kakaknya yang jauh di negeri Sakura. 


"Kenapa sweety kok wajahnya gitu?" 

Sisy menggeleng lambat lalu melihat sedih ke arah 
Kingsley, "Kakak gak di sini kak. Kakak di bawa Papi ke 
Jepang, mmm... jangan tanya lagi ya kak, nanti Sisy sediiih," 


Kingsley merasa bersalah dia tak bermaksud membuat Sisy 
sedih. Kingsley lalu mengacak-acak lagi rambut Sisy 
berusaha mengembalikan moodnya yang tiba-tiba hancur. 


"Iya maap! Jangan sedih gitu dong, nanti kak King ikutan 
mewek! Kan gak lucu," 


Sisy lalu kembali tersenyum memeluk erat Kingsley. 
Membuat cowok itu kaget tapi dia membalas peluk Sisy. Sisy 
Memeluk erat cowok yang selalu di anggap kakaknya itu. 


"Bahagianya ada kak King di sini," batinnya senang. 


Dan lagi-lagi Yukie di buat menahan nafas lalu suaranya 
menyadarkan Siapa Sisy sekarang. 


"Jangan separah itu meluknya nanti suami lu murka," Yukie 
memperingatkan Sisy. Suaranya tidak terdengar hingga ke 
dalam kelas hanya mereka bertiga. 


Kata-kata Yukie membuat Sisy melepaskan pelukan mereka 
berdua memandang ragu ke arah Kingsley. Untuk sesaat dia 
lupa statusnya. Sedangkan Kingsley memandang kaget ke 
arah Sisy. 


"Sweety udah kawin?" wajahnya masih shock. "Beneran? 
Kenapa? Cepet banget!" 


Sisy mendengus kesal menatap Yukie. Seharusnya Yukie 
tidak perlu mengatakan statusnya secepat itu. Sisy jadi 
bingung harus ngomong apa. Untung di koridor udah sepi 
kalau rame pasti pada ngegosipin Sisy satu sekolah. 


"Mmm...," Sisy meragu menatap wajah Kingsley yang masih 
kaget tak percaya. "Itu kak...," 


"Siapa lu berani meluk Sisy?" 
Deg! 


Jantung Sisy berdegup kencang, dia melirik kaget ke sumber 
suara. Memandang kaget pria di belakang Yukie. Sedangkan 
pria itu melangkah semakin cepat memandang dengan 
mata yang siap membunuh. 


TBC..,, 
Aku gk up besok 


Muncul Ig sabtu... 


Minggu, 30 Desember 2018 


Re-post: 04.46 wib 
Kamis, 17 Desember 2020 


Part 32 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Jantung Sisy berdegup kencang, dia melirik kaget ke sumber 
suara. Memandang kaget pria di belakang Yukie. Sedangkan 
Pria itu melangkah semakin cepat memandang dengan 
mata yang siap membunuh. 


Sisy melihat Ali takut auranya gelap tidak bersahabat sama 
sekali. Dia tau Ali pasti sangat marah sekarang. Tapi kenapa 
Ali bisa ke sini? Ini masih jam sekolah? Apa jangan-jangan 
Yukie menghubunginya. 


Lalu dengan ekor matanya Sisy melirik Yuke, gadis itu cuma 
menggeleng sambil memberikan isyarat pada kedua 
tangannya yang di gerak-gerakan, sebuah isyarat bahwa dia 
tidak tau apa-apa. Dia tidak menghubungi Ali lalu kenapa 
pria itu bisa ada disini berjalan cepat ke arahnya. 


"Bisa lepaskan tangan lu dari pinggang istri gua sekarang!" 
ternyata dari tadi tangan besar Kingsley masih ada di 
belakang pinggang Sisy. 


Kingsley menatap Ali tidak peduli sorot matanya menantang 
sedangkan Sisy karena terlalu fokus dengannya Sisy lupa 
menjauhi tubuhnya dari Kingsley. 


Dengan takut Sisy menjauhi Kingsley lalu tanpa diminta Ali 
menarik paksa Sisy tangan kekarnya mengapit pinggang 
Sisy. Dia meremasnya kuat. 


"Aaakkh," Sisy meringis jelas terasa sangat sakit. 


Ali ingin menunjukkan pada pria itu jika Sisy miliknya. 
Kepunyaannya. 


"Ali gua bisajelasin dia ," 


"Diam!" bentakkan pria itu keras membuat Sisy 
mengatupkan bibirnya takut. "Kita pulang sekarang," 


"Tapi ini belum jam pulang Li," Sisy menolak halus. 


"Jadi kek gitu kelakuan lu sama istri lu? Kasar banget lu jadi 
orang!" ketus Kingsley tak suka. 


Ali kembali melihat tajam ke arah Kingsley matanya 
menyiratkan ketidaksukaannya. 


"Bisa ngomong lu ternyata? Siapa lu? Berani ikut campur 
urusan rumah tangga kami, urusin urusan lu! Jangan 
deketin milik gua!" suara Ali mulai meninggi dan sekarang 
banyak pasang mata yang menontoni mereka bertiga selain 
Yukie. Hal itu membuat Yukie cemas. Ini belum saatnya 
mereka tau bahwa Sisy sudah menikah. 


Kingsley ingin segera menjawab perkataan Ali tapi 
sayangnya kalimatnya di potong Yukie. 


"Ali bukan gua mau ikut campur tapi... Sebaiknya kalian 
berdua tidak meneruskan pembicaraan di sini, semua orang 
bakalan denger lu ngomong apaan," Yukie menjelaskan 
dengan mimik wajah yang tidak enak. 


Ali sadar dia terlalu mencolok apalagi dia datang masih 
lengkap dengan setelan jas dan dasinya. Kalo bukan karena 
panggilan Yukie di handphonenya dia tidak mungkin buru- 
buru datang ke sekolah Sisy. 

Gadis itu lupa mematikan panggilan suara di handphonenya 


sendiri jadi Ali bisa mendengar percakapan mereka dengan 
jelas. 


Tiga puluh lima menit yang lalu 


Ali yang sibuk dengan meetingnya di kagetkan oleh getaran 
handphonenya di meja ruang rapat. Pukul sembilan pagi 
dan Yukie menghubunginya 


Ini masih jam sekolah kenapa Yukie yang menelfon bukan 
Sisy? 


Insting Ali yang selalu tepat membuatnya menerima 
panggilan itu lalu meminta CEO perusahaan untuk 
menggantikan dirinya di ruang rapat direksi. 


"Tolong gantikan aku," 


Hanya itu kalimat yang keluar dari bibir Ali selanjutnya 
pemuda itu keluar dari ruang meeting dan langsung 
mengangkat telfon Yukie. 


"Hallo Yukie...? Hallo..," 
"Hallo..? Yukie? Ck! Kenapa suara lu gak ada? Hallo!" 


Tidak ada sautan dari handphone Ali, yang terdengar hanya 
kata-kata pembicaraan Yukie, Sisy juga Bara. 


"Kie gak usah! Gak usah libatin Ali lagi," 


Ali kaget mendengar suara Sisy yang ketakutan. Gadisnya 
kenapa? 


"Hallo! Hallo Sisy! Yukie Sisy kenapa?" teriak Ali lagi di balik 
handphonenya tapi Yukie sama sekali tidak merespon. 


"Shit! Kenapa dia diam aja apa jangan-jangan Yukie gak 
sadar panggilan telvonnya udah masuk," pikir Ali di hatinya. 


Lalu sekali lagi dia mendengarkan percakapan mereka kali 
ini yang terdengar suara Yukie. 


"Kenapa lu larang gua? Dia tuh udah kurang ajar sama lu! 
Liat tuh tangan lu! Suka lu tangan lu di gituin!" 


Dahi Ali berkerut bingung. Memang Sisy di apain siapa? 
Tangannya kenapa? 


Tanpa menunggu Ali masuk ke pintu /ift masih 
mendengarkan suara mereka dan akhirnya dia tau siapa 
dalang dari pembuat masalah. 


"Kenapa Berhenti! Telpon sana! Gua tunggu dia di sini!" 


Mata Ali menyala marah, rahangnya mengeras dan sebelah 
tangannya mengepal kuat. Dia tau itu suara siapa. Barata 
Hermansyah. 


"Anj**g!" Ali mengumpat serapah lalu mematikan panggilan 
suara tersebut. 

Kalau Ali tidak mematikan panggilan suara itu mungkin dia 
akan tau siapa yang menjadi pahlawan yang menggantikan 
dirinya. 


"Ali....?" sekali lagi Yukie memanggilnya membuyarkan 
ingatannya yang melayang berpuluh menit yang lalu 
sebelum dia ke sekolah Sisy. 


Tanpa menoleh ke arah Yukie Ali menarik paksa Sisy menuju 
parkiran tempat dia memarkir mobilnya. 


"Kita pulang sekarang," sekali lagi nada suara Ali 
memerintah. 


"Ta..tapi tas gua..masih di kelas..," 


"LU pergi aja biar gua yang bawa tas lu pulang, lu bisa nitip 
ke gua Sy!" Yukie menawarkan diri tanpa di pinta. 


Sisy tersenyum kecut mendengar jawaban Yukie, ada nada 
tidak enak karena sahabatnya itu mau menolongnya. 
Sebenarnya Sisy masih enggan meninggalkan sekolah dia 
yakin Ali pasti masih marah besar dengannya. 


"Yukie tapi pelajaran berikutnya kita ada Guis kan?" Sisy 
beralasan agar dia masih di sekolah. 


Pertanyaannya berhasil membuatnya Ali menoleh ke arah 
Yukie, "Bener yang Sisy bilang?" 


"Bener sih.. Tapi lu... Gimana?" Yukie takut-takut menjawab 
pertanyaan Ali. 


Ali memikirkan perkataan Yukie, walaupun dia masih kesal 
dengan kejadian barusan tapi kalo mengingat soal ujian 
sekolah. Ali benar-benar tidak tega dengan Sisy. Dia pasti 
sedih jika harus ujian susulan. Apalagi sendirian. Bisa-bisa 
Sisy tidak menjawab semua soalan Quis yang diberikan 
gurunya. Maklum saja Ali tau bagaimana nilai akademik Sisy 
di sekolah. Sangat berantakan. 


"Ali selesai Quis ya..," wajah Sisy memelas sedangkan Ali 
masih dingin tidak peduli. "Boleh yaa..?" 


Ali melihatkan garis wajahnya yang dingin tangannya 
terarah tepat ke wajah Kingsley, "Asal lu jauhin dia, lu ngerti 
kan?" 


Sisy menundukkan wajahnya raut wajahnya sedih 
sedangkan Kingsley makin emosi melihat sikap sok kuasa 
Ali. 


"Lu gak bisa seenak jidat” ," 


"Diam lu brengsek! Gua gak ngomong sama lu!" sentak Ali 
emosi memotong pembicaraan Kingsley. 


Sisy tau Ali harus pergi sebelum mereka berdua adu jontos 
dan sebelum guru datang mengetahui hal yang sebenarnya. 


"Iya!" teriak Sisy tepat di wajah Ali. "Gua gak akan deket- 
deket Kak King! Janji!" 


Ali memikirkan sesuatu, sesuatu yang akan selalu di 
ingatnya. Lalu dia menoleh menatap sinis ke arah Kingsley, 
"Jadi nama lu King? Nama yang bagus, tapi sayang nasib lu 
gak sebagus nama lu," 


"Jangan sok yakin bung," nada suara Kingsley menggertak. 


"LU udah denger sendirikan dari istri gua, dia bersedia jauhi 
lu. Jadi kalo lu yang cari masalah itu artinya lu berurusan 
sama gua!" 


Kingsley tidak merespon ucapan Ali karena dari jarak yang 
cukup jauh sudah ada guru yang hendak mendekati mereka. 
Itu artinya Kingsley harus menyudahi pembicaraan mereka 
yang belum selesai. 


Kingsley sadar dia murid pindahan yang sebentar lagi akan 
menghadapi ujian nasional untuk ke dua kalinya. 

Dia tak ingin mengulang untuk ke tiga kalinya. Jadi Kingsley 
memilih mengalah pergi dari hadapan Ali, Sisy dan Yukie. 


"Sepertinya gua harus pergi, maaf untuk saat ini gua lebih 
takut guru daripada lu, lain kali kita lanjutkan," mata 
Kingsley menatap horror Ali lalu melirik Sisy dengan 
senyuman, "Sampai ketemu lagi sweety," 


Membuat Sisy tersenyum kecut ke arah Kingsley. 
Seharusnya dia tidak perlu memanggil panggilan sweety di 
hadapan Ali. Itu hanya membuat Ali semakin kepanasan. 
Sepertinya Kingsley sengaja memancing emosi Ali. 


"Mmm.. Sisy gua masuk kelas dulu yaa..," Yukie mengakhiri 
pembicaraan antara mereka berdua. "Gua gak mau ikut- 
ikutan, tuh ada guru killer," 


Ternyata Yukie juga menyadari ada guru yang berjalan cepat 
ke arah mereka. Langkah Yukie terbirit-birit meninggalkan 
mereka berdua sedangkan Ali seperti biasa dia tampak 
tenang. Dia tau harus bagaimana menjaga sikap di depan 
seorang guru. 


Saat guru itu mendekat senyum hangat Ali melebar, dia 
melingkarkan tangannya di belakang punggung Sisy. Entah 
Apa yang akan di katakan Ali Sisy hanya bisa pasrah. 


"Tenanglah lu cukup diam, biar gua yang ngatasin," Ali 
berbisik pelan tanpa menoleh ke arah Sisy. 


Gadis itu hanya mengangguk patuh. 


Pukul 14.45 di sekolah Sisy, 

Sisy buru-buru keluar dari kelasnya, tas ranselnya di 
letakkan di atas pundak. Dia harus bergegas pergi ke 
parkiran Ali pasti sudah menunggunya. 


Langkah kaki Sisy setengah berlari dia mengucapkan salam 
perpisahan begitu saja dengan Yukie, "Gua duluan ya Ali 
pasti nungguin gua!" 


"Oh! Oke, hati..hati..," suara Yukie terdengar sangat pelan 
dia hendak membalas salam itu tapi dia hanya melihat Sisy 
yang sudah melangkah jauh entah ke mana. 


"Pasti gara-gara cowok baru itu," gumam Yukie yakin. 


Sisy memang buru-buru ke parkiran karena Ali tapi alasan 
berikutnya karena Kingsley. Sisy harus menurut paling tidak 
sampai Ali benar-benar mengizinkannya bertemu dengan 
Kingsley. 


"Huth!" Sisy menghembuskan nafasnya. Satu koridor lagi 
maka dia akan sampai ke parkiran. 


Tapi langkahnya terhenti karena tangannya di tarik ke 
belakang. Sisy yang tidak tau dan kaget tidak bisa 
menguasai tubuhnya jadi badannya berputar begitu saja. 
Dia memekik kaget. 


"Kyaaa!!" 
Jatuh tepat di pelukan Kingsley. 


"Dari tadi Sweety ngindarin kakak trus kenapa? Gara-gara 
cowok itu, iya?" 


Sisy mendongak menatap iris mata berwarna coklat milik 
Kingsley, wajahnya terlihat kaku tidak ada senyuman lagi di 
sana. 


Tangan Sisy menahan dadanya yang sempurna di balik 
seragam putih itu. Dia tidak memeluk pinggang Kingsley 
lagi atau Ali akan tambah marah. 


Sisy mengangguk pelan, "Tunggu sampe Sisy jelasin sama 
Ali soal kita Kak King, Sisy gak mau Ali salah paham," 


Kingsley membelai pipi chubby Sisy, "Sweety takut dengan 
dia?" 


Sisy yang memang selalu takut dengan kemarahan Ali 
mengangguk jujur di hadapan Kingsley. 


Kingsley menghembuskan nafasnya membungkuk 
mendekatkan wajahnya tepat ke wajah Sisy. Mata mereka 
saling bertemu. 


"Jangan takut! Kak King akan selalu lindungin sweety, tidak 
ada satu pria manapun yang bisa nyakitin sweety," 


Sisy tersipu malu Wajah Sisy merona merah, kata-kata 
Kingsley percis seperti dua belas tahun yang lalu. Kingsley 
lah yang membuatnya kuat bertahan setelah kakaknya yang 
jauh di negeri Sakura. 


"Kak King...," ingin sekali Sisy memeluk kakaknya itu tapi ini 
bukan waktunya. Dia harus menjelaskan dulu pada Ali. 


Senyuman Kingsley melebar dia kembali tegap berdiri 
mengacak-acak rambut Sisy. 


"Pergi jelasin padanya Kak King tidak akan mengambil 
miliknya, tapi kalo dia tetap melarang juga terpaksa kak 
King yang turun tangan," 


Sisy mengangguk tersenyum lalu membalikkan badannya. 
Senyuman itu masih tercipta di wajah Sisy sampai akhirnya 
senyuman itu lenyap seketika saat dari jauh dia melihat Ali 
menatap horror ke arahnya. 


Tidak ada senyuman di wajah Ali tatapan Ali tajam. 
Mengerikan. Dia lebih mengerikan dari yang tadi pagi. 


"Astaga! Apa Ali melihat semuanya?" 


Sisy menelan salivanya. Dia ketakutan. Tubuhnya gemetar 
dan kingsley tau itu. 


"Sweety..." Kingsley mencoba memberikan bantuan tapi 
Sisy menolaknya. 


"Kak King Sisy pulang dulu," Sisy melirik Kingsley ragu-ragu 
lalu berlari ke arah Ali. 


Wajah Ali merah tangannya mengepal erat, Sisy tau dia 
menahan amarah. 


"Ali..gua bi ," suara Sisy bergetar pelan. 
"DIAM! MASUK MOBIL!" 


Suara keras Ali membuat Sisy tersentak sampai terasa sakit 
di jantungnya. Dia menggenggam erat dadanya sendiri, 
berharap rasa sakit itu hilang. 


"Jangan nangis Sisy...jangan nangis dulu," sekuat hati dia 
menyemangati dirinya sendiri. 


Dengan rasa kemarahan yang masih terpancar di diri Ali pria 
itu masuk begitu saja ke dalam mobil begitu juga Sisy. 


Tanpa menoleh ke arah kursi penumpang Ali memerintah, 
"Pasang seatbelt-nya!" 


Sisy menurut, dia tidak ingin Ali semakin marah padanya. 
Belum selesai memasang seatbeltnya sendiri Ali sudah 
menekan pedal gas secepat kilat. Mobil itu melaju di atas 
rata-rata. 


Sebenarnya Sisy tidak takut. Bukankah dia sudah biasa 
melihat balapan dirinya sendiri dan Papinya dulu. Hanya 
saja saat ini kondisi Ali sedang tidak baik dia menyetir 
dalam keadaan marah. Sisy harus menenangkannya atau 
mereka berdua akan berakhir mengenaskan di jalan. 


"Ali...gua bisa jelasin...," 


"Diam Sisy!" titahnya tak terbantahkan. "Lu langgar janji lu 
sendiri, lu bicara dengan dia, lu biarin dia nyium lu!" 


Deg... 
Deg... 
Deg... 


Deguban jantung Sisy tak beraturan. Kata-kata terakhir Ali 
itu jelas salah. Mereka tidak berciuman Kingsley cuma 
mengatakan bahwa dia akan melindungi Sisy. Cuma itu. 
Bukan sebuah ciuman. 


Sisy meremas seragam putihnya dia berteriak membantah 
Ali. 


"Kami gak CIUMAN! LU SALAH!" 
"DIAAMM!!" 


Teriakan Ali lebih keras di banding dirinya. Membuat Sisy 
ketakutan setengah mati. Bibirnya gemetar. Dadanya nyeri. 


Sisy tak tahan lagi. Pertahanannya roboh dan dia menangis. 
"Hiks...hiks...,' 


Biasanya Ali akan melunak setelah melihat airmata Sisy. Tapi 
rasa cemburu buta dan kemarahannya membuat dia 


kehilangan akal sehatnya. Dia membiarkan gadis itu 
menangis hingga ke apartemen mereka. 


Sepanjang jalan menuju apartemen tangan Sisy di 
cengkram kuat pemuda itu lalu tubuhnya di hempas hebat 
di tempat tidur. 


"Ali.. Hiks..., sungguh gua gak ," 


"Berhenti membela diri!" sentaknya marah. Ali membuka 
dua kancing kemeja dengan kasar. Menatap marah ke 
arahnya. 


"Jauhi dia atau lu pindah sekolah!!" ancaman Ali berhasil 
membuat Sisy melawan suaminya. 


"Gua gak mau pindah sekolah," 
"Kalo gitu jauhi dia!" bentaknya lagi. 


"Gak!!" Sisy menolak untuk pertama kalinya. Dan itu 
berhasil membuat mata Ali melotot tajam ke arahnya. 


Ali mendekati Sisy mencengkram hebat lengannya 
membuat Sisy meringis kesakitan. 


"Hiks...sssaa..kiit Li," 


Ali tidak peduli rasa kemarahannya lebih menguasainya, 
"Apa lu bilang? Gak? Lu bilang gak?" 


"Dia bukan kakak lu! Kakak lu tuh cuma satu yang di Jepang 
sana!" bentaknya marah lalu tiba-tiba Ali melempar entah 
apa di meja rias dan 


PRAANG!!! 


"Kyaa!!" 


Cermin kaca itu pecah berserakan di lantai. Jantung Sisy 
berdegup semakin kencang. Ali benar-benar mengamuk 
seperti monster. Membuat Sisy semakin ketakutan. 


"Jangan bicara dengan dia lagi atau lu gak usah sekolah 
sekalian! Lu berhenti dari sekolah! Lu denger itu! Lu gak 
usah sekolah!!" 


"Hiks...hiks...Ali..jahat!!!..hiks..," Sisy memekik histeris di 
tengah tangisnya yang semakin menjadi. 


"Iya gua jahat! Gua emang jahat! Gua kek gini itu gara-gara 
kelakuan lu yang gak pernah berubah! Lu emang kegatelan 
Sisy! Gua muak sama sifat lu!" 


Sisy menggeleng panik, bagaimana meredahkan amarah Ali. 
Sisy udah berubah dia bukan Sisy yang dulu. Dia berusaha 
jadi Sisy yang baru. Kenapa Ali gak percaya? Kenapa Ali 
lebih percaya matanya yang buta? 


"Ali...hiks...kak...King bukan...pacar..gua..hiks..," Sisy 
menjelaskan dalam ketakutan dia menggeleng tubuhnya 
terasa hampir pingsan karena Ali. 


Ali melihat kepedihan di diri Sisy, dia ingin menghapus air 
mata Sisy. Mata Sisy sudah bengkak dan Sisy terus saja 
meremas seragam sekolahnya. Seakan hatinya sakit. 


Drrrt...drrrt...drrt... 


Tiba-tiba handphone Sisy bergetar di King size, pandangan 
Ali teralihkan ke handphone Sisy. Sisy ingin mengambil 
handphonenya tapi dengan sigap Ali merampas handphone 
itu terlebih dahulu. 


"Ali! Balikin hp gua!" 


Bukannya mendengarkan Sisy pria itu malah menatap layar 
handphone Sisy dan menggeser layar hijau. Dan... 


"Hallo? Sweety? Kamu gak pa-pa kan?" 


Tidak perlu waktu lama untuk mengetahui siapa yang 
menghubungi Sisy. Panggilan manis itu sudah jelas bagi Ali. 


Rahang Ali mengeras dan genggamannya semakin kuat dia 
berteriak di balik handphone, "Jangan ganggu istri gua 
anj**g!" 


Lalu di hempasnya handphone itu jatuh ke lantai. 
PRANG!! 
"Alii tt!" 


Sisy berteriak shock melihat handphone kesayangannya 
hancur berantakan. 


"Kenapa? Hiks....kenapa lu kek gini Li..hiks...," Sisy jatuh 
merosot ke lantai menangis menutupi wajahnya dengan 
tangannya. 


"Ini akibatnya kalo lu gak dengerin omongan gua! Gua 
bakalan lebih kejam daripada ini kalo lu ngebantah gua! 
Ingat itu!" ancamnya dalam kemarahan yang masih meluap. 


BLAM!! 


Tanpa peduli pada keadaan Sisy Ali keluar begitu saja dari 
kamarnya. Pergi entah kemana. 


Sisy yang masih terpuruk dan terluka batin juga fisik hanya 
bisa menangis sesenggukan hingga ketiduran di lantai tepat 


di sebelah handphonenya yang hancur. 


Dua jam kemudian gadis itu bangun dengan mata yang 
sembab melihat handphonenya yang hancur, meja rias yang 
cermin kacanya juga hancur berserakan di mana-mana. 


Kamarnya sudah tidak berbentuk lagi. Gadis itu bangun 
karena tubuhnya sakit, kerongkongannya kering dan 
perutnya lapar. 


Dia tertatih mendekati pintu mencoba membuka pintu, dia 
harus ke dapur. Cuma itu tujuannya tapi pintu itu tak 
terbuka! 


Sekuat apapun dia mencoba membuka pintu kamar itu 
tetap tak bisa. 


"Ali..?" 

BAK...BAK... BAK... 

"ALI BUKA PINTUNYA!!" 
BAK...BAK...BAK.. 

"ALI BUKAA!!!" 


Sisy merosot jatuh tak berdaya di pintu kamar itu. Entah 
berapa puluh kali Sisy berteriak. Percuma Ali tidak akan 
membukanya. Dia tidak ada di apartemen itu. 


"Mami...hiks...Sisy mau pulang...hiks," setelah itu mata Sisy 
terpejam lagi di belakang pintu kamar itu. "Hiks... Sisy...gak 
mau sama Ali lagi hiks....," 


Tbc., 


Besok gk up ya kn uda hari ini 


Rabu, 2 januari 2019 


Re-post: 13.46 wib 
Jumat, 18 Desember 2020 


Part 33 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 
Kasih tau jika ada typo 
--Mansion Adipati-- 


Wajah Ali tampak kusut sudah dua jam Ali hanya duduk 
sendiri berteman alkohol di tangan kanannya. Teman- 
temannya tidak pernah melihat Ali sekacau ini. Rizky, Dimas 
dan Billy yang asyik dengan para gadis satu malamnya 
tidak meladeni Ali. 


Tapi tidak dengan Adipati pria yang baru selesai 
menyalurkan hasratnya itu masih dengan rambut basahnya 
karena dia baru selesai mandi dan membiarkan wanita 
seharinya tidur di kamar langsung mendekati meja 
bartender Ali. 


"LU kenapa Put? Dua jam minum doang! Gak ada ngomong! 
Lu lama-lama mabok tau!" Adipati bertanya tanpa jedah. 


"Brengsek!!" umpatnya masih marah dan tangannya 
menghempaskan sesuatu jatuh pecah ke lantai berkeramik 
super waow itu. 


Prang!! 


Lagi-lagi Ali memecahkan barang. Kini gelas mahal itu yang 
jadi sasaran amukan marah Ali. 


"Put! Lu gila ya! Lu kenapa bro!" wajah Adipati melotot 
kaget. 


Dia tak masalah gelas itu pecah, masalahnya temannya tak 
pernah menampakkan kemarahan semarah itu, baru hari ini. 


Billy, Dimas dan Rizky yang tadinya tidak peduli langsung 
berdiri mendekati Ali dan Adipati. Mereka mengusir para 
gadis-gadis berpakaian minim itu dari hadapan mereka 
berlima. 


"Kalian pulang! Nanti gua transfer!" titah Adipati begitu saja 
dari mulut manisnya. 


Wanita-wanita muda itu hanya bisa mendengus kesal pergi 
dari manssion sang pemilik. Sebenarnya mereka kesal 
bukan karena nominal yang di berikan Adipati tapi lebih 
karena mereka memang betah di istana Adipati yang sangat 
mewah dan berkelas. 


Wajar kalau mereka berharap bisa lebih lama lagi di sana 
walaupun harus dibayar dengan tubuh indah mereka. 


Setelah semua gadis itu keluar Billy orang pertama yang 
kembali bersuara, "Lu kenapa Put? Ada masalah lagi sama 
istri lu?" 


"Dia gak dengerin omongan gua, baru kali ini Sisy nolak 
kemauan gua," suara Ali lirih. 


"Bukannya dia selalu nolak keinginan lu," ujar Dimas tidak 
mengerti. 


Rizky dan Billy menoleh ke arah Dimas. "Kenapa? Omongan 
gua Salah?" 


"Putra gak bahas sex njing," jawab Rizky kesal. 


Adipati mendengus melirik Dimas, lalu kembali menoleh ke 
arah Ali, "Istri Iu nolak kemauan lu yang mana?" 


Ali menggeram marah, "Cowok sialan itu! Gua gak suka 
cowok sialan itu deketin bini gua!!" 


Prang!! 


Lagi-lagi barang Adipati di banting Ali pecah di lantai kali ini 
botol berisi alkohol tinggi. 


"Fuck!" umpat Billy kaget. Sedangkan yang lainnya hanya 
mundur beberapa langkah kecuali Adipati yang masih 
duduk tepat di sebelah Ali di kursi bartender. Kursi mereka 
kan lumayan tinggi jadi kaki Ali sama Adipati yang paling 
aman. 


"Anjir lu kalo mau mecahin botol bilang-bilang dulu kek kan 
gua bisa ancang-ancang cabut!" Billy masih mengelus 
dadanya kaget. 


"Aduh Putra lu tu cuma jelous doang! Coba lu dengerin dulu 
penjelasan Sisy mungkin dia punya alasan yang masuk akal 
kenapa gak mau nurutin lu," tutur Adipati sok bijak. 


Ali mengangkat kepalanya yang sedari tadi menunduk 
menatap nanar ke arah Adipati, "Tau dari mana lu gua gak 
dengerin penjelasan dia?" 


"Ck! Gua sahabatan sama lu udah lama jadi gua udah tau 
kalo lu udah gila sifat lu bakal berubah kek apa! Bagus lu 
pulang dengerin dia. Dengerin penjelasan dia kenapa dia 
gak mau ninggalin tuh cowok!" sekali lagi Adipati 
menyarankan. 


"Gua gak bisa," balas Ali masih dengan tatapannya yang 
entah bagaimana. 


"Kenapa?" tanya Dimas. 


"LU mau minum trus sampe mabok?" Rizky bertanya tak 
yakin. 


"Gua gak bisa pulang! Gua gak bisa dengerin penjelasan 
apapun! Karena bagi gua Sisy punya gua! Dia cuma boleh 
ngeliat ke gua! Bukan ke cowok manapun termasuk cowok 
brengsek itu!!" sisi posesif Ali terlalu menguasainya. 


"Ck! Ini-ini akibat terlalu lama gak melakukan sex lu makin 
di kuasai sifat dominan lu," jelas Billy sambil geleng-geleng 
kepala. 


"Maksud lu?" 


"Jangan pura-pura gak ngerti bro! Lu bukan cowok ber /@ 
rendah lu tau maksud gua! Seharusnya udah dari dulu 
merawanin bini lu, bukannya nunggu sampe setengah taon 
lagi!" 


"Kenapa arah pembicaraan lu ke sana!" nada suara Ali tinggi 
melihat marah ke arah Billy. 


"Yang di omongin Billy bener Put! Mungkin kalo lu jebolin 
Sisy lu gak akan sekacau ini," Dimas menambahkan. 


"Paling gak lu gak terlalu cemas karena lu udah milikin dia 
seutuhnya. Jadi lu gak terlalu khawatir kalo ada cowok yang 
deketin dia," Rizky berusaha menjelaskan dengan hati-hati. 


Senyum miring Ali tercipta di wajahnya, "Kalian ini bodo 
atau kenapa!? Kalian lupa! Gua gak bisa maksa orang yang 
gak mau melakukan itu sama gua! Itu sama aja pemaksaan! 
Pemaksaan itu sama dengan pemerkosaan! Gila lu ya 
nyuruh gua perkosa bini sendiri!" 


"Tunggu Putra maksud kami ," Dimas menghentikan 
perkataannya karena di potong Adipati. 


"Udah kalian semua pada diam! Biar gua yang ngomong!" 
mata Adipati melirik Ali. "Kalo ini masalahnya sex 
kebutuhan biologis lu trus lu nolak nyentuh bini lu, lu 
ting ," 


"Tunggu-tunggu-tunggu!" wajah Ali keliatan makin panas. 
"Gua gak pernah Bilang gua nolak nyentuh Sisy, apaan sih 
lu pada!" 


Adipati malah semakin gak mau mengalah dari Ali, “Gua 
ngerti Put! Sisy kan yang gak mau muasin lu? Trus kenapa lu 
bertahan? Lu gua kasih pilihan kemarin buat nidurin Jodhie 
lu gak mau! Oke mungkin ide gua gila bagus lu tidurin 
jalang sekalian. Paling gak lu gak terlalu sakit hati karena 
Sisy gak mau dengerin mau lu." 


"Bener banget!" timpal Billy semangat. 


Dimas dan Rizky melihat tajam ke arah Billy membuat Billy 
mendelik kaget, "Ngapain lu bedua liatin gitu?" 


"Kali ini gua setuju sama Adipati," ucap Rizky. "Lu butuh 
refreshing otak Put! Biar lu gak gila beneran! Lu tinggal 
pilih, istri lu, temen lu atau cewek koleksi Adipati." 


Ali memainkan gelas barunya. Gelas kosong yang belum 
terisi minuman alkohol. Walaupun dia tidak bersuara tapi 
dia sangat jelas mendengarkan perkataan sahabat- 
sahabatnya itu. 


Hampir lima menit Ali masih bungkam sedangkan semua 
temannya masih setia menunggu jawaban Ali. 

Ali tak bersuara karena dia terus saja memikirkan 
perasaannya yang berantakan karena Sisy. Memikirkan sex 


yang tak pernah di dapatnya dari Sisy membuatnya lupa dia 
mengurung wanita itu sendirian bukan di dalam apartemen 
tapi tepatnya di dalam kamar. 


"Udahlah guys Putra gak mungkin setuju sama salah satu 
ide lu pada," Dimas akhirnya bersuara memecahkan 
kesunyian. "Mending duduk lagi," 


Dimas mulai membalikkan badannya dia hendak duduk di 
sofa empuk karena sedari tadi hanya dia Billy dan Rizky 
yang berdiri. 


"Gua mau tidur sama Jalang koleksi lu," mata Ali menatap 
dingin ke arah Adipati. 


Membuat Adipati yang awalnya heran langsung berubah 
girang begitu juga Billy dan Rizky. Hanya Dimas yang 
terlihat tidak suka. 


"Waow!" Billy dan Rizky tampak kesenangan. "Mantap bro!!" 
sorak mereka bersamaan. 


"Nah gitu dong bro! Itu baru temen gua!" Adipati keliatan 
makin bersemangat. "Pilih sana lu mau siapa?" 


"LU serius sama ucapan lu?" tanya Dimas tak yakin. 


Sebenarnya di sini Dimas lah yang paling waras. Walaupun 
dia gila wanita tapi kalau memilih kesetiaan Dimas dan Ali 
orangnya. Diantara mereka berlima hanya ke dua orang itu 
yang tidak terlalu parah pergaulannya. Hanya saja Dimas 
tidak sedominan dan seposesif Ali. 


Ali mengangguk tersenyum miring sebelum melanjutkan 
kata-katanya. 


TBC.,, 


Selamat sore... 


Aku up hari ini aja gk jadi besok karena besok mau 
up CS [CANDU SEX] 


Kamis, 3 Januari 2019 


Re-post: 17.20 wib 
Jumat, 19 desember 2020 


Part 34 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Ali mengangguk tersenyum miring sebelum melanjutkan 
kata-katanya. 


"Tapi tunggu gua uda cere sama Sisy baru gua mau ons 
sama jalang-jalang lu!!" 


Wajah Ali berubah menggeram marah sedangkan Adipati, 
Billy dan Rizky yang tadinya sudah senang bukan kepalang 
di buat bengong dengan jawaban akhir sahabatnya itu lalu 
Dimas cuma mengulum senyum menahan tawa. 


Ternyata pendirian temannya itu tidak pernah berubah, 
sifatnya yang cuma memake yang halal ya cuma yang halal. 


"Tuh apa gua bilang benerkan? Putra mana mau sama yang 
haram," Dimas akhirnya meninggalkan mereka berempat 
menghempaskan bokongnya di sofa melanjutkan minumnya 
yang tertunda gara-gara Ali mengamuk beberapa menit 
yang lalu. "Mending gua minum lagi," 


Rizky dan Billy cuma melihat sekilas Dimas yang kembali ke 
tempat duduknya semula lalu kembali melihat serius Ali. 


"Terserah lu deh Put! Gua nyerah! Tapi kalo lu mabok jangan 
pingsan di sini, okey!" ujar Billy mengangkat kedua tangan 
ke atas dada. 


"Bener!" Rizky mengangguk setuju. Jari telunjuknya naik- 
turun ke arah Ali. "Gua gak mau nganterin lu ke apartemen 


dalam keadaan mabok, bisa-bisa gua di amuk masa sama 
bini lu." 


Ali memikirkan kalimat terakhir Rizky, di marahin istrinya? 
Yang benar saja, buat keluar dari kamar saja Sisy tidak akan 
sanggup karena dia di kunci dari dalam kamar. 


Tiba-tiba tubuh Ali menegang kaku. Matanya menyala 
dalam kepanikan. Dia baru teringat dua setengah jam dia 
mengurung Sisy sendirian di apartemen. 


"Shit! !" 


Ali berdiri begitu saja dari duduknya. Dia baru sadar dia 
sudah meninggal Sisy sendirian sengaja di kunci di dalam 
kamar. 


"Lu kenapa lagi Put?" Adipati juga turun dari tempat 
duduknya. Memandang heran dan bingung ke arah Ali. 


Tanpa berkata lagi Ali sibuk mencari di mana kunci 
mobilnya. Meraba saku celananya lalu melihat ke semua 
tempat, "Kunci gua? Kunci mobil gua mana?" 


Ali panik karena mata elangnya tidak bisa menemukan di 
mana keberadaan kunci kendaraannya tersebut. 


"Lu kenapa diam aja!" bentak Ali kesal melihat Adipati yang 
hanya melihat dirinya seperti patung model di pajangan 
mall. "Bantuin kek! Gua lupa! Gua gak ingat gua letak di 
mana tuh kunci!" 


"Kunci apaan?" Adipati menaikkan satu alisnya masih tak 
mengerti. 


"Hufh!" Ali menahan kekesalannya. "Kunci mobil gua 
Adipati!" 


"Tuh di atas meja," tunjuk Dimas cuek dengan bibirnya lalu 
kembali meneguk minumannya lagi. 


Ali menoleh cepat pandangannya terarah ke meja yang 
penuh dengan makanan, minuman, puntung rokok, asbak 
dan kondom! 


Pantas saja dia tidak bisa menemukan kunci mobilnya yang 
keselip di antara sampah-sampah puntung rokok itu. 


"Lu mau pulang?" Rizky bertanya tapi Ali tidak menjawab 
pertanyaan bodoh itu. 


"Makanya Putra nyari tuh gak usah panik gitu! Kek mau ke 
mana aja lu," Billy cuma bisa berkoar tidak jelas sampai Ali 
membentaknya baru dia tidak berkata-berkata lagi. 
Membuat Billy berkidik ngeri. 


"Diam lu! Gua gak ada waktu ngeladenin lu!" tangannya 
merampas kunci mobil dengan kasar tanpa pamit dia pergi 
meninggalkan mereka berempat. 


"Woi Putraaa! Pamit dulu kek! Maen kabur aja lu kek 
maling!" Adipati berteriak nyolot ke arah punggung Ali yang 
masih bisa di lihatnya tapi yang seperti mereka tau Ali tidak 
menyaut ataupun menoleh ke belakang. Dia bukan pria 
seperti itu. 


"Sialan! Pulang juga tuh biang rusuh!" umpat Adipati kesal 
sambil geleng-geleng kepala melihat sekeliling mini barnya 
yang berantakan akibat ulah Ali temannya yang galau itu. 
"Dasar Putra," 


Setengah jam kemudian Ali sudah melangkah lebar masuk 
ke dalam apartemennya. Langkahnya semakin lebar saat 


menaiki anak tangga. 


"Sisy! Sisy! Sisy maaf! Gua gak bermaksud ngunci lu sampe 
tiga jam!" Ali membatin menyesali perbuatannya. 


Saat langkah kaki Ali sampai tepat di depan pintu kamar dia 
di kagetkan oleh pintu yang sudah terbuka. 


"Kok kebuka pintu kamar gua?" Ali bertanya bingung. Kunci 
kamarnya masih menggantung di tempatnya. 


Dengan kasar Ali membuka pintu tersebut berteriak 
memanggil nama istrinya. 


"SISYY!!" 


Tepat seperti yang Ali takutkan istrinya tidak ada lagi di 
kamar yang masih berantakan tersebut. 


Tapi otaknya yang panik masih berharap Sisy ada di suatu 
tempat dan tiba-tiba menjawab teriakannya. 


"Sisy! Sisy lu di mana? Sisy!" 


Kamarnya benar-benar berantakan dan hancur, seperti 
hatinya yang semakin kalut. Karena Sisy tidak ada di 
apartemen itu. 


"Shit!" Ali lagi-lagi mengumpat marah seraya mengatur 
nafasnya yang naik turun tak beraturan dia melihat pintu 
kamarnya yang tidak rusak. Dia mengacak-acak rambutnya 
karena panik. Mengelilingi seluruh ruangan kamarnya. 


"SISYY!!" 


Dalam keadaan masih panik juga kacau dia mengamati 
pintu kamarnya yang tidak lecet sama sekali. Itu artinya 
seseorang memang tau password pintu apartemennya lalu 


masuk dan membuka pintu kamarnya. Karena kunci kamar 
itu masih menggantung di pintu. 


Tapi siapa? Siapa yang berani masuk ke dalam 
apartemennya tanpa seizinnya? 


BUK!! 


Ali memukul keras dinding kamarnya. Buku-buku jarinya 
memerah, "Brengsek!" 


Mata Ali menyala merah dan dia menggeram marah, "Siapa 
yang melakukan ini? Siapa? Siapa yang berani nyulik Sisy? 
Siapa?" 


BUK!! 


Lagi-lagi pikiran Ali buntu dan dia melampiaskannya ke 
tembok kokoh kamarnya. 


Di tempat lain di sebuah kamar yang tercium aroma bunga 
mawar seorang perempuan terbaring tidur nyenyak. 
Disampingnya duduk perempuan parubaya yang tidak 
tampak sama sekali kerutan di wajahnya. Perempuan itu 
mengelus dan membelai pipi chubby gadis yang masih 
tertidur pulas di ranjang berukuran king size tersebut. Dia 
melakukan dengan penuh kasih. 


"Apa kata Haikal?" suara bariton itu bertanya tepat di 
belakang punggung wanita parubaya tersebut. 


"Perutnya kosong.. Haikal bilang tidak apa-apa asal nanti 
setelah dia bangun di kasih makan," 


"Trus memar di tangannya?" 


"Sudah di kasih salap Pa..," 


"Kapan dia sadar?" Nada suara Mark masih tampak 
menahan amarah. 


"Tidak tau Pa... mungkin sebentar lagi," Sharon bersuara 
selembut mungkin. 


Ada sesuatu yang tidak di sampaikan Sharon kepada 
suaminya. Sesuatu yang penting yang belum di yakini 
Haikal kebenarannya. 


-Flash back on-- 


Beberapa menit yang lalu Haikal berbicara berdua dengan 
Sharon mengatakan sesuatu yang membuatnya sedikit 
cemas. 


"Tante... kalo tante bicara dengan anak tante minta dia 
telvon aku, aku harus bicara berdua dengannya tan," 


"Iya nanti tante sampai kapan, tapi Apa tante tidak boleh 
tau apa yang mau di omongin itu?" 


"Maaf tante Haikal tidak bisa bilang, yang pasti ini 
menyangkut kesehatan istrinya," 


Wajah Sharon berubah cemas, "Emangnya Sisy kenapa? 
Jangan membuat tante khawatir Haikal," 


Haikal tersenyum misterius, "Jangan cemas tan, tidak apa- 
apa kok tan, tidak apa-apa." 


-Flask back Off-- 


Sharon kembali melihat wajah gadis yang di sayanginya itu. 
Wajahnya polos. tapi terlihat menyedihkan. 


"Papa apa tidak sebaiknya papa telvon anak itu? Dia pasti 
mencemaskannya Pa," mata perempuan parubaya itu tidak 
menoleh ke belakang. Dia hanya fokus membelai wajah 
gadisnya. 


"Biarkan aja!" pria itu menjawab dengan ketus. Dia 
berusaha menahan amarahnya yang menupuk. "Anak itu! 
Berani sekali dia mengurung istrinya selama itu! Sendirian 
di kamar! Aku saja tidak pernah melakukan itu padamu! Dia 
itu keturunan siapa sih!" 


"Jangan teriak-teriak Pa...," Sharon berkata lembut sambil 
berdiri menoleh ke arah suaminya. Memenangkan suaminya 
dengan usapan jarinya di punggung suaminya tersebut. 
"Kita bicara di luar aja," 


Mark mengangguk patuh keluar meninggalkan gadis itu 
yang tidur nyenyak tanpa ada siapapun di kamar tersebut. 


"Masih marah?" 


"Aku belum puas sebelum menghajar wajahnya yang mulus 
itu!" geram Mark menahan amarahnya. 


Sekali lagi Sharon berusaha meredakan emosi suaminya 
yang memuncak. 


"Jangan gituh Pa.., ingat dia anakmu, Kalo dia ke sini jangan 
terlalu marah padanya. Ya..Pa..?" 


Mark menatap mata sendu istrinya lalu pria itu memandang 
lurus ke pintu. Dia tidak ingin luluh dengan bujuk rayu 
istrinya itu. 


"Aku tidak janji sayang," gumamnya masih memandang ke 
arah pintu. 


Mark menunggu, menunggu dari tadi seseorang mendobrak 
pintu raksasa itu dengan tangannya. Menunggu Putra 
Alingga Chandra. 


TBC, 


Sudah kan...apa masih penasaran? 

Apa kira-kira setelah ini Ali akan datang ya? 
Hmmm.. 

Entah deh, 


Terima kasih untuk comment panjang nya 
Jumat, 4 Januari 2019 


Re-post: 09.35 wib 
Senin, 21 Desember 2020 


Part 35 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Menunggu Putra Alingga Chandra. Mark yakin Putra semata 
wayangnya itu akan segera datang tanpa dia hubungi. Ali 
bukan anak yang bodoh hingga tidak bisa mengetahui siapa 
yang membawa kabur istrinya dari apartemennya. 


Beberapa menit yang lalu Ali yang panik tidak tau di mana 
keberadaan Sisy segera turun dari anak tangga di kediaman 
apartemennya. 

Berlari cepat memasuki /ift lalu turun di /obby apartemen. 
Tujuannya cuma satu Receptionist Apartment hanya itu 
yang harus Ali lakukan untuk mengetahui keberadaan 
istrinya. 

Tapi sebelum langkahnya sampai di /obby apartemen. Dia di 
kagetkan dengan seseorang yang menyapanya. Tetangga 
setelahnya. 


"Hai Put, buru-buru banget," sapanya ramah. 


Perempuan cantik, tinggi bernama Mia itu tersenyum centil 
ke arahnya. Kalau bukan karena Mia yang menyelamatkan 
Sisy berenang waktu itu pasti dia sekarang enggan 
membalas sapaan wanita yang tidak sengaja berpapasan 
dengannya tersebut. 


"Oh iya Mia, gua buru-buru. Gua duluan ya," Ali menjawab 
seadanya. 


Dia melangkah hendak pergi meninggalkan gadis itu tapi 
langkahnya di cegah Mia. 


"Eh Putra tunggu! Tadi aku ketemu bokap kamu loh di atas," 


Ali tidak lagi melangkah setelah mendengar penuturan Mia, 
dia menoleh menatap Mia. Pandangannya serius. 


"Bokap gua?" 
Mia mengangguk yakin, "Bener!" 


"Lu yakin? Trus?" Ali tampak antusias mendengarkan gadis 
itu bercerita. 


"Aku lihat dia keluar apartemen kamu sambil gendong Sisy, 
keknya adek kamu itu gak sadarkan diri deh, dia sakit ya?" 
sepertinya Mia berusaha mencari topik agar bisa berlama- 
lama mengobrol dengan Ali. 


Dan bodohnya Mia masih beranggapan Sisy adalah adiknya. 
Yang benar saja Sisy itu istri sahnya Ali. 


Ali tak punya waktu untuk menjawab pertanyaan Mia, dia 
sudah tahu siapa yang berani membawa Sisy dari 
apartemennya. 


Jadi jelas tujuannya ke rumah besar Chandra, bokapnya. 


"Makasih Mia udah ngasih tau gua, gua cabut dulu," Ali 
membalikkan badannya meninggalkan gadis itu yang 
wajahnya berubah cemberut. 


"Ish kok kabur gitu aja sih, sebel!" 


Ali berlari terburu-buru menuju parkiran mobilnya, 
sepanjang jalan dia mengumpat serapah karena ulah 
Papanya. 


"Seharusnya Papa nelvon gua atau paling gak nyuruh siapa 
kek bilang kalo Sisy di bawa dia," gerutu Ali kesal sambil 


melajukan kendaraannya di jalan tol. "Apa sih maksud Papa 
gak ngasih tau gua?" 


Tepat seperti yang Mark pikirkan, tidak berapa lama 
anaknya yang arrogan itu mendobrak paksa pintu depan 
manssion kediaman keluarga Chandra. 


BRAK!! 


"Papa!" teriak Ali lantang. Wajah Ali masih beringas 
membuat lima orang pekerja yang berada di depan pintu 
manssion tersebut mundur teratur menyaksikan kemarahan 
tuan muda mereka. 


"Mana Papa?!" Ali bertanya kepada ke lima pekerja yang ada 
hadapannya. 


"Gak usah teriak Ali, Papa di sini!" tegasnya sangat tenang 
jauh dari wajah emosi. 


"Mana Sisy Pa?" Ali menatap garang dan tidak sabaran ke 
arah Mark. 


"Kenapa Papa gak bilang bawa kabur Sisy? Ali pikir dia di 
culik!" 


Mark menatap Ali dengan tenang lalu menyuruh semua 
pekerja di manssionnya untuk meninggalkan mereka 
berdua. 


"Pergi kalian tinggalkan kami, dan suruh istri saya 
menemani mantunya," titahnya tegas. 


Semua menundukkan kepala memberi hormat, "Baik Tuan 
Besar!!" setelah itu mereka semua pergi meninggalkan Ali 


dan Mark. 


Mark yang perawakannya tenang berwajah tampan tapi 
sangat menakutkan itu berjalan lambat ke arah Ali lalu... 


BUGH! 


Satu bogem mendarat mulus ke wajah anak kandungnya 
itu. Ali tidak menghindar atau pun membalas dia diam saja 
di hajar bokapnya. 


"Dasar anak gak tau diri! Apa maksud kamu meninggalkan 
Sisy sendirian di kamar! Trus kamu kunci dari luar? Kamu 
gila Ali? Kamu mau nyiksa anak orang, hah?" kerah kemeja 
Ali di cengkram erat Mark. 


"Ali..min..ta ma..af Pa.., Ali...," 
BUGH! 
Dan lagi wajah mulus Ali di hajar Bokapnya, "Diam kamu!" 


Ali pasrah! Dia tau dia salah! Rasa amarah dan cemburu 
butanya terlalu menguasainya pada saat itu. Sudut bibirnya 
kini mengeluarkan darah segar akibat tinju dari Papanya 
sendiri. 


"Berdiri kamu!" Mark menarik paksa lagi kerah kemeja Ali 
yang sudah kusut. 


"Papa gak butuh kata maaf kamu!! Mengurung istri kamu 
yang masih labil itu tindakan bodoh Ali! Apa kamu tidak 
mikir Sisy bisa trauma gara-gara ini! Dasar bodoh!" 


Akhirnya Ali tidak berkata lagi, dia takut salah bicara. Pria 
itu hanya diam menerima jika Papanya menghajarnya lagi 
dan lagi. 


BUGH! 


Sekali lagi Mark menghajar wajah Ali. Diamnya Ali membuat 
emosi Mark semakin menjadi. 


"Anak gak tau diri! Kenapa diam! Kalo Gisell tau kelakuan 
kamu kek gini Sisy pasti sudah di bawanya pulang! Tau 
kamu!" 


Ali yang kesakitan menyentuh wajahnya sendiri akhirnya 
ketakutan juga saat Papanya menyebutkan nama Gisell. Jika 
wanita itu tau yang Ali lakukan pada anaknya pastinya 
perempuan itu akan memisahkan Sisy darinya. 


"Pa... Jangan Paaa.., jangan kasih tau Mami Gisell..," Ali 
memohon merengek seperti anak kecil. "Pa.. Please...," 


"Kamu...," Mark kembali menggeram emosi. Dia sekali lagi 
ingin melayangkan tinjunya menghajar putranya itu. 


"Papa! Udah! Jangan mukulin anak kita lagi Pa..," tiba-tiba 
Sharon datang. Menyentuh pipi Ali yang memar biru. Wajah 
Sharon berubah sedih. 


"Sayang kenapa ke sini? Aku belum selesai sayang," Mark 
melihat tidak suka ke arah Sharon yang terlalu membela Ali. 


"Belum selesai? Lihat wajah memarnya begini Papa bilang 
belum selesai? Kenapa gak sekalian aja Papa ambil pisau 
trus bunuh Ali, anak kita!" Sharon tampak marah melihat 
tajam ke arah Mark suaminya. 


"Hufh!" Mark menghembuskan nafas kasarnya. Lalu pergi 
dari tempat itu tanpa berkata apa-apa lagi. 


Percuma mengatakan sesuatu di depan istrinya yang sangat 
cerewet itu. Mark tidak akan menang melawan mulut 


Sharon. 


"Sakit nak?" tanya Sharon tepat di wajah Ali. "Mama 
kompres ya?" 


Ali tersenyum kecut, mencoba menyembunyikan rasa sakit 
di wajahnya. Pukulan Papanya benar-benar sangat keras. 
Papanya gak main-main menghajar wajah Ali. 


"Jangan pikirin lebam Ali Ma, Sisy di mana? Ali mau ketemu 
dia," 


"Sisy masih belum sadarkan diri nak, nanti aja kita temui 
Sisy, kita obati dulu luka kamu," 


"Gak mau Ma!" Ali bersikeras menolak. "Ali mau ketemu Sisy 
dulu!" 


"Tapi sayang luka kamu...," 


"Mama!" suara Ali meninggi dan itu jelas membuat Sharon 
mengerti putranya sangat membutuhkan Sisy di hidupnya. 


Ali masuk ke kamar yang bau harum bunga mawar sangat 
menusuk di indra penciumannya. Dia melihat istrinya masih 
tertidur pulas di tempat tidur. 


Tanpa menunggu pria itu mendekati Sisy duduk di samping 
ranjangnya. Lalu mengecup kening Sisy berkali-kali. 


"Maaf...maaf...maaf untuk semua yang terjadi hari ini baby.., 
maaf Sisy..," bibir Ali bergetar. Dia hampir menangis jika Sisy 
tidak membuka kelopak mata hazelnya itu. 


"-Ngg.., Aliiihh..," selembut mungkin Sisy berkata di 
hadapan suaminya. 


"Baby..., IU udah sadar?" Ali tersenyum lalu mengecup bibir 
merah Sisy yang pucat tersebut. Menciumnya berkali-kali. 
Tanpa ada rasa malu padahal di belakangnya berdiri Sharon 
yang melihat kelakuan putranya itu. 


"Aliih.. Udah... Malu.. Ada Mama..," wajah Sisy berubah 
merah karena Ali terus saja mengecup bibirnya berkali-kali 
di depan Mamanya. 


"Ya udah kalo kalian butuh berdua Mama tinggal dulu, Sisy 
laperkan? Mama bawakan makan malam buat kamu ya 
sayang," tanpa rasa canggung Sharon menawarkan 
membawa makan malam untuk mantunya itu. 


Sisy hanya menggigit bibir bawahnya lalu mengangguk 
patuh ke arah Sharon. Dia memang lapar sangat lapar. 


Setelah Sharon keluar dari kamar itu Sisy lalu mengamati 
sekeliling kamar yang terasa asing baginya. Ini bukan 
apartemen Ali. Kenapa dia bisa berada di kamar ini dan itu 
kenapa wajah Ali membiru? 


"Aliii..?" Sisy tampak ragu bicara dengannya. 
"Apa Sy bilang aja," suara Ali melembut. 


"Itu...mmm..Itu...mmm..Jjangan..jangan di kunci lagi 
kamarnya dari luar, gua takut," dengan wajah polosnya Sisy 
berucap jujur. 


Ali yang tidak tahan dengan kepolosan istrinya itu langsung 
memeluk tubuh istrinya. Erat. Membuat Sisy kaget bukan 
main. 


"Maaf baby, gua janji gak akan ngurung lu di kamar kek 
tadi. Gua janji Sy!" 


Sisy membalas pelukan suaminya itu. Akhirnya Ali kembali 
lembut seperti semula. 


"Kita di mana Li?" Sisy bertanya masih di pelukan Ali. Sisy 
belum menyadari kalau dia di manssion mertuanya sendiri. 


"Rumah Papa baby, masak lupa! Lu kan udah pernah ke sini 
dulu," Ali melepaskan pelukan mereka. Menatap mata hazel 
Sisy dekat-dekat. 


"Udah pernah tapi tidur di kamar ini belom!" jawabnya jujur. 


Ali tersenyum mendengar kejujuran Sisy, walaupun sudut 
bibirnya luka dan berdarah tapi Ali tidak ingin menunjukkan 
rasa sakit itu di depan istrinya. 


"Itu bibir sama pipi lu kok luka? Lu berantem ya? Kok 
tumben lu kalah? Tumben ada yang bisa nyentuh wajah lu? 
Gua pikir lu paling kuat se-Indonesia," 


Lagi-lagi Ali tersenyum, "Ini Papa yang ngasih bogem 
mentah kek gini, anggap aja ini balasan karena tadi siang 
gua udah nyakitin lu," 

"Papa?" cicit Sisy tak percaya. 


"Iya... Papa..," Ali mengangguk membenarkan. 


"Pasti sakit ya..?" Sisy mengamati wajah Ali yang biru dan 
sedikit bengkak. 


"Gak papa Sy, asal lu udah sadar, luka segini gak ngaruh 
buat gua," Ali berucap sombong sok kuat. 


"Alili..," wajah Sisy merona merah, menahan malu. Menahan 
bibirnya untuk tidak tersenyum ke arah All. 


"Sy...," tiba-tiba Ali memanggil wanita itu dengan wajah 
yang serius. 


"Ke..kenapa?" entah kenapa Sisy merasakan ketakutan 
melihat ekspresi wajah Ali yang sekarang. 


"Sebelum makan malam lu nyampe, lu bisa jelasin siapa 
King itu? Kenapa lu gak mau jauhin dia? Siapa dia Sy?" 


Wajah Ali berubah sangat serius, menyeramkan, dingin, juga 
kaku. 


"Tapi janji jangan marah..?" Sisy berucap manja masih 
melihat mata tajam Ali yang bersinar gelap. 


Pria itu menggembuskan nafasnya, mencoba mengontrol 
rasa cemburunya. 


"Hufh! Janji!" ujarnya tidak yakin sambil menyembunyikan 
rasa kecemburuannya yang sangat dalam. 


TBC.., 


Sabtu, 05 Januari 2019 


Re-post: 15.02 wib 
Selasa, 22 Desember 2020 


Part 36 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


"Hufh! Janji!" ujarnya tidak yakin sambil menyembunyikan 
rasa kecemburuannya yang sangat dalam. 


Sisy mengatup bibirnya tidak yakin dengan jawaban Ali 
barusan tapi dia harus bagaimana. Dia harus mengatakan 
yang harus di katakan. Sisanya biarlah rahasia sampai 
waktunya Ali akan tau dengan sendirinya. 


"Mmm...Kak King dulu dua belas tahun yang lalu tetangga 
gua di Bandung Li. Kami akrab layaknya teman baik. 
Sungguh! Gak ada perasaan yang Kak King simpan untuk 
gua kecuali perasaan melindungi adeknya sendiri," Sisy 
melihat mata elang Ali yang meragu. 


"Dua belas tahun? Maksudnya kalian gak ketemu selama 
dua belas tahun?" 


Sisy mengangguk ragu, "Setelah kakek meninggal gak 
berapa lama kakak di bawah Papi ke Jepang, gua gak pernah 
tau kabar Kak King karena dia juga pindah dengan Tante 
Yuna Mamanya Kak King," 


Tiba-tiba tubuh Sisy gemetar hebat, air matanya mengalir 
begitu saja. 


"Hiks..hiks...semua pergi..hiks..kakek,..hiks...Papi..., 
kakak..dan Kak King...hiks.. cuma Mami yang sayang Sisy 


hiks.., cuma Mami yang gak ninggalin Sisy..hiks..," 


Air mata dan tubuh Sisy yang gemetar membuat Ali shock. 
Apa masalalunya sangat buruk sampai dia menangis 
sesenggukan seperti itu. 


"Sayang...," entah kenapa rasanya nyeri. Sakit terlalu sakit 
melihat Sisy terpuruk seperti ini. Lalu tangannya menarik 
tubuh Sisy jatuh di dekapannya. "Jangan nangis Sy..., gua 
gak kan pernah ninggalin lu! Jangan nangis baby," 


"Hiks...hiks...," tapi Sisy masih menangis kuat seakan 
masalalu yang menyakitkan itu kembali menghantuinya. 


--FLASK BACK ON -- 


Dua anak kecil sedang menari-nari bersama hujan. Dua 
gadis cantik dengan senyuman dan karakter yang periang. 
Menyukai hujan dan dinginnya langit biru. 


"Hahahaha, kak ayo kejar Sisy...ayo kejar kalo bisa, kakak 
payah!!" 


Gadis itu berlarian di tengah halaman rumah mereka yang 
cukup luas. 


"Awas ya kalo kak Lily dapat kamu, kakak gelitikin," ancam 
kakak kembar Sisy. 


Sisy menjulurkan lidahnya mengecek dia tidak takut sama 
sekali, "Week! Kejar kalo bisa! Sini! Kakak payah!" 


"Dasar adek nakal," Kakaknya berusaha mengejar sang adik 
di tengah hujan deras yang turun ke bumi. 


"Hahahaha," hanya tawa sang adek yang terdengar. Lalu 
tawa kakak dan adik yang selisih lima menit saat mereka di 


lahirkan ke dunia itu berubah kehancuran setelah suara 
petir menggelegar menyambar pohon milik tetangga 
mereka. 


"KYAAAA!!" 


Serentak mereka berdua berteriak takut dan kaget. Melihat 
pohon yang menjulang tinggi itu ambruk karena di sambar 
kilat dan petir. Wajah mereka berdua shock, panik, gemetar 
dan ketakutan. Apa petir semengerikan itu. 


Seketika hanya nama itu yang terlintas di kepala mereka 
berdua. Menjerit sejadi-jadinya memanggil kakeknya di 
dalam rumah tapi kakeknya terbujur kaku pergi untuk 
selama-selamanya. Tak berdaya di lantai depan. 


"KAKEEKK!!" 
--“FLASK BACK OFF-- 


Sisy menutup kedua telinganya, masih menangis di dada 
Ali. Membuat Ali semakin mempererat pelukannya. Ada rasa 
sesal di hati Ali karena pertanyaan dirinya-lah yang 
menyebabkan trauma Sisy kembali lagi terbayang di 
kepalanya. Sisy menjerit, "Benci! hiks..Gua benci hujan! 
hiks..Benci hujan! Benci!!..hiks.., benci petir...hiks..gua 
benci semuanya..," 


Entah kenapa Ali merasa masalalu Sisy terlalu menyakitkan. 
Terlalu sakit untuk di ingat kembali. 


"Ssstt.. Sy jangan di ingat lagi, gua gak akan nanya lagi, gua 
gak mau lu kek gini Sy, jangan nangis sayang," Ali berusaha 
menenangkan Sisy yang kalut dan terpuruk. 


"Hiks...hiks..," sesenggukan Sisy menangis di dada Ali. 


Ali menarik Sisy lebih dalam di pelukannya. Mengusap 
rambutnya yang indah. 


Apa Sisy teringat kakeknya yang meninggal karena 
serangan jantung? Atau karena kepergian kakaknya? Atau 
karena hal yang lain? Atau karena cowok itu? Entahlah Ali 
tidak tau jawabannya. 


Yang dia tau Sisy akan menderita kalau membahas 
masalalunya. Ali tau itu karena Mami Sisy, Gisell yang 
mengatakan itu semua. 


Seharusnya Ali tidak mengungkit kejadian dua belas tahun 
yang lalu. Ali tidak bermaksud membuat Sisy menangis 
seperti ini. Tidak! 


Kreekk..., 


Suara pintu kamar terbuka Sharon yang awalnya masuk ke 
kamar itu dengan senyuman yang lebar berubah terkejut 
saat melihat mantu kesayangannya menangis di pelukan 
Ali. 


"Sy...?" sharon melangkah membawakan makan malam 
lengkap dengan susu untuknya. Dia masuk meletakkan 
makan malam Sisy di meja nakas lalu mendekati gadis itu 
dan membelai rambutnya. "Sisy kenapa kok nangis?" 


Gadis itu tidak menjawab dia hanya sesenggukan di dada 
Ali," Hiks...hiks...," 


Lalu Sharon menatap Ali dan tatapan Sharon berubah tidak 
suka ke arahnya, "Ali?" 


Ali tau Mamanya berfikir ini ulahnya tapi sungguh Ali tidak 
bermaksud membuat Sisy menangis sepertinya. 


"Ma... Jangan hakimi Ali dulu, biarin Ali ngomong sama Sisy 
Ma..," Ali menatap Mamanya berharap Sharon mengerti lalu 
pergi meninggalkan mereka. Ali dan Sisy butuh waktu untuk 
berdua. 


"Mama pergi, tapi kamu harus hentikan air mata Sisy," 
ancam Sharon. 


Ali hanya melihat Sisy tanpa menggangguk sedangkan 
Sharon kembali membelai rambut mantu kesayangannya itu 
dengan lembut, "Mama letak makan malammu di meja 
sayang, di makan ya Sy," 


Sisy yang akhirnya menyadari kehadiran Sharon 
mendongakkan wajahnya, menatap Sharon malu karena 
ketauan menangis, "Iya Ma...," 


"Jangan nangis lagi nak," Sharon mengusap airmata Sisy 
hati-hati lalu berpamitan melangkah pergi. "Mama keluar 
dulu kalo Ali kurang ajar kasih tau Mama," lalu Sharon 
menatap bergantian ke arah Ali maupun Sisy, "Malam ini 
kalian tidur aja di sini dulu, Mama gak ngizinin kalian 
pulang," 


"Iya Mama...," Ali mengangguk acuh sebelum Sharon benar- 
benar pergi di balik pintu kamar itu. 


Sisy masih memandang pintu yang tertutup rapat tersebut. 
Dia melamun untuk beberapa saat sampai akhirnya Sisy 
tersadar karena ada tangan kekar Ali yang memeluk dari 
belakang punggungnya. 


"Gua gak suka lu nangis Sisy, gua gak akan tanya lagi soal 
masalalu lu, kecuali lu sendiri yang mau cerita," tutur kata 
Ali sangat lembut selembut tatapan Ali yang saat ini 
berbeda hingga Sisy merasakan ada hawa-hawa Ali akan 
mencium bibirnya lagi. 


Gadis itu menggigit bibirnya menjaga jarak dari bibir Ali, 
"Ali..jangan..," 


"Kenapa? Lu gak mau gua cium lagi?" 
"Bu..bukan gitu..gua laper..," rengeknya takut. 


Ali melihat wajah Sisy yang takut-takut, wajah polosnya 
yang terlalu mengemaskan. Seandainya boleh meminta dia 
hanya meminta Sisy selalu seperti ini sepolos ini. 


"Baiklah Tuan Putri lu boleh makan," Ali melangkah turun 
dari tempat tidurnya membawa makan malam yang tadinya 
di atas meja nakas kini berpindah tepat di hadapan istrinya. 
"Tapi setelah makan malam lu selesai jangan halangi gua 
buat nyium bibir lu," 


Lagi-lagi Ali punya cara untuk mengancam istrinya, 
"Sekarang buka mulut lu baby, aaa," 


Titah dari Ali hanya di balas kerutan di dahi Sisy gadis itu 
menolak di suapin suaminya. 


"Gua bukan bayi! Gua bisa makan sendiri!" ketusnya tidak 
suka. 


Ali menghembuskan nafasnya, "Jangan mulai lagi oonnya 
sayang, gua manggil lu baby bukan berarti gua nganggep lu 
bayi raksasa! Sekarang buka mulut lu atau gua nyuapin lu 
pake cara yang lain?" 


Sisy tidak berkutik, dia akhirnya menerima Ali menyuapi 
dirinya makan. Walaupun sampai makan malam itu selesai 
Sisy masih tidak menemukan jawaban atas perkataan Ali 
barusan. 


"Pake cara lain itu maksudnya apa ya?" gumamnya masih 
penasaran. 


Ali yang meletakkan piring kosong juga gelas kosong di atas 
nakas hanya tersenyum jail melihat tingkah polos Sisy. 


"Jadi lu penasaran caranya gimana? Sini gua kasih tau," 


Ali melangkah cepat ke atas tempat tidur berukuran King 
size itu lalu tanpa aba-aba melumat penuh bibir ranum Sisy. 
Mengigit bibir bawahnya hingga gadis itu akhirnya 
membuka mulut dan lidahnya. Lalu Ali mengakses masuk 
bermain di dalam mulut istrinya itu. 


"Mmmmpphhmm..," Sisy sekuat mungkin menahan 
hasratnya yang mau meledak gara-gara ciuman panas Ali. 


"Gitu caranya baby," Ali berbisik di sela-sela ciuman mereka. 


Otak kecil Sisy berfikir, "Apa maksudnya makan pake mulut! 
Yang benar saja! Itu menjijikan! Untung saja Ali gak benar- 
benar melakukan itu!" 


Ali melihat wajah Sisy yang melongok kaget, "Sepertinya lu 
udah ngerti baby," 


“Wilihh Aliiii, gua gak mau ya makan di suapin pake mulut lu, 
jijik tau! /sh! Gua gak pernah kek gitu!" 


"Trus pake mulut siapa?" wajah Ali berubah horror. "Siapa 
Sisy?" 


"Ali...jangan natapnya gitu... maksudnya gua gak pernah 
makan di suapin pake mulut, gua gak mau gitu..., Ali..," 


Rasanya Sisy merasakan atmosfer yang berbeda di diri Ali 
beberapa menit yang lalu. Apa dia bisa berubah sikap dari 


yang lembut berubah cepat menjadi kasar. Sisy ketakutan 
melihat Ali yang seperti itu. 


"Jangan buat gua berfikir negatif Sisy karena semua yang 
ada di diri lu cuma buat gua, lu ngerti?" 


"Aa..apa Ali masih mikir gua sama Kak King ciuman waktu 
itu?" pikirnya takut. 


Sisy membungkam bibirnya untuk beberapa saat lalu dia 
hanya mengatakan dengan singkat dan lirih, "Iya..," 


Ali melihat wajah Sisy yang berubah sedih dan Ali tak suka 
itu, ekspresi wajahnya seakan dia menyimpan sesuatu. 


"Satu lagi, gua benaran gak mau lu dekat-dekat sama cowok 
bernama King itu! Gua rasa lu tau kan lu harus apa? Jauhi 
dia Sisy Queen Dirga!" 


"Tapi..." suara Sisy tertahan melihat rahang Ali yang 
kembali mengeras. 


"Cukup gua Sisy, lu cuma harus memikirkan itu," 


Sisy tertegun mengalihkan matanya tidak lagi melihat Ali. 
Menjauhi Kak King itu sama saja seperti menjauhi kakaknya 
sendiri. 


Maaf aku gak bisa Li, dia yang kubutuhkan saat ini. Dia yang 
tau segala luka dan penderitaanku dulu. 


Ali melihat diamnya Sisy seakan gadis itu melawan 
perkataannya. 

Ali menarik dagu lancip Sisy memaksanya melihat ke 
arahnya, wajah Ali tidak lagi bersahabat, "Jangan pernah 
berfikir untuk melanggar apa kata gua karena gua gak suka 
di bantah," 


Kali ini Sisy benar-benar takut dia cuma bisa diam dan 
berharap Ali kembali lembut seperti sebelumnya. 


"Jauhi.dia," tekannya lagi. 


Tbc... 


Selamat pagi... 
Semoga penuh harapan pagi ini, amin 


Minggu, 06 Januari 2019 


Re-post: 09.56 wib 
Rabu, 23 Desember 2020 


Part 37 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 
Warning: kasih tau ya kalo ada typo 


"Sebenarnya ada apa dengan Ali? Sebentar-bentar dia 
berubah sangat manis plus mesum lalu Sebentar-bentar 
kemudian dia berubah lagi pemarah dan pemaksa. Apa Ali 
ini sejenis hewan Bunglon yang suka berubah-ubah?" pikir 
Sisy di hatinya. 


Lagi-lagi Ali di buat geram dengan diamnya Sisy yang 
terlalu lama. Padahal dia sudah mencengkram dagu Sisy 
apa itu belum cukup? Apa Ali harus melakukan lebih 
padanya. Menyiksanya lagi baru Sisy mengerti. 


"Jangan diam aja Sisy," geramnya semakin menjadi. "Apa lu 
suka melihat gua marah?" 


"Sa...sakit Li, lepasin tangan lu," ringis Sisy menahan perih 
di dagunya yang terasa di cubit. 


"Makanya jangan bikin gua cem..," Ali menghentikan kata- 
katanya. Dia hampir mengatakan kalau dia cemburu! 


Pikirannya kacau balau, kenapa dia harus mengatakan kalau 
dia cemburu berat dengan cowok itu? Bukannya seharusnya 
Sisy sadar kalau suaminya ini cemburu. Kenapa Sisy senang 
sekali membuat dia panas dengan tingkahnya yang 
kegatelan itu? 


"Cem..apa Li?" tanya Sisy dengan wajah lugunya. 


Astaga! Apa Sisy tidak bisa melanjutkan kata-kata yang 
baru saja gua ucapin! Itu mudah Sisy malah terlalu mudah! 


Ali di buat jengkel dengan kepolosan istrinya. Dia menarik 
nafasnya, "Gua tadi mau bilang jangan bikin gua cemas!!" 


"Oh, maaf gua pikir lu cemburu," Sisy melihat Ali ragu 
sambil mengigit bibirnya. 


Mata Ali semakin melihat tajam ke arah Sisy. Apa wajahnya 
sekarang masih terlihat seperti orang panik, udah jelas-jelas 
Ali cemburu berat Sisy... 


"Sisy cukup berhenti bikin gua marah! Gua gak cemas! Gua 
cemburu! Jadi jauhi cowok itu atau lu gua pindahin sekolah 
besok!" akhirnya Ali mengatakan kalimat yang tidak pernah 
ingin dia ucapkan. 


Sisy mengedip-edipkan matanya bingung ke arah Ali. Dan 
yang membuat Ali jengkel bukannya takut gadis itu malah 
tersenyum seperti menahan tawa. 


"Sisy gua lagi gak ngelawak kenapa lu senyum-senyum?" 
dia semakin di buat tidak tahan dengan istrinya yang ajaib 
itu. 


"Abis Ali aneh! Masak sama kak King cemburu! Kak King itu 
sukanya sama kakak gua bukan sama gua!" jawabnya santai 
sambil masih tersenyum ke arah Ali. 


"Apa?" cicitnya tidak yakin dengan apa yang barusan di 
dengarnya. 


"Iya bener!" Sisy mengangguk berkali-kali seraya meyakini 
Ali. "Malah dulu waktu masih kecil gua pernah lihat kak King 
sama kakak gua ciuman, kekgini," 


Sisy memperagakan ciuman yang di lakukan King dengan 
kakaknya kepada Ali. Dia mengecup bibir Ali tepat di 
bibirnya. 


CUP! 


Mengecup bukan melumat bibir itu. Membuat Ali bengong 
dan kelihatan semakin bodoh. Pertama karena Sisy tidak 
pernah menciumnya duluan dan kedua karena Ali shock 
mendengar penjelasan Sisy. 


"Itu artinya mereka punya hubungan kan?" jelas Sisy lagi. 


Ali melihat wajah Sisy yang tampak biasa saja, berbeda 
dengan Ali yang pikirannya sangat kacau karena ulah jujur 
istrinya itu. 


"Jadi maksud lu King itu gay gitu?" 


"Hah!" kali ini gantian Sisy yang di buat bengong dengan 
pertanyaan Ali. "Gay?" 


Tiba-tiba gadis itu mengingat percakapannya dengan Ali 
dulu di dalam mobil. Saat itu mereka baru menikah setahun 
yang lalu. 


--FLASH BACK ON .-- 


Ali tidak tau orang yang Sisy hubungi sedang mengatakan 
apa. Ali tidak mendengarkannya karena Sisy mengenakan 
earphone sekarang. 


"Jangan ngejek trus kak!" cibir Sisy tak suka. 


"Ya terima kasih! Oh ya! Kapan balik ke Indonesia, gak 
kangen lontong sama gado-gado apa? Gak bosen makan 
mie ramen mulu," olok Sisy menggoda padahal sebenarnya 
dihatinya dia sangat merindukan saudarinya itu. 


"Ish! Mala ketawa! Aku serius tau kak! Udah lima tahun kita 
pisah, aku kangeeenn," 


Tiba-tiba Ali menoleh menatap Sisy tiga detik, suaranya 
yang lembut saat mengatakan kangeeen sangat menggoda 
dihatinya. Ya Ali begitu karena gadis itu belum pernah 
semanja itu kecuali sama Maminya. Dan Ali tidak pernah 
mendengarkan Sisy berucap kangen baru kali ini. Hal itu 
berhasil membuat Ali gemes, walaupun dia bawel dia tetap 
sosok perempuan yang ahentahlah, menggemaskan. 


"Trus kapan balik ke Indonesia?" tanya Sisy lagi. 


"Yahhh, kok gituh. Ya udah deh, serah!" Sisy mulai ngambek 
gak jelas. 


"Gak ngambek kok! Lagian ngambek juga rugi. Kakakkan 
jauh di negri Sakura!" tukasnya sedih. 
"Oh ada tuh! Di sebelah ku lagi fokus nyetir," Sisy mulai 


menggerakkan handphonenya ke arah Ali yang menyetir 
tapi Ali sama sekali tidak melihat handphone Sisy. 


"Ish Om-om mesum! Lihat hp gua napa! Kakak gua mau 
lihat muka lu!" bentak Sisy seperti biasa. 


"Entar aja gua lagi fokus nyetir," tolak Ali dingin. 
"Ya udah kalo gak mau lihat kakak gua, jangan nyesel lu!" 


"Kenapa harus nyesel?" cicit Ali masih tidak menoleh ke 
arah Sisy. 


"Karena kakak gua ganteeeeng banget," goda Sisy dan dia 
mulai tertawa. "Hahahaha!" 


"Gila lu ya! Lu kira gua jeruk makan jeruk, dasar bini 
sinting!" bentak Ali tidak suka. 


Tapi Sisy tetap tertawa dan wanita di video call itu juga 
tertawa. Sisy bisa melihatnya dari layar handphonenya. 
Wajah mereka yang mirip sempurna. Ya karena mereka 
saudara kembar. 


"Biarin!" sentak Sisy masih melihat layar Handphonenya. 
"Siapa suruh dia ngabaikan kakak," 


Ali lalu melirik Sisy dan kembali fokus ke jalan raya. Ali 
menggeleng dalam diam. 


Satu menit kemudian earphone itu terlepas dari telinga Sisy, 
panggilan video call berakhir dan percakapan dalam rumah 
tanggapun mulai keluar dari bibir mereka berdua. 


--FLASH BACK OFF-- 


Saat itu lah Sisy sadar Ali masih mengira kakaknya di 
Jepang itu cowok! Oh ya ampun! Kenapa Ali percaya 
candaanya sih? 


Ali bangkit lalu berdiri dari tempat tidurnya dia melihat Sisy 
tanpa rasa marah lagi. 


"Kita sudahi aja pembicaraan bodoh ini! Gua gak akan 
ngelarang lu deket-deket dengan cowok gay itu! Lagian dia 
gay jadi dia gak akan tertarik sama lu! Astaga Sisy! 
Sebaiknya kakak lu jangan datang lagi ke Indonesia biar 
musnah orang-orang gila seperti King itu!" cerocos Ali 
panjang lebar. 


"Kenapa sih teman-teman lu aneh-aneh semua! Yang 
bencong lah yang gay lah besok apa lagi," 


Sisy kembali bengong dengan ocehan Ali yang jelas-jelas 
membuatnya berfikir keras. Mungkin yang di maksud Ali 
Rudiana temannya yang emang abu-abu tapi Kak King dia 
normal dia gak gay karena yang kak King suka itu cewek 
dan cewek itu kakaknya Sisy. Dasar Ali bodoh kenapa dia 
percaya sama candaan Sisy waktu di mobil dulu. Lagian Ali 
juga salah kenapa waktu itu gak mau lihat ke layar 
handphonenya. 


Dasar suaminya itu membuat dia bingung saja. 


Sisy menggaruk kepalanya yang tidak gatal dia bingung 
harus menjelaskan apa dengan Ali. Tetap bungkam soal 
jenis kelamin kakaknya atau jujur mengatakan kakaknya itu 
cewek dan mereka kembar!! Tapi kalo Sisy bilang apa Ali 
tetap mengizinkan dia berteman dengan Kak King! Dan 
sayangnya Sisy meragukan soal itu. Ali pasti tetap pada 
pendiriannya melarangnya menemui King. 


"Ali..lu serius ngebolehin gua deket dengan Kak king?" 
mata Sisy berbinar-binar karena bahagia. 


Ali mengangguk lalu kembali melangkah ke sisi pintu, 
"Boleh, gua keluar dulu. Gua mau bicara sama Mama, lu 


istirahat aja. Besok pagi kita pulang, lu gak papakan besok 
gak sekolah dulu soalnya seragam lu adanya di apartemen 
gak di sini," 


"Ada kok!" pekik Sisy meyakinkan. "Tanya aja sama Mama! 
Tadi kan gua di apartemen gak sempet ganti seragam jadi 
pas di bawa Papa gua masih pake baju sekolah," 


"Oh..oke," Ali tidak berkata panjang lebar lagi dia keluar dari 
kamar itu meninggalkan Sisy dengan sejuta pikirannya yang 
bikin pusing. 


Sisy menghempaskan tubuhnya di tempat tidur, dia 
bergumam pasrah, "Maafin Sisy Kak King, terpaksa Sisy gak 
jelasin ke Ali kalo kak King itu normal gak gay," 


Lalu Sisy menghembuskan nafasnya, "Hufh! Kalo Ali tau dia 
pasti bukan cuma mindahin sekolah gua tapi kak King pasti 
di bikinnya babak belur." 


Di ruang keluarga Ali hanya berbicara berdua dengan 
Mamanya. Maklum saja Mark masih tampak enggan melihat 
wajah Ali. Dia masih belum puas menghajar putranya itu. 


"Mama mau ngomong apa sama Ali?" pria itu tepat duduk di 
sebelah Mamanya di kursi panjang. Dia kelihatan tidak 
sabaran. 


"Sini Mama kompres dulu biar gak bengkak," Sharon tampak 
telaten menggerakkan kain basah itu di wajah Ali. "Bibir 
kamu sampe luka gitu, kalo gak di obatin besok tambah 
parah Ali," 


"Ssstt..," Ali meringis menahan perih. "Terserah Mama.., 
yang penting cepetan Mama ngomong Ali gak mau lama- 


lama ninggalin Sisy sendirian Ma," 


"Iya sayang," Sharon masih menekan pipi Ali dengan alat 
kompres di tangannya. Wajah Sharon berubah serius tapi 
masih tampak tenang. 


"Besok te/von Haikal dia mau ngomong soal kesehatan 
Sisy," 


"Kesehatan Sisy? Maksud Mama?" wajah Ali yang tadinya 
tenang berubah seratus persen. Dia menarik tangan 
Mamanya, Ali tidak ingin di kompres lagi. "Sisy sakit?" 


"Mama gak tau sayang, Haikal gak ngomong apa-apa ke 
Mama. Haikal gak ngomong Sisy sakit nak, Dia cuma bilang 
minta kamu segera telvon dia, dia mau ngomong soal 
kesehatan Sisy, gitu doang," Sharon kembali mengompres 
Pipi Ali tapi di tepis pemuda itu. 


"Mama stop! Gak usah kompres lagi! Ali mikirin Sisy 
sekarang! Itu artinya Sisy sakit Ma! Ali harus te/von Bang 
Haikal sekarang!" tangannya merogoh saku celananya. Tapi 
sayangnya handohonenya tidak ada di dalam saku 
celananya. 


"Sial!" umpat Ali kesal. 
"Kenapa nak?" 


"Handphone Ali di kamar, Ali pergi dulu Ma!" buru-buru Ali 
pergi meninggalkan Mamanya sendirian. 


"Ya ampun anak itu gak sabaran banget sih!" Gerutu 
Sharon. 


Di setiap langkah kaki Ali yang semakin cepat ke kamarnya 
dia bertanya-tanya tentang maksud ucapan Haikal, "Kenapa 


Sisy? Kenapa dengan kesehatannya? Kenapa dengan gadis 
ku?" 


Tbc., 

Selamat Pagi 

Mau up tahun depan tapi gpp skrg aja... 

Anggap aja hadiah dari aku karena uda 7k followers 


01.09 wib 
Senin, 07 Januari 2019 


Re-post: 05.10 wib 
Sabtu, 26 Desember 2020 


Part 38 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Bukan bacaan buat anak SD Dan Smp!! Bocah 
menjauh!! 17441 


"Kenapa Sisy? Kenapa dengan kesehatannya? Kenapa 
dengan gadis ku?" 


Pikiran Ali yang semakin cemas akan istrinya tidak 
membuatnya tampak panik di depan istrinya. Pria itu hanya 
mengambil handphonenya di dalam kamar lalu berlalu ingin 
pergi meninggalkan Sisy sendirian. Langkahnya lambat 
hampir tidak terdengar. 


Ali melihat istrinya sebelum benar-benar keluar dari kamar. 
Sisy merangkup seperti bayi di King size. Wajahnya terlihat 
tenang. Damai. Rasanya Ali ingin mengecup manis bibir itu 
tapi tidak sekarang, ini bukan waktunya. Mata terpejam Sisy 
membuatnya tidak begitu yakin gadis itu benar-benar 
terlelap dalam mimpi. 


Sedangkan gadis itu membuka matanya saat Ali sudah 
keluar dari kamar itu. Sisy tampak panik dia menyentuh 
dadanya sendiri. Detak jantungnya yang tak beraturan 
membuatnya yakin Ali akan mengetahui segalanya yang dia 
sembunyikan. 


"Jangan sekarang, jangan sekarang... aku mohon...," 
harapnya di hatinya. 


Sisy meremas kuat tangannya di balik piyama biru miliknya 
tepat di jantungnya yang berdetak tak karuan. 


"Apa maksud bang Haikal?" Ali bertanya sambil berdiri di 
balkon kamar tepat di kamar Sisy. Pandangan Ali lurus 
menatap lampu-lampu mewah di sekitar jalan manssion 
Papanya. Tapi sebenarnya Ali tidak fokus pada apa yang di 
lihatnya. Dahinya berkerut bingung. Dia sedang melakukan 
panggilan suara tepat di telinga kirinya. 


"Secepatnya lakukan Rontgen (ronsen) bagian dada untuk 
istri lu Li, kalo perlu besok," titah Haikal dengan sikap dan 
pembawaan yang tenang. "Bisa bawa Sisy ke rumah sakit 
besok?" 


Nafas Ali memburu, dia menoleh tepat ke pintu penghubung 
istrinya. Dadanya sesak. Dia masih tak mengerti kenapa 
istrinya harus melaksanakan CT Scan. 


"Apa maksud lu bang! Ngomong yang jelas? Kenapa harus 
di rontgen? Emang Sisy sakit apa?" nada suara Ali meninggi 
menuntut penjelasan. 


"Hufh! Ali gua hanya ingin memastikan, jadi sebaiknya lu 
turutin apa kata gua," 


"Memastikan apa? Ngomong sekarang! Gua berhak tau 
penyakit istri gua bang!" 


"Ali bisa gak sih lu tenang! Gua gak bilang istri lu sakit! Gua 
cuma butuh hasil CT Scan dia doang! Baru gua bisa ngasih 
tau lu dia sakit atau gak! Gua gak mau salah bicara! Apalagi 
ngasih diagnosis palsu! Pahami omongan gua Putra Alingga 
Chandra," 


Ali mencoba mengatur rasa ketakutannya sendiri, juga 
mengontrol kemarahannya karena dia bukan dokter! Dia 
tidak bisa menerka-nerka, tidak bisa menebak istrinya sakit 
atau tidak. 


"Bang Haikal Sisy gak pernah ngeluh tentang penyakit 
apapun itu! Jadi tolong kasih tau gua yang lu duga, gua 
hanya perlu tau itu! Kalo lu mau gua tenang sebaiknya lu 
kasih tau gua sekarang bang?" 


Haikal menghembuskan nafasnya, dia tau apapun yang dia 
sampaikan pada Ali pria itu akan tetap sama pendiriannya. 


"Lu ini benar-benar sepupu pemaksa Ali!" tekan Haikal 
hampir emosi. 


"Jadi apa yang bang Haikal duga?" tanpa peduli Ali kembali 
bertanya. 


Ali mendengarkan penjelasan Haikal dengan tenang. Tidak 
ada pertanyaan atau apapun jawaban setelah itu. Hanya 
suara langkah kaki Ali yang lambat memasuki kamarnya. 


Melihat jelas istrinya yang masih meringkuk seperti bayi di 
tempat tidur. Pandangan Ali lurus menatap tubuh istrinya. 


Ali menghembuskan nafasnya, dia berusaha untuk tidak 
berteriak ataupun bersuara keras yang dapat mengusik 
istrinya. 


"Gua mengerti bang, besok gua ke tempat lu bareng istri 
gua. Makasih buat penjelasan lu, gua tutup dulu te/vonnya," 


Sejak malam itu pikiran Ali tak tenang. Dia tidak bisa tidur 
sama sekali. Pikirannya ke mana-mana. Dia sangat 


mencemaskan keadaan istrinya. Kata-kata Haikal sungguh 
mengganggu pikirannya. Hingga itu membuatnya terjaga 


hingga pagi. 


"Ali lu gak tidur?" hampir satu menit Sisy melihat wajah Ali 
yang kusut dan matanya seperti mata panda. 


"Tidur," Ali menjawab dingin menyibakkan selimutnya dari 
badannya. Dia duduk membelakangi Sisy. 


"Tapi mata lu merah trus ," 


"Gua gak pa-pa Sy! Gak usah cemasin gua!" Ali memotong 
pembicaraan Sisy mengusap wajahnya dengan tangannya 
sendiri lalu menoleh tersenyum ke arah istrinya. Senyuman 
palsu. "Cepetan mandi trus sarapan, lu mau sekolah kan?" 


Sisy mengangguk seperti ada perintah di telinganya, "Iya." 


Sisy bermaksud turun dan melangkah ke kamar mandi. Tapi 
langkahnya terhenti karena Ali menarik lengan Sisy secara 
tiba-tiba. Membalikkan badan Sisy yang jatuh di pelukan Ali. 


"Kenapa?" Sisy bertanya dia mendongak bingung menatap 
mata elang Ali. 


Tanpa menjawab Ali mendekatkan bibirnya tepat ke bibir 
tipis nan merah tersebut. Ali melumatnya. Dalam hingga ke 
lidah Sisy. Mengecup bibir itu rakus. Membuat Sisy tak 
tahan. Ada sesuatu yang mengalir di tubuhnya. Sebuah 
hasrat yang menuntut di perlakuan lebih dari itu. Sisy tidak 
menolak dia malah terbawa suasana dan kedua tangannya 
mengalung tepat di leher Ali. 


"Hhmmppphmm... Lih..," hampir sepuluh menit mereka 
berciuman. Sangat ganas. Hingga Ali akhirnya 
memundurkan bibirnya dari bibir Sisy. 


"Morning Kiss, baby," 


Bibir keduanya terasa bengkak karena berciuman. Sisy 
masih merona malu sedangkan Ali tetap tenang seperti 
biasanya. "Gua mandikan baby," 


Mata Sisy melotot, "Apa?" 


Kata-kata Ali tidak butuh jawaban karena itu pernyataan 
bukan pertanyaan. Dia menggendong Sisy seperti 
menggendong bayi. Tubuh ringan Sisy bukan masalah bagi 
Ali. 


"AALLII GUA BISA MANDI SENDIRI!!" 


Tanpa peduli pada teriakan Sisy Ali menutup pintu kamar 
mandi dengan sebelah kakinya. Sangat mudah. 


Lalu kembali melumat bibir ranum Sisy. Menurunkan Sisy 
tepat di bawah guyuran gemericik air shower. Tanpa 
melepaskan ciuman mereka Ali melucuti piyama Sisy. 
Hingga gadis itu tidak mengenakan apapun di tubuhnya. 


"Aliihh...," Sisy masih tampak menggemaskan. Dengan sikap 
malunya. Dia masih saja menutupi bukit kembarnya yang 
padat dan indah dengan tangannya. 


"Relax baby, ini cuma making out," Ali berbisik di sekitar 
leher Sisy yang putih. Mengecup seluruh permukaan 
lehernya hingga tanda kissmark itu terlihat jelas di sekitar 
lehernya. 


"Aaahh...ssstt.., jangan di gigit..." Sisy mendesah antara 
menahan sakit dan nikmat. 


Setelah melepaskan baju yang Ali kenakan dia melanjutkan 
aksinya dengan meremas kuat kedua payudara Sisy yang 


basah karena air shower. 


"Aaahh...sakiit..aaah..pelan-pelan Li...," lagi-lagi Ali tidak 
merespon. 


Ali melihat payudara Sisy dengan tatapannya yang dingin. 
Dia memikirkan kata-kata Haikal kemarin malam. 


"Tidak mungkin!! Tidak mungkin!!" batinnya. "Sisy baik-baik 
aja Ali," 


Lalu di sela-sela pikirannya yang melayang tidak jelas Ali 
yang belum puas meremas gundukan padat itu langsung 
saja mengulum, menjilat, ke dua payudara Sisy. Membuat 
gadis itu setengah mati menahan kabut kenikmatan. 


"Mendesahlah baby," pinta Ali yang juga sudah terbakar 
candu tubuh Sisy. "Jangan di tahan," 


“Ssstt...aaahh...aliiihh...aahh..," desahan pagi itu membuat 
Sisy klimaks karena ulah suaminya. 


Tentu saja Ali tidak pernah melakukan lebih dari yang Sisy 
mau hanya Making out. 


Setelah membuat Sisy klimaks Ali menyabuni gadis itu lalu 
memandikan dirinya sendiri. Tapi sebelum mereka sama- 
sama mengenakan handuk kimono berwarna putih Ali 
memeluk tubuh Sisy dari belakang. 


"Kenapa Li?" Sisy heran apa Ali meminta Making out lagi. 


"Jangan pernah berfikir untuk meninggalkan gua," ujarnya 
tiba-tiba bersuara pelan dan dingin. 


"Kenapa lu ngomong gitu? Gua gak mungkin ninggalin lu 
Li," 


Ali tidak berkata lagi dia diam hanya memeluk Sisy semakin 
erat. Seakan otak kecilnya tau situasi seperti ini lambat laun 
akan lenyap di telan waktu. 


"Ali...," batin Sisy perih. 


Di meja makan Ali tetap diam tanpa kata hanya suara 
sendok dan garpu yang terdengar di telinga Sisy. Papanya 
juga tidak mengatakan apapun. Sepertinya Mark masih 
marah dengan kejadian Sisy kemarin. Hanya Sharon yang 
berusaha mencairkan suasana yang mencekam tersebut. 
Tapi sepertinya suasana pagi itu tidak baik untuk mereka 
semua. 


Di dalam mobil Ali juga tidak mengatakan apa-apa hingga 
mobil itu berhenti tepat di gerbang sekolah Sisy. 


"Mmm... Gua masuk dulu," tidak ada pembicaraan yang 
berarti. Semuanya terasa canggung bagi gadis itu. Terasa Ali 
bukan lagi suaminya tapi orang lain. 


"Pulang sekolah kita ke rumah sakit," tutur Ali tiba-tiba 
masih dengan sikapnya yang dingin dan beku. 


"Apa?" 


Jantung Sisy terasa berhenti berdetak seketika. Dia menoleh 
menatap Ali yang tanpa ekspresi. 


"Nga..ngapain Li?" Sisy gagu dia gugup setengah mati. 


"Lu harus Ct scan hari ini jam dua," mata Ali menatap tajam 
ke arah Sisy. 


"Rontgen...?" ucap Sisy lirih. 


Ali ingin mengatakan sesuatu, mengatakan bahwa Rontgen 
bukan pemeriksaan yang menyakitkan tapi belum sempat 
mengatakan kalimat apapun Sisy sudah berubah sikap, 
berteriak menolak keras perkataan Ali. 


"NGGAK! GUA GAK MAU DI RONTGEN!!" 
Tbc., 


Doa di penghujung tahun kalian apa??? 
Kamis, 10 Januari 2019 


Re-post: 08.14 wib 
Kamis, 31 Desember 2020 


Part 39 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 

Jika masih ada typo tolong comment... 
Sebelum baca d vote dulu ya 

"NGGAK! GUA GAK MAU DI RONTGEN!!" 


Amarah Sisy yang meluap membuat kemarahan Ali juga ikut 
meluap ke permukaan. Mata Sisy menatap penuh penolakan 
tepat di mata hitam pekat milik Ali sedangkan Ali 
menggeram marah. 


"Kita tetap ke rumah sakit Sisy lu suka atau tidak," nada Ali 
jelas tak terbantahkan. 


"Gua gak mau! Kalo gua bilang gak itu artinya ya gak!!" Sisy 
berteriak menolak mentah-mentah omongan Ali. 


"SISY!!" 


Bentakan Ali yang keras berhasil membuat gadis itu 
tersentak kaget. Dia membenturkan punggungnya di 
belakang pintu mobil. Dada Sisy sesak, matanya merah 
karena air mata yang hampir tumpah. 


Tangannya menyentuh dadanya yang terasa nyeri. Terasa 
sangat sakit. Entah kenapa akhir-akhir ini Sisy semakin tak 
kuat dengan sikap kasar Ali. 


Ali melihat perubahan sikap Sisy yang menyedihkan, 
rahangnya yang tadinya keras melunak seketika. Dia 
melihat tangan Sisy yang seakan ingin menggenggam 
dadanya. 


"SY... Gua gak bermaksud bentak lu tadi, gua minta 
mma ," 


Suara lembut Ali terputus begitu saja karena gadis itu tiba- 
tiba membalikkan badan hendak keluar dari mobil Ali. 
Membuat Ali kembali marah menarik lengan Sisy kuat, 
mencengkramnya erat. 


"Sisy gua belum selesai bicara!" 
"Aahh...," Sisy meringis kesakitan. 


Ali melepaskan cengkramannya, Ali tau dia menyakiti 
lengan gadis itu tapi kemarahannya lebih menguasai 
dirinya. Dia kembali mengunci mobilnya. Sekarang Sisy 
tidak akan bisa keluar. 


"Jangan keluar sebelum gua ngizinin lu keluar!" 


Sisy tidak berkata lagi tidak juga menoleh. Dia diam seribu 
bahasa. 


"Pandang gua Sy..," 


Sisy tidak bergeming. Dia tetap diam tanpa menoleh sama 
sekali membuat Ali tak tahan untuk lebih lama lagi 
menunggu. 


"SY...," Ali menarik dagu lancip Sisy tepat di depan wajahnya 
yang tidak lagi marah. "Sy gua...," 


Kalimat Ali terhenti karena melihat mata Sisy yang berkaca- 
kaca. Dia sudah berhasil membuat Sisy hampir menangis 
pagi itu. Dan itu membuatnya menyesal. 


"Nangis lagi? Kenapa?" batin Ali bertanya. 


Ali menghembuskan nafasnya lalu membuka tombol klik 
pada mobilnya. Kini pintu penumpang bisa Sisy buka kapan 
saja. Ali tidak ingin menghancurkan mood gadis itu di 
sekolahnya. 


"Pergilah baby, gua gak ingin lu terlambat masuk kelas," 


Pengusiran Ali yang secara halus membuat Sisy tidak 
sabaran memutar badannya ingin segera pergi dari hadapan 
Ali tapi sebelum Sisy benar-benar melangkahkan kakinya 
keluar dari mobil, Ali sudah memutarkan kepala Sisy 
menghadapnya dan dengan mudahnya Ali mengulum bibir 
ranum Sisy. 


Bibir Sisy di lumatnya antara kasar dan halus. Rasanya ada 
kupu-kupu yang terbang di atas kepala Sisy. Ali selalu bisa 
membuatnya melayang. 


"Aaahh...," Sisy ingin menolak ciuman Ali tapi bukan 
penolakan yang dia lakukan malah sebuah desahan yang 
keluar dari mulutnya. 


"Nanti siang gua jemput baby, jangan coba-coba kabur," 
bisiknya di leher Sisy yang sudah di penuhi kissmark karena 
ulahnya di kamar mandi pagi tadi. 


Lagi-lagi gadisnya masih tetap bungkam, Gadisnya berhasil 
membuat Ali sekali lagi menahan kesabaran. 


"Katakan sesuatu sayang?" tekannya. 


Sisy bersuara sangat lembut hampir terdengar lirih, "Iya..," 


Gadis itu lalu mengangguk dan Ali tidak lagi menarik 
lengan Sisy. Dia membiarkan Sisy keluar dari mobilnya 
berlalu bersama di antara kerumunan siswa dan siswi 
berseragam putih abu-abu. 


Ali masih melihat punggung Sisy hingga gadis itu tidak 
terlihat lagi baru Ali menjalankan mobilnya kembali pergi ke 
kampusnya. 


Sisy menghempaskan bokongnya di kursi duduknya yang 
tidak empuk sama sekali tepat di kelas dua belas. 

Sisy memendamkan kepalanya di meja. Seakan dia sudah 
tidak ada semangat untuk mengikuti jam pelajaran sekolah. 
Dia membiarkan dirinya begitu untuk beberapa lama. 


"Sy lu kenapa?" salah satu teman di kelasnya mendekati 
gadis itu bertanya hanya sekedar untuk tahu. 


"Pergi gua mau ngomong berdua sama dia!" Kingsley 
terang-terangan mengusir perempuan yang tadinya 
mendekati bangku Sisy. Sedangkan wanita itu hanya 
menatap sinis ke arah Kingsley lalu pergi tanpa kata. 


Kingsley memang termasuk cowok cuek, arrogan, dingin 
dan sombong. Dia sebenarnya bisa di bilang bad boy tapi 
tidak untuk ke dua wanita yang di sayanginya Sisy juga 
kakaknya Sisy. 


"Kenapa sweety? Kamu sakit?" Kingsley bertanya tapi kedua 
tangannya menakup kepala Sisy memaksanya mendongak 
ke arahnya. 


"Ja.jangan kak King," suara Sisy serak menahan tangis. Dia 
menghindari tatapan Kingsley. Dia tidak ingin pria itu tau. 
Jika dia hampir menangis pagi itu. 


Tapi Kingsley sudah duluan tau percuma menghindarinya. 
Mendengar suara parau Sisy saja dia sudah tau ada yang 
tidak beres dari gadis itu. 


"Hei! Kamu nangis sweety? Kenapa?" King memaksa gadis 
itu melihat ke arahnya. "Apa gara-gara dia?" 


Sisy tau yang di maksud Kingsley adalah Ali tapi gadis itu 
memilih diam tidak mengatakan apa-apa. Dan diam nya Sisy 
membuat Kingsley semakin penasaran. 


"Sweety?" 


Langit pagi itu sangat cerah, udara bersih yang jauh dari 
polusi masuk begitu saja di sela-sela jendela kelas yang 
sekarang di diami Sisy, Kingsley, juga murid yang lainnya. 
Tapi langit yang cerah tidak membuat hati Sisy ikutan cerah. 


"Yukie belum datang ya Kak King?" Sisy menoleh ke arah 
Kingsley bertanya hal lain mencoba mengalihkan 
pembicaraan mereka. Tapi Kingsley tidak menjawab 
pertanyaan Sisy dia tau Sisy sedang mengganti topik. 


Tangan Kingsley terulur masuk di sela jari-jemari gadis itu, 
dan gadis itu menerimanya. 


"Ikut kakak sekarang Kak King mau ngomong sama Sweety," 


Langkah mereka tidak sejajar Sisy berusaha menolak tapi 
dia tetap mengikuti Kingsley dari belakang dengan tangan 
yang masih saling bertaut. 


"Tapi bentar lagi pelajaran pertama Kak King!" 


"Gak pa-pa! Bilang aja sweety sakit gak bisa ngikutin 
pelajaran," Kingsley semakin mempercepat langkahnya mau 
tak mau Sisy pasrah saja mengikuti cowok tinggi tersebut. 
Membawanya hingga ke rooftop. 


Kingsley tau tempat itu sepi, tidak ada siapa-siapa. Mungkin 
karena pelajaran pertama sudah di mulai tepatnya dua 
menit yang lalu. Jadi semua siswa sibuk belajar di dalam 
kelas masing-masing kecuali mereka berdua. Hanya mereka 
berdua. 


Kingsley memandang serius ke arah Sisy, memandangnya 
lurus tanpa melirik ke arah manapun. 


"Jadi apa yang terjadi? Cerita sama Kak King apa yang 
sweety tangis kan?" 


Sisy menggigit bibirnya bingung. Dia bingung harus 
menjelaskan dari mana. Sisy bukan gadis yang suka berbagi 
duka tapi bukankah Kingsley sudah tau segalanya tentang 
dia? Segalanya yang dia sembunyikan dari semua orang? 
Jadi apa salahnya mengatakan duka yang baru? 


"Itu...mm..itu...Sisy..," gadis itu tidak sanggup untuk bicara. 
Bibir merahnya bergetar hebat. 


"Kenapa diam? Apa karena cupang yang berantakan di leher 
sweety? Apa karena itu?" Kingsley mencoba memecahkan 
teka teki yang di buat Sisy. 


"Hah? Apa?" matanya melotot menutupi kerah lehernya 
dengan kedua tangannya. Sisy kaget. Dia juga malu. 
Wajahnya merah padam. Rasanya ada asap yang keluar dari 
ubun-ubun rambutnya. "Ya ampun kelihatan banget ya?" 


Kingsley terkekeh geli melihat tingkah lugu Sisy, "Tidak apa- 
apa sweety, gak usah di tutupi juga! Kak King udah lihat 


dari dalam kelas tadi. Lagian kalian sudah menikah jadi 
tidak apa-apa. Asal jangan orang lain yang lihat! Kak King 
gak mau sweety di kira cewek gak bener," 


Sisy mengulum bibirnya dia semakin merah padam, "Tapi 
tetap aja Sisy malu...," 


Lagi-lagi Kingsley terkekeh geli dengan tingkah polos Sisy 
tangan Kingsley tak bisa diam dia mengacak-ngacak rambut 
Sisy. 


"Duh adek kecil Kak King udah dewasa ternyata! Masih gak 
percaya Kak King sweety sekecil ini sudah menikah. Orang 
yang sudah menikah itu bukan remaja lagi sweety, dia bisa 
di bilang udah dewasa walaupun usia mereka belasan tahun 
sekalipun karena ada tanggung jawab yang di pikulnya." 


"Tanggung jawab?" cicit Sisy tak mengerti. 


"Ya tanggung jawab seperti tanda merah di leher sweety itu, 
kalian sudah bercinta kan?" 


Deg! 
Deg! 
Deg! 
"Bercinta?" lirihnya. 


Mendengar kata itu saja sudah membuatnya takut, apalagi 
melakukannya. Sisy kembali sedih wajahnya muram dia 
teringat bagaimana Ali selalu memaksanya tapi dia berhasil 
membuat mereka tidak jadi melakukan itu karena air 
matanya. Yang memang selalu membuatnya takut. 


Tangan Sisy meremas kembali dadanya yang perih. Di 
ingatnya semua kejadian dulu. Saat Ali yang selalu ingin 
menjamahnya. Kata-katanya terdengar jelas di telinga Sisy. 


--Flask Back On-- 
"Lu? Kenapa lu gigit bibir gua?" 


"Jangan nangis gua gak akan perkosa lu, gua sayang sama 
lu, " 


"Gua belum mulai satu ronde pun baby," 
"Shit! Berhenti nangis Sisy!" 


"Berhenti nangis Sisy gua udah pernah bilangkan gua gak 
suka air mata lu," 


"Gua menginginkan ini sayang," 
"Don't cry baby," 

“Gua bakalan pelan-pelan sayang," 
"Relax baby, ini cuma making out," 
--Flask Back Off-- 


Dan tiba-tiba air mata Sisy tak terbendung lagi. Dia 
menangis terisak. Sesenggukan menundukkan wajahnya. 


"Sweety? Kenapa? Kenapa nangis? Hei apa yang salah? Apa 
omongan Kak King nyakitin kamu?" Kingsley memeluk Sisy 
lalu mengusap air matanya. Dia penasaran apa yang 
membuat adik kecilnya itu menangis sedih seperti itu. 


Sisy menggeleng mencoba menahan rasa perih yang 
teramat luka di hatinya, "Hiks..gak kak..hiks...gak pa-pa..," 


"Trus kenapa nangis? Jangan bohongin Kak King! Apa ada 
hubungannya sama dia? Apa dia mainnya kasar sama 
Sweety? Makanya Sweety nangis? Hei Jawab pertanyaan 
kakak?!" Kingsley memberondong pertanyaan bertubi-tubi 
kepada Sisy. 


Sisy menggeleng mengusap air matanya lalu melihat 
bingung ke arah Kingsley, "Main apa sih kak? Permainan 
gimana? Ali gak suka main game apapun sama Sisy," 


Kingsley menepuk jidatnya, memikirkan adik kecilnya yang 
memang polos luar biasa. 


"Aduh! Ampun! Sisy, my Sweety, kak King gak bahas 
mainan game hompimpah ala baby Kids tapi main 
maksudnya making love, ngerti kamu? Apa eM-eLnya kasar 
sampe kamu nangis kek tadi?" 


Lagi-lagi Sisy di buat murung dan sedih dengan pertanyaan 
Kingsley tentang hubungan percintaan dirinya dengan Ali di 
ranjang. 


Gadis itu kembali menangis semakin terisak lalu jatuh 
merosot ke lantai. Untungnya dia di pelukan Kingsley. 
Pemuda itu masih menakup pinggangnya menjaga 
keseimbangan Sisy hingga dia juga duduk di lantai berdua 
dengan Sisy. Masih dengan memeluk gadis itu. 


"Hiks...hiks.. Ali gak salah  kak...hiks...Sisy yang 
salah...Hiks...," 


"Kenapa Sweety? Emang Sweety salah apa?" Kingsley 
bertanya masih memeluk gadis itu. Memeluk Sisy yang 
rapuh seperti ini. Seperti mengingatkannya pada Sisy dua 


belas tahun yang lalu. Dia terlihat sama menderita tidak 
berdaya. 


"Sisy gak pernah melakukan itu Kak King.. Sisy gak pernah 
bercinta dengan Ali..., Sisy takut..hiks..Sisy takut..hiks," 
jelasnya histeris. 


Tiba-tiba pelukan Kingsley semakin erat. Sangat erat. Lalu 
rahangnya mengeras. Otot-ototnya berubah tegas dan 
tegang. Ingatan Kingsley melayang ke masa kelam itu. 
Kingsley tidak lagi melepaskan pelukan mereka. 


Kingsley tak percaya ternyata trauma Sisy masih membekas 
hingga sekarang. 


"Maaf! Maaf! Maafkan kakak manis! Maaf kakak gak 
melindungi kamu dan Lily saat itu, maafkan kakak sweety, 
jangan nangis lagi sweety, jangan takut, jangan takut 
Sweety, dia suami kamu bukan si bangsat bajingan itu!" 
jelas King antara sedih lalu berakhir pada emosi yang 
meledak-ledak. 


Sisy tidak lagi berkata dia hanya menangis, menggelengkan 
kepala dan terus menangis sampai tangis itu berhenti 
dengan sendirinya di dada Kingsley. 


"Lupakan kejadian menjijikan dua belas tahun yang lalu itu 
Sweety, kakak mohon," lirihnya memeluk Sisy yang sudah 
terlelap tidur di dada bidang Kingsley. 


TBC., 


Semoga ini sedikit bisa menjawab rasa penasaran 
kalian soal Sisy yang selalu kalian hakimi kenapa sih 
nangis mulu kalo udah mau ML sama ali? 


Tapi kisah masalalu itu belum tuntas memang!! 

Trus sisy sakit apa? Kenapa? Kenapa? 

Aku tau pasti masih ada lagi pertanyaan lainnya 
setelah ini? Kalo pikiran kalian terbuka! Tapi aku 
sedang menunggu pertanyaan kalian itu? 

Trus jawaban atas semuanya.. 


Cuma dua, 
Tunggu tanggal mainnya.. 
Semua ada masanya.. 


Sekali lagi aku emang suka bikin kalian penasaran 
dengan cara ku.. Ini semoga lebih bikin kalian 
tercegang di banding my game n fake love, semoga.. 


GAK SUKA! GAK USAH BACA!!! 


Sabtu, 12 Januari 2019 


Re-post: 10.13 wib 
Sabtu, 02 januari 2021 


Part 40 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Hampir dua jam Sisy di UKS di temani Kingsley. Wajah damai 
Sisy hampir membuat Kingsley lupa diri. Dia begitu mirip 
dengan saudara kembarnya. Tidak ada yang berbeda 
kecuali sifat mereka berdua. 


Kingsley sangat sabar menunggu sampai Sisy membuka 
matanya. Terkadang Kingsley tersenyum bodoh menyindir 
dirinya sendiri yang juga tidak mampu melupakan 
masalalunya, cinta pertamanya Lily. 


"Sweety..., seandainya dia juga ada di sini, seandainya saja 
dia tidak terus menghilang, kenapa kalian begitu mirip 
sweety? Dan kenapa aku begitu terobsesi? Cepat bangun 
sweety..., aku gak mau khilaf," tangan Kingsley membelai 
pipi chubby Sisy. Membelainya lembut. 


Jarak wajah Kingsley terlalu dekat dengan Sisy. Kingsley 
duduk tepat di depan wajah Sisy yang masih belum sadar. 
Matanya terus saja memandang wajah Sisy. Apa lagi yang 
bisa dia lakukan selain itu. Rasa rindunya kian menumpuk 
sejak gadis pujaan hatinya memilih menghilang darinya 
secara tiba-tiba. Hanya dengan melihat Sisy rasa rindu 
Kingsley terasa terobati. Walaupun jelas itu masih kurang. 


"Hati-hati! Terlalu lama melihat Sisy sedekat itu nanti lu bisa 
jatuh cinta! Wajahnya punya daya pikat tingkat dewa," 
seseorang memperingatkan Kingsley dari balik pintu UKS 


yang terbuka. Kingsley hanya terkekeh mendengarkan 
guyonan tersebut. 


Dia segera menoleh memutari tempat duduknya. Melihat ke 
sumber suara, "Lu? Ngapain lu ke sini?" 


"Jelas dong gua ke sini mau lihat keadaan sahabat gua, 
siapa tau dia butuh gua buat jagain dia dari cowok cari 
kesempatan dalam kesempitan," sindir Yukie maju tepat ke 
arah tempat Sisy masih terbaring lelap di alam bawah sadar. 


"Siapa?" Kingsley pura-pura tidak tahu. 

"Siapa aja-lah mantan dia kan banyak yang ngantri buat 
jadi pacarnya juga banyak," Yukie menjawab jujur tapi 
nadanya terdengar ketus. 


"Gua tau itu," gumam Kingsley sambil masih memandang 
wajah Sisy. 


"Lu tau?" cicit Yukie tak percaya. 


Kingsley tersenyum mengejek lalu mengangguk, “Gua tau 
Sweety lebih dari yang lu tau," setelah mengatakan itu 
Kingsley memandang serius Yukie. Meyakini Yukie akan 
ucapannya barusan. 


"Maksud lu?" 


Untuk beberapa saat Kingsley diam tanpa kata lalu setelah 
itu dia tersenyum miring dan kembali melihat Sisy. 


"Intinya gua tau semua tentang Sisy," jelas Kingsley 
panjang lebar. 


"Oh oke, terserah lu deh. Gua gak peduli apa yang lu 
maksud dengan kata semua! Yang pasti gua ke sini bukan 


cuma nemuin sahabat gua tapi juga nyampein pesan ke lu. 
Lu di panggil bu Cita sekarang," Yukie melirik wajah 
Kingsley yang sudah berubah mimik wajahnya. 


"Bu Cita nyariin gua? Ngapain?" 


"Mene-ketehe! Lu kan gak ngikutin pelajarannya barusan, 
mungkin lu mau di kasih tugas beda dari anak-anak yang 
lain, maybe..," ujar Yukie setengah mengejek. 


Kingsley menatap Yukie kesal, dahinya berkerut mendengar 
jawaban Yukie. Kingsley sadar sejak awal Yukie tidak terlalu 
senang dengan keberadaannya. Tapi dia bukan orang yang 
peduli siapa yang suka dengannya atau tidak. Karena 
prioritasnya di sini cuma Sisy. 


Mungkin jika Yukie bukan sahabatnya Sisy, Kingsley tidak 
perlu sok baik dan sok akrab dengan gadis di hadapannya 
saat ini. 


"Oh gitu. Ya udah gua cari bu Cita sekarang. Lu mau kan 
nemenin Sweety sampe gua balik lagi kemari?" 


"Lu lupa tadi gua bilang apa? Tanpa lu minta gua pasti 
jagain dia," ketus gadis itu lagi tapi bukannya 
mendengarkan Yukie pemuda itu malah berlalu pergi 
mengabaikan ucapannya. Dalam hati Yukie berdecak kesal 
melihat tingkah Kingsley sedangkan Kingsley jelas dia tidak 
peduli pada apa yang di pikirkan gadis pintar bernama 
Yukie. 


"Menyebalkan banget sih tuh orang!" desis Yukie tak suka 
sambil masih melihat ke arah pintu. 


"LU sebel sama siapa Kie?" 


Yukie menoleh dan mendapati Sisy yang tengah duduk 
masih di tempat tidur. Wajahnya pucat dengan bibir yang 
kering. 


"LU tadi pingsan di mana?" Yukie bertanya Balik. 


"Ish! Yukie gua tuh lagi nanya! Jawab dulu kek pertanyaan 
gua baru lu yang nanya," wajah Sisy berubah kesal. 


"Gak penting gua sebel sama siapa! Yang penting tuh lu! Lu 
pingsan di mana? Gua khawatirin kondisi lu Sy." 


"Gak usah cemas gituh kek gua mati besok aja!" cibir Sisy 
mengamati sekelilingnya. "Gua tadi nangis sampe ketiduran 
trus abis tuh tau-tau gua udah di UKS." 


"Lu nangis? Kenapa?" 


"Gak apa-apa! Gak penting juga buat di bahas," Sisy belum 
siap harus mengatakan perihal kejadian masa kecilnya. 
"Ngomong-ngomong kak King mana? Kok Gak nemenin 
gua?" 


"Udah gua usir!" Jawab Yukie ketus. "Gak suka gua sama tuh 
orang! Gayanya sok cool banget! Kenapa sih lu deket-deket 
tuh anak baru?" 


"Yukie kenapa lu usir? Gua sama Kak King itu udah kenal 
dari dulu dari gua masih kanak-kanak. Dia udah gua anggap 
kek Abang gua Kie, lu gimana sih ngusir-ngusir dia." 


Yukie menghelah napas dia menatap Sisy dengan wajah 
pasrahnya. 


"Gua bohong! Gua gak ngusir beneran! Gua bilang dia di 
panggil bu Cita gak tau deh urusan apaan!" 


"Bu Cita?" cicit Sisy. "Gua gak?" 


"Lu gak-lah! Lu kan jelas izin gak masuk pelajaran bu Cita 
lantaran sakit! Sedangkan dia ngilang gituh aja, ya 
marahlah lu tuh guru!" 


Wajah Sisy memelas sedih, "Semua gara-gara gua, kasian 
kak Kingsley," 


"Udah gak usah sedih gitu muka lu! Udah lu sakit! makin 
sakit nanti lu!" Yukie menasehati sekaligus menyerahkan 
obat yang di simpan di saku rok abu-abunya. "Nih obat lu! 
Di minum dulu! Ntar lu pingsan lagi gak minum obat." 


"Makasih Kie," Sisy tersenyum ke arah Yukie mengambil 
obat yang masih terbungkus rapi dalam sebuah botol 
seukuran mini. 


"Sampai Kapan lu nyembunyiin rahasia ini dari suami lu?" 
tanya Yukie serius saat Sisy sudah selesai meminum 
obatnya. 


Sisy melihat Yukie lalu berpikir, tapi dia tak tahu 
jawabannya. Pikirannya kosong. Sisy belum siap 
mengatakan apapun. Sama seperti masalalunya yang tidak 
pernah dia utarakan pada Ali. 


Hampir lima menit tanpa kata akhirnya Sisy bicara juga. 


"Lambat laun dia pasti tau, tanpa gua kasih tau," gumam 
Sisy lirih. 


"Tapi kapan Sy? Lu mau dia tau saat lu udah” " 


"Parah maksud lu?" potong Sisy menatap Yukie penuh 
selidik. 


"Gua gak bermaksud ngomong gituh Sy," suara Yukie 
berubah pelan. 


"Ngomong gitu juga gak apa-apa! Gua hanya nunggu 
waktu." 


"Waktu apaan? Jangan ngacok deh! Jangan bilang lu gak 
punya semangat idup lagi?" tanya Yukie meninggikan 
suaranya. 


"Waktu buat cerita semuanya Kie," Sisy berusaha 
tersenyum, tersenyum seceria mungkin. 


"Jangan sok tegar sama gua! Senyum lu gak sama kek dulu 
sebelum lu tau penyakit lu!" 


Hampir sebulan Sisy bersikap sok tegar, kuat dan tidak 
terjadi apa-apa. Hampir sebulan juga dia melewati hari- 
harinya menahan rasa sakit terutama dari Ali. Semakin Ali 
membentaknya semakin rasa sakit itu menjadi-jadi. 


"Sorry," Sisy berucap lirih senyumannya memudar dan dia 
menundukkan wajahnya. 


"Hufh!" Yukie menghembuskan napasnya. Dia kesal karena 
Sisy masih keras kepala. "Cowok yang bernama King itu tau 
kondisi lu sekarang?" 


Sisy menggeleng lambat pikirannya masih kosong. 
"Trus kenapa dia bilang dia tau semua tentang lu?" 


"Itu karena..," Sisy mencoba mencari alasan. "Mungkin 
maksud kak King karena dia temen masa kecil gua." 


Yukie melihat kebohongan di mata Sisy tapi dia tidak ingin 
mengorek terlalu dalam jika Sisy tidak ingin 


mengatakannya. 


"Terserah lu deh gua gak mau nanya lagi," ujar Yukie sedikit 
kesal. "Lu tiduran aja lagi gua mau masuk kelas dulu." 


"Eh tunggu! Gua ikut! Gua udah gak apa-apa kok!" Sisy 
turun dari tempat tidur tersebut yang seukuran single size 
tersebut. 


"Lu yakin?" 
Sisy mengangguk mantap. Berdiri sejajar dengan Yukie. 
"Lu bilang ya kalo lu gak kuat?" 


"Ya Yukie...," Sisy tersenyum melihat kepedulian sahabatnya 
itu. 


"Ya udah yuk! Oh ya Sy! Lu gak lupa kan bulan depan kita 
udah try out! Lu harus jaga kondisi tubuh lu atau nilai ujian 
lu bisa hancur nanti!" Yukie berjalan beriringan dengan Sisy. 


Sisy hanya mengangguk tanpa kata, dia hampir lupa 
memang kalo tidak diingatkan sahabatnya itu. Try out! 
Ujian! Dan kelulusan! Ah semua terasa semakin cepat! 
Secepat waktu yang akan memisahkan dia dan Ali nanti. 
Mungkin. 


Tepat jam dua siang Ali sudah menjemput Sisy di 
sekolahnya. Ali memarkirkan mobilnya di tempat biasa. Dia 
keluar dari mobil menunggu Sisy bersandar di pintu mobil. 
Tangannya menyilang di dada. Dia hanya mengenakan 
kemeja putih dengan ke dua lengan yang di gulung hingga 
ke lengan. 


Ali berdiri matanya sesekali melirik handphonenya. Dia tahu 
sebentar lagi sepupunya yang dokter itu pasti menelfonnya 
untuk membicarakan pertemuan antara dirinya dengan 
dokter spesialis. 


Tak berapa lama gadis berseragam putih abu-abu yang 
sudah di tunggu Ali hampir lima menit mendekat ke 
arahnya. 

"Ali gua..." 


"Masuk! Bicaranya di jalan aja," titahnya membukakan pintu 
mobil untuk gadis itu. Sisy tidak berkata lagi dia mengikuti 
arahan dari Ali. 


Untuk beberapa menit mereka masih diam sampai mobil Ali 
melewati jalan aspal yang berbeda dari arah apartemen 
mereka. 


"Ali kita mau ke mana?" 


Ali pura-pura tidak mendengar pertanyaan Sisy. Padahal 
suaranya sangat terdengar nyaring. 


"Ali gua nanya ya lu bawa gua ke mana?" 
"Jangan teriak gua gak budek!" 


"Makanya jawab lu mau bawa gua ke mana?" suara Sisy 
terdengar semakin ketus. 


"Rumah sakit," jawabnya datar. 


Sisy melihat serius ke arah Ali yang sama sekali tidak 
memandang ke arahnya. Ternyata Ali sungguh-sungguh 
dengan perkataannya pagi tadi. 


"Gua gak mau ya, lu dah dengerkan? Gua bilang gua” " 


"Diam Sisy!" sentak Ali sedikit keras. "Gua gak ingin 
berdebat kek pagi tadi!" 


"Kalo gitu jangan bawa gua ke rumah sakit! Gua gak apa- 
apa! Gua gak sakit! Pokoknya gua gak mau di rontgen!" 


"Kalo lu gak sakit kenapa lu takut di rontgen?" Ali melirik 
Sisy serius memandang matanya yang nyaris terpojok. 


Sisy mundur sambil mengalihkan matanya dari tatapan Ali 
yang penuh selidik. Bagaimana ini? Sisy bingung harus 
beralasan apa? 


"Ali gua gak sakit apa-apa jadi gak perlu ada rontgen- 
rontgen segala Li, jangan paksa gua," suara Sisy kini 
melembut, pelan dan terdengar lirih. 


Ali kembali melirik Sisy melihat dirinya yang sedih, Sisy 
tidak lagi memandang Ali dia memilih melirik ke luar. Melirik 
apa saja yang bisa menghibur hatinya yang gundah. 
Sedangkan Ali dia tahu Sisy pasti kecewa dengannya. Tapi 
mau gimana lagi. Semua ini adalah keharusan karena Haikal 
yang meminta. 


"Gua juga gak mau maksa lu tapi gimana lagi bang Haikal 
yang minta trus gua mesti gimana?" 


"Tinggal lu te/von dia trus bilang gua gak mau di rontgen, 
udah kan selesai!" jelas Sisy dengan mimik wajahnya yang 
kembali serius. 


"Gak bisa! Gua gak bisa bilang kek gitu ke bang Haikal! Gua 
juga mau tau kondisi lu!" 


"Kondisi apaan sih?" tanya Sisy nyolot. "Gua tuh baik-baik 
aja Ali! Berapa kali gua bilang gua baik-baik aja!" 


"Udah diam! Nurut aja apa kata gua, Titik!" Ali berteriak 
lebih keras dari suara Sisy. 


Pada akhirnya Sisy hanya bisa menghempaskan 
punggungnya kembali di jok mobil. Rasanya dia tidak tahu 
lagi harus bagaimana menentang kemauan Ali. 


Tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka berdua sampai 
mobil Ali berhenti tepat di parkiran rumah sakit. 


Sisy yang tidak mau beranjak dari tempat duduknya masih 
diam memikirkan tentang kenyataan yang akan di 
katakannya setelah ini. Sisy masih bersikukuh Ali belum 
boleh mengetahui kondisi kesehatannya. 


"Turun Sy! Lu gak lihat kita udah sampe!" tekan Ali terlihat 
tidak sabaran. 


"Gua mau ngomong sama lu di sini, gua mau nurutin 
omongan lu gua mau di rontgen tapi setelah itu balikin gua 
ke rumah Mami." 


Ali yang sudah duluan membuka pintu mobilnya langsung 
menatap tajam ke arah Sisy. Matanya terlihat berbeda. 
Penuh rasa amarah yang hampir meledak. Dia 
mencengkram lengan Sisy sangat kuat. Rasa amarah Ali 
bercampur dengan rasa perih di hatinya yang terdalam. 


"Lu ngomong apa tadi?" 


"Aasshh," Sisy meringis perih. Ini lebih sakit dari pada 
cengkramannya tadi pagi. 


"JAWAB SISY! LU BILANG APA BARUSAN!!" 


Ali mengguncang keras tubuh Sisy, membuat Sisy 
ketakutan. Walaupun Sisy sudah tahu Ali pasti akan 


bersikap semengerikan itu dengannya. Tapi dia tetap saja 
merasakan ketakutan karena kemarahan Ali yang tidak 
biasa siang itu. 


Napas sisy naik turun melihat wajah Ali yang bag devil. 
Bibirnya bergetar tapi dia harus siap dengan semua 
konsekuensinya. Cuma ini caranya yang terpikirkan di 
kepala Sisy. 


"Gua... Gua mau kita cerai." 


Deg! 


Tbc., 


Senin, 14 Januari 2019 


Re-post: 08.53 wib 
Minggu, 03 januari 2021 


Part 41 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


(Yang gampang baper jangan terlalu terbawa 
suasana ini hanya cerita) 


Deg... 
Deg... 
Deg... 


Irama jantung Ali tak karuan, dengan wajahnya yang 
semakin beringas. Rahangnya mengeras, dan tangannya 
semakin mencengkram hebat di kedua lengan Sisy. Sorot 
matanya tidak ada kata ampun. Ali kembali murka. 


"Apa lu meminta gua memilih baby?" nada suara Ali penuh 
intimidasi dan penekanan tapi nafasnya sangat memburu. 


Sisy menatap Ali takut dia diam dengan bibir yang digigit 
kuat. Sisy mencoba mengumpulkan sisa kekuatannya yang 
mulai menipis. 


"Jawab baby?" sekali lagi Ali bertanya tanpa kesabaran. 
Tangan Sisy semakin erat di cengkraman Ali. 


"Saa..sa..kiit," rintihnya tidak tahan tapi sedikitpun Ali tidak 
peduli. 


Sisy menelan salivanya. Dia berusaha memundurkan 
badannya tapi bukannya mundur Ali malah semakin 


menarik Sisy semakin dekat dengannya. Menatap horror 
mata Ali yang buas bagai hewan lapar. 


"GUA BILANG JAWAB ??" 


Dua puluh menit kemudian tepatnya di kamar mereka, Ali 
yang tidak jadi melakukan CT scan begitu saja 
menghempaskan tubuh Sisy di tempat tidur. Tanpa rasa 
kasihan. 


Ali tidak tau bagaimana meluapkan rasa emosinya yang 
tidak bisa di kendalikanya. 


Sedari tadi sejak di parkiran rumah sakit Sisy hanya diam 
tanpa kata. Dia terpaksa menuruti keinginan gadis itu tidak 
menjalankan CT scan seperti keinginan Haikal. Padahal 
Haikal sudah di luar parkiran hendak menuju mobilnya. Tapi 
Ali langsung memutar kemudi mobilnya dan pergi 
meninggalkan Haikal yang melihat kaget dari halaman 
parkir. Tanpa sempat mengatakan apapun pada Haikal. 


Di dalam kamar Ali yang sudah melupakan kecurigaan 
kondisi Sisy yang tidak baik masih terlihat marah. Saat ini 
kemarahan atas kalimat Sisy tentang cerai lebih penting 
dan lebih bagus untuk di ingat di kepalanya. 


Sisy tidak ada waktu untuk menjerit atas perlakuan Ali 
barusan. Baginya bersyukur lebih baik karena Ali tidak 
memukul atau menamparnya. Bagaimanapun juga saat ini 
Ali benar-benar sangat terlihat berbeda. 


"AAAAGGHH!!" tangan kanan Ali melempar gelas tepat ke 
dinding kamarnya yang bercat putih. 


PRANG!! 


Suara nyaring serpihan kaca itu berserakan di lantai. Sisy 
hanya bisa menutup kedua telinganya yang kaget. Ini bukan 
pertama kalinya Sisy melihat Ali menghancurkan apa saja di 
sekitarnya. Ini udah untuk kesekian kalinya. 


"Kenapa?" teriaknya tepat di hadapan Sisy yang ketakutan. 
"Kenapa lu kek gini Sisy? Sebenarnya apa rencana lu, hah?" 


Teriakan Ali tidak di balas sepatah katapun oleh Sisy. Gadis 
itu hanya bungkam sambil menangis. Ya sejak Ali 
menghempaskan tubuhnya di king size Sisy hanya bisa 
menangis menunjukkan ketidak berdayaannya. 


"Hiks...hiks..," 
"Jangan nangis!" titiahnya. 


Lagi-lagi Ali mengamuk tangannya mengepal meninju 
sesuatu di dekatnya dan... 


PRANG!! 


Pecah sudah cermin kaca yang baru saja di ganti beberapa 
hari yang lalu oleh karyawan di apartemen itu. 


"Kyaaa!!" Sisy menjerit takut. Matanya melotot melihat ke 
arah tangan Ali. Dia melihat cemas tangan Ali yang luka 
berdarah karena serpihan kaca. 


"Hiks... A...liih..," 


"Gua bilang jangan nangis Sisy! Jawab pertanyaan gua?!" 
Ali tidak peduli rasa sakit di tangannya. "Jawab?!" 


Bukannya menjawab Sisy hanya menggeleng sambil 
sesenggukan membuat Ali menggeram marah tidak tahan 
dengan sifat keras kepalanya. Dia rasanya ingin menghajar 


Sisy sekarang juga atau kalau perlu melenyapkan nyawanya 
sekalian. Sisy bukan hanya membangkitkan rasa 
emosionalnya tapi berhasil membuatnya frustrasi dan 
hampir gila. 


"AAAGGGHH!!" tangan Ali menghancurkan semua yang ada 
di kamar itu. Termasuk lampu duduk di kamar itu. 


BUK! 


"Alii..udahhh...hiks...," Sisy tidak sanggup lagi melihat aksi 
Ali yang brutal dan mengerikan. Dia bukan hanya bisa 
menghancurkan kamar ini tapi juga melukai dirinya sendiri. 
Sisy masih memikirkan fisik Ali. "Hen...tika...nn.. Hiks," 


"Kenapa?" Ali akhirnya menoleh ke arah Sisy lalu mendekat 
dan mencengkram pipi gadis itu dengan sangat kuat. 
Nafasnya kian memburu, "Apa lu takut? Hah? Takut gua 
nyakitin tubuh lu itu? Iya? Hah?" 


Suaranya menyeringai liar dan buas. Sedangkan Sisy 
menggeleng dalam deraian airmata yang semakin tumpah. 
Apalagi yang bisa dia lakukan saat ini. Untuk bicarapun dia 
tidak sanggup. Sisy hanya menggeleng lalu menundukkan 
wajahnya saat cengkraman Ali melonggar. 


Untuk seperdetik kemudian Ali melihat lengan kiri Sisy yang 
sudah berubah warna akibat ulah tangannya tadi. Tangan 
Sisy memar dan kali ini membiru dengan sangat jelas. 


Begitu juga di sisi yang kanan, saat ekor matanya melirik 
lengan kanan Sisy yang memar ada rasa sesal yang teramat 
dalam di hati Ali. Lagi-lagi dia menyakiti fisik gadisnya. Dia 
sudah menyakiti Sisy lagi seperti hari kemarin. 


Ali mundur dari king size mengacak-acak rambutnya sendiri. 
Lalu meninju keras nakas di belakang panggungnya. Dia 


sengaja menyiksa tangannya sendiri yang sudah berhasil 
melukai tubuh Sisy. 


BUK!! 
BUK!! 


Padahal tangan kanannya berdarah tapi entah kenapa 
tenaga Ali tidak pernah padam malah semakin bertambah. 


"Aliiihh udah... Jangan lagi...," teriakan Sisy pada akhirnya 
menghentikan aksi gila Ali meninju nakas tersebut yang 
berulang-ulang. Ali menatap Sisy dengan tatapan yang 
tidak lagi marah. 


"Hiks..gua minta maaf...hiks..maaf...hiks...," suara sisy 
terdengar serak, pilu dan sesak bercampur dengan deraian 
air mata. 


"Hiks.. Gua gak tau lagi gimana caranya...hiks..agar lu gak 
nyuruh gua rontgen...hiks.., maaf Aliiihh...hiks..., gua gak 
sungguh-sungguh ingin cerai dari lu...hiks..., maaf..," 


Sisy menundukkan wajahnya dengan sesenggukan dia 
menjelaskan pada suaminya, tangannya meremas kuat kain 
sprey tersebut. Sesekali air matanya membasahi tempat 
tidur mereka percis seperti gemericik hujan. 


Hati Ali yang sudah hancur berantakan tidak mudah 
kembali utuh membaik sedia kala. Bagaimanapun juga Sisy 
sudah menghancurkannya sangat dalam. 

Ali diam tidak menanggapi penjelasan Sisy yang pertama. 
Ini memang pertama kalinya Sisy bicara panjang setelah 
tadi dia hanya sanggup mengatakan hal yang baginya sama 
sekali tidak penting. 


Ali hanya bersikap dingin menatap nanar ke arah gadisnya. 


"Lain kali pikirkan kalo lu ingin bicara, pikirkan Sisy karena 
lu bukan anak kecil lagi," 


Setelah itu Ali mundur meninggalkan Sisy sendirian, dia 
keluar tanpa menutup pintu juga tanpa menguncinya 
seperti kemarin. Dia keluar berusaha menenangkan hatinya 
yang hancur. 


Bukan menenangkan diri di apartemennya tapi pergi entah 
ke mana. 


Sisy tidak mencoba menghentikan Ali, Sisy tau mereka 
berdua butuh kesendirian. Tapi sayangnya gadis itu tidak 
bisa merasakan kesendirian untuk saat ini karena hujan 
tiba-tiba mengguyur membasahi balkon kamarnya. Hujan 
bersama angin kencang itu menyibakkan gorden kamarnya. 


Lantai kamarnya yang di lantai sembilan puluh membuat 
gedung itu terasa mencekam bagi Sisy. 


Sisy yang sangat paranoid dengan hujan dan petir tidak 
berusaha menutup gorden yang menyibak ke sana kemari. 


Anginnya yang sangat kencang dan kuat membuatnya 
terlonjak gemetar turun dari king size. Akal sehatnya yang 
sudah tidak bekerja lagi berhasil melukai kaki dan 
tangannya sendiri oleh pecahan kaca yang berserakan di 
lantai. 


"Kyaaa!!" Sisy menjerit kesakitan. Dia jatuh dan sedetik 
kemudian tangannya juga tergores kaca. "Hiks...," 


Pecahan kaca entah itu apa berhasil merobek kakinya. 
"Hiks...hiks... Mami..hiks tolong...," 


Bukan karena darah yang bercucuran di kaki dan tangannya 
yang membuat Sisy gemetar ketakutan tapi di balik gorden 


itu. Hujan berhasil membuat Sisy seakan semakin dekat 
dengan kematian. 


Sisy bisa melihat kilat petir yang mengerikan. Hujan yang 
sudah masuk ke dalam kamarnya. 


"Kyaaa!! Mami...hiks...tolong...Sisy takut..hiks..," 


Lagi-lagi dia menjerit takut. Memejamkan matanya sesaat 
lalu sisa tenaganya di gunakannya untuk mencari 
persembunyian entah itu di mana. 


Sisy juga menyentuh dadanya yang semakin sakit dan 
perih. Bagi Sisy mungkin rasa sakit di jantungnya akan 
semakin cepat untuk berhenti berdetak karena rasa sakit di 
hatinya semakin tak tertahankan. 


Di lantai dasar Ali yang belum tau bahwa siang itu turun 
hujan berjalan cepat hendak keluar dari apartemen yang di 
diaminya. Sebenarnya Ali sudah tidak peduli pada 
sekitarnya hingga seseorang menyapanya membuat dia 
sedikit menoleh. 


"Hai Putra," sapa seseorang entah itu siapa. Mungkin 
seseorang salah satu penghuni apartemen ini. 


Dan saat itulah mata elangnya melihat ke balik dinding kaca 
yang berwarna putih. Melihat hujan membasahi isi bumi. 


Dia memang tidak tertarik pada siapapun yang 
menyapanya. Bukannya membalas senyum wanita itu Ali 
malah kelihatan shock dan panik. 


Jelas Ali panik dia baru turun kira-kira sepuluh menit yang 
lalu. Tanpa tau apakah Sisy baik-baik saja atau tidak di atas 


Sana. 


"Hujan? Sisy?" Ali berlari meninggalkan wanita itu yang 
bengong melihat reaksi Ali kepadanya. Ali berlari terburu- 
buru masuk ke dalam /ift. Menekan tombol naik di samping 
pintu /ift berkali-kali. Berharap pintu /ift itu segera terbuka. 
"Cepaatt...," 


Ting! 


Sepuluh menit kemudian langkah kaki Ali semakin tergesa- 
gesa keluar dari pintu /ift berlari hingga ke dalam 
apartemennya. Mencari keberadaan Sisy yang Ali yakini 
tengah bersembunyi. 


"Sisy!!" teriaknya. "Sisy lu di mana?" 


Ali memutari seisi ruang depan. Hujan masih turun 
bersamaan dengan suara petir yang menggelegar. 
Walaupun apartemennya kedap suara tapi jika ada pintu 
atau jendela yang terbuka jelas itu menimbulkan suara dari 
luar. 


Saat itulah Ali tau Sisy masih di kamarnya. Kakinya 
melangkah cepat menaiki anak tangga. Memasuki kamarnya 
yang hancur berantakan Ali melihat gorden yang masih 
terbuka lebar dengan air yang masuk ke dalam kamarnya. 


Pintu kaca itu tidak tertutup lalu tanpa peduli pada 
sekitarnya Ali kembali berteriak memanggil istrinya. 


"Sisy! Sisy jawab lu di mana?" suara nyaring Ali tidak di 
jawab sama sekali oleh Sisy. 


Ali mengamati lantai kamar itu, matanya melebar saat 
melihat darah. Ali tau itu bukan darah akibat luka di 
tangannya. 


"Sisy...," cicit Ali takut. "Sisy terluka?" 


Ali mengikuti jejak darah itu hingga ke pintu lemarinya yang 
lumayan besar. Ali yakin Sisy bersembunyi di sana. 


Tanpa menunggu Ali membuka pintu lemari itu sangat tidak 
sabaran lalu seperti dia duga Sisy bersembunyi di sana. 


Dia meringkuk dengan lutut yang di lipat menutupi 
wajahnya yang ketakutan, gemetar dan menangis. 


"Hiks... Mami..hiks...takut...," 


"Sayang...," tangan Ali terulur memeluk kepala Sisy. Wajah 
Ali yang tadinya marah berubah melunak mencair, "Gua di 
sini, jangan takut.., keluar baby kaki lu terluka," 


Sisy masih meringkuk ketakutan bersembunyi di dada 
bidang Ali. Ali kini memperlakukan Sisy sangat lembut. 


Hatinya meringis melihat kaki Sisy yang terluka parah. 
"Keluar baby, please..," 


Tbc yaaa.... 

Klo ini hancur berantakan tolong kasih tau 
Typo bilang yaaa, mood ku hancur!! 
Sampai jumpa minggu depan ya... 

Kamis, 17 januari 2019 


Re-post: 03.22 wib 
Senin, 04 januari 2021 


Pengumuman 


DI HAPUS 


Part 42 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Kira-kira lima puluh menit kemudian di ruang tengah Ali 
yang tangan kanannya sudah di perban berdiri bersandar di 
dinding kaca tembus pandang menghadap pemandangan di 
luar apartemennya. 


Sesekali Ali memandang keluar apartemen tapi 
pandangannya lebih lama melihat ke arah Sisy. 
Pandangannya dingin, beku dan kosong. 


Dadanya ngilu tiap kali Haikal menggerakkan benang 
khusus pada kulit kaki Sisy. 


Kulit pada kaki Sisy terpaksa di jahit karena luka pecahan 
kaca itu sudah merobek kakinya terlalu lebar. 


"Ssstt..," ringisan Sisy terdengar dari bibir tipisnya. Sedikit 
demi sedikit dia risih dengan benang dan jarum yang masuk 
bergantian di telapak kakinya. 


"Sakit?" tanya Haikal lagi untuk ke empat kalinya. Dia 
mendongak menatap ragu Sisy takut suntikan bius yang 
baru di berikan di kaki Sisy beberapa menit lalu kurang 
bekerja. 


"Gak dok cuma geli," Sisy beralasan tersenyum kecut. 
Haikal tersenyum manis lalu kembali melanjutkan 


pekerjaannya, "Jangan panggil dok, serasa di panggil 
kodok," 


Sisy berubah kaget, wajah Sisy sedikit takut dan malu, takut 
kata-katanya dia menyinggung sepupu Ali itu dan malu 
karena sepupu Ali ini ternyata memiliki selera humor. 


Masak dokter di samakan dengan kodok sih batin Sisy lucu. 
"Maaf dokter maksud Sisy bukan ," 


Haikal terkekeh melihat reaksi Sisy, "Santai aja Sy, aku 
ngerti maksud kamu tapi gak usah panggil dokter, dok, 
apalagi kodok, panggil Bang Haikal aja. Sama kek Ali," 


Sisy tidak berani menatap Ali sedangkan Haikal hanya 
melirik sekilas wajah Ali yang datar. Haikal tau Ali pasti 
sedang menahan rasa amarahnya sekarang. Karena bininya 
bicara sambil tersenyum dengannya. 


"Iya bang Haikal," 


"Sayang...," tiba-tiba Ali yang dari tadi hanya diam saja 
langsung mendekati Sisy, entah mendapatkan ide dari 
mana dia dengan santainya mengecup kening Sisy di depan 
mata Haikal. 


CUP! 


"Eh!" Sisy tersipu malu. Hangatnya kecupan Ali terasa di 
keningnya apalagi Ali menahan kepala gadisnya itu dengan 
tangannya di belakang rambut Sisy. 


Haikal tersenyum terkekeh melihat tingkah Ali lalu 
menggelengkan kepalanya. Dia tau Ali melakukan itu hanya 
untuk memperlihatkan Sisy miliknya. Haikal hapal betul 
sifat dominan pria itu. 


"Mau sesuatu?" tanya Ali lembut hampir berbisik sangat 
dekat masih menyapu kening Sisy. Tangannya membelai 


rambut belakang Sisy. 


Ali memang aneh dalam sedetik sifatnya bisa seperti hewan 
buas yang kelaparan sangat kejam tapi sedetik kemudian 
sifatnya bisa berubah jadi selembut malaikat. 


Sisy mengedipkan matanya berkali-kali dia bingung. Dia 
tidak menginginkan apapun. Jadi harus bilang apa dengan 
Ali yang berhasil membuat jantungnya serasa mau 
melompat keluar. 


Sisy menggeleng ragu, "Gua gak mau apa-apa," 


Mata Sisy menyatu saling menatap hangat ke arah mata 
gelap Ali. Kenapa rasanya konyol sekali. Terasa canggung. 


"Gak haus? Mau gua bawakan minuman?" Ali tersenyum 
manis ke arah Sisy tangannya masih mengusap rambut 
halus nan wangi gadis itu. 


Sisy tau dia tidak lapar tapi kalau haus dia jelas butuh 
segelas air. Tenggorokannya terasa kering. 


"Iya mau," Sisy mengangguk juga membalas senyuman Ali 
yang hangat. 


"Tunggu ya, gua ambilin." 


"Ehm!" tiba-tiba Haikal yang hampir selesai menjahit luka di 
telapak kaki sisy ber-ehm sengaja ke arah mereka. Membuat 
senyuman Ali menghilang seketika. 


"Sekalian gua ya sepupu," Haikal tersenyum selebar 
mungkin ke arah Ali. Bukan senyuman tulus tapi senyuman 
modus. 


Alis mata Ali sedikit bertaut dia berdiri lalu melangkah 
pergi, "Ogah! Mau minum ambil sendiri sana di dapur!" 


Haikal yang tau sifat Ali jelas tidak merasa kaget sama 
sekali tapi Sisy istrinya itu hampir tidak percaya Ali bisa 
bicara seketus itu dengan sepupunya di depan dirinya. 


"Coba aja gak di bawain minuman gua tinggalin nih kerjaan! 
Gak gua jahitin kaki bini lu," ancam Haikal sambil 
menggerakkan benang khusus terakhir itu di kaki Sisy. 


"Eh jangan dong bang Kal," rengek Sisy takut. Tapi 
ekspresinya itu bikin Haikal gemes. Seperti anak kecil. 


Haikal terkekeh melihat wajah Sisy yang menganggap 
candaanya sungguhan. Sedangkan Ali dari jarak yang tidak 
terlalu jauh tampak semakin tidak tahan dia jelas 
terpancing emosi. Ali tau sepupunya itu sedang cari 
masalah dengannya. 


"Jangan godain bini gua setan!!" 
Setelah itu Haikal benar-benar tertawa lepas, "Hahahah!" 


Dia berfikir mereka berdua memang cocok, Ali yang 
gampang di pancing emosinya lalu Sisy yang gampang di 
kibulin karena kepolosnya. 


"Jangan ketawa lu bang! Candaan lu gak lucu gila!" teriak 
Ali dari jauh meninggalkan mereka berdua ke arah dapur. 


"Eh gua serius monyet! Awas lu gak bawain gua minum! 
Gak gua selesain nih! Woi!" pekik Haikal lagi kali ini benar- 
benar lebih kencang dari yang tadi karena Ali sudah tidak 
terlihat. Dan sayangnya tidak ada balasan dari Ali. "Dasar 
sepupu gak beres!" 


"Mmm... Bang Haikal ini udah blom?" 


"Udah tinggal di perban setelah itu selesai, jangan gerak 
dulu ya," tutur Haikal sopan di hadapan Sisy yang sedari 
tadi dia duduk manis di sofa. 


Sisy mengangguk patuh. Lalu Haikal melanjutkan 
pekerjaannya membalut perban putih di sekitar telapak kaki 
Sisy. Hampir lima menit berlalu dan... 


"Sudah," ujar Haikal mengakhiri kerjaannya di kaki gadis itu. 
Perban itu menutupi luka akibat jaitannya. Perban itu 
tampak rapi. 


Haikal berdiri lalu melihat luka di lengan Sisy. Ada memar 
dan goresan kaca. "Sini tangan kamu bang Haikal mau 
lihat?" 


Sisy menurut lalu mengarahkan tangannya ke tangan 
Haikal. Sesaat Haikal melihat memar itu lalu melihat ke arah 
Sisy. Tersirat banyak tanda tanya di mata Haikal dan Sisy tau 
itu. Hanya saja Sisy tidak tau harus bersikap bagaimana jadi 
dia mengalihkan matanya dari mata hitam Haikal. 


"Sisy Bang Haikal mau nanya?" suara Haikal lembut tapi 
suaranya serius tidak ada candaan yang terdengar. 


"Apa bang?" 
"Kenapa gak mau di rontgen?" tanyanya tanpa basa basi. 
Deg! 


Jantung Sisy berdetak tidak karuan. Rasa cemas dan takut 
bercampur satu di diri Sisy. Dia bingung harus bilang apa. 
Haikal seorang dokter! Bisakah Sisy membohongi dokter 
seperti Haikal. 


"Karena...karena...Sisy...," 
Tab.. 
Tab.. 


Suara langkah kaki Ali yang terdengar di telinga Sisy 
membuat gadis itu mengalihkan pandangannya dari Haikal. 


Jarak Ali semakin dekat sambil membawa jus avocado ke 
arah istrinya. Sesampainya di samping Sisy Ali langsung 
menyodorkan ke arahnya dan berkata, "Ini baby gua bik ," 


"Sisy baik-baik aja bang, Sisy gak sakit jadi gak perlu di 
rontgen segala," jelas Sisy menjawab pertanyaan Haikal, 
memotong perkataan Ali. Membuat Ali terdiam lalu melihat 
serius ke arah Sisy dan Haikal. 


Haikal tersenyum menanggapi jawaban Sisy, dia mencoba 
tidak membahas soal CT scan tersebut. 


"Ya udah kita gak usah bahas itu dulu sekarang biar bang 
Haikal obatin dulu luka memar sama luka gores di tangan 
kamu," 


Sisy tidak berkata lagi dia hanya mengangguk ragu. 
Suasananya jelas jadi tidak enak bagi mereka bertiga. 
Sebenarnya Sisy sengaja mengatakan kalimat itu di depan 
Ali alasannya jelas agar Ali juga tidak lagi memaksanya 
mengikuti CT scan. Semua di rencanakan Sisy tanpa 
sengaja. 


"Minum dulu baby," Ali berkata lembut ke arah gadisnya 
sedikit membungkuk menatap mata coklat hazel yang jelas 
terlihat resah. 


"Makasih," Sisy lagi-lagi mengalihkan matanya dari Ali. Dia 
tidak ingin ketahuan gugup di hadapannya. 


Diam untuk waktu hampir satu menit membuat Haikal tau 
suasana hampir sore itu sudah berubah canggung. Sisy 
diam Ali juga diam. 


Akhirnya Haikal mencoba menghangatkan suasana dingin 
itu. 


"LU beneran tega ya gak bikinin gua, dasar gak tau diri lu," 
ketus Haikal kesal sambil mengobati lengan Sisy. 


"Kan gua dah bilang bikin sendiri sono! Manja banget sih 
lu!" 


"Lu yang manja! Maksa-maksa gua kemari alesan 
emergency! Manjaan mana sarap!" Haikal makin nyolot tapi 
tangannya masih telaten mengobati luka di lengan Sisy. 


"Jadi bang Kal gak ikhlas nih ke sini hah?" pekik Ali tak 
kalah nyaring. 


"Loh kok pada berantem sih! Udah! Udah! Stooopp!" lerai 
Sisy berdiri dari duduknya tapi belum ada sedetik dia 
mencoba berdiri tegak kakinya sudah terasa sakit yang 
teramat hebat. "AAWW!!" 


“Sisy!!" 


Ali dan Haikal serentak meneriakan nama Sisy dan serentak 
pula berusaha menolong gadis itu agar tidak jatuh. Tapi 
tangan Ali sudah duluan terulur tepat di belakang 
punggung Sisy. Dan langsung menepis kasar jari Haikal. 


"Gak usah modus anjir" 


"Aww!! Ssst.., sakiitt," ringis Sisy di pelukan Ali. 
"Yang namanya abis di jahit pasti sakit Sy," ujar Ali posesif. 


"Tapi tadi gak," ucap Sisy menahan perih mendongak 
melihat Ali. 


"Tadi efek biusnya masih bekerja, makanya gak terasa sakit 
tapi lama kelamaan efek bius itu bakalan hilang akibatnya 
kaki kamu kek sekarang terasa nyeri," tambah Haikal 
menjelaskan. 


"Kalo gitu suntik lagi dong biar gak sakit," rengek Sisy di 
pelukan Ali. 


"Gak boleh!" tolak Ali tegas. 
"Kok gak boleh sih?" tanya Sisy gak paham. 


"Udah Sisy duduk dulu nanti bang Haikal jelasin kenapa gak 
boleh," pujuknya pada gadis itu. 


Sisy menurut dan kembali duduk di sofa di temani Ali tepat 
di sampingnya. 


Haikal memandang wajah gadis itu sambil menjelaskan, 
"Sisy gini memberikan obat bius itu harus pake aturan gak 
bisa sembarangan. Apa yang di katakan Ali itu bener, gak 
boleh ngasih obat bius terlalu over atau berkali-kali." 


"Kenapa?" cicit Sisy masih gak ngerti. 


Haikal menghembuskan nafas beratnya lalu kembali 
menjelaskan, "Memberikan suntikan bius terlalu banyak 
dapat menimbulkan efek samping yang membuat kamu 
tidak nyaman seperti mual, muntah, gatal, pusing, memar, 
sulit buang air kecil, merasa kedinginan, dan menggigil. 


Biasanya efek-efek tersebut tidak belangsung lama. 
Mungkin." 


"Sesebanyak itu?" Sisy hampir melongok kaget. 


"Mungkin salah satu aja atau mungkin juga bisa semuanya," 
jelas Haikal lagi. 


Sisy berkidik ngeri. Dia memeluk Ali takut. Sedangkan Ali 
tersenyum melihat reaksi Sisy. 


"Aku jelasin lagi ya Selain efek samping, komplikasi 
mungkin saja bisa terjadi. Paling ringan reaksi alergi dan 
paling berat..." 


"Apa?" cicit sisy takut tapi tetap dia ingin tau. 


Haikal tersenyum begitu juga Ali, sayangnya Ali 
menggeleng ke arah Haikal berharap Haikal menghentikan 
penjelasanya itu. Karena bagaimanapun Sisy orangnya 
sangat gampang paranoid. 


"Nahan sakit nyerinya mungkin," jawab Haikal asal. 


Dan polosnya Sisy termakan omongan bohongan Haikal 
yang terakhir, "Oh gituh ya." 


Sekali lagi Haikal terkekeh geli melihat tingkah polos Sisy 
sedangkan Ali dia dengan gemes mengacak-acak rambut 
gadis itu. "Polos banget sih lu Sy." 


Sisy menatap Ali bingung, dia tak mengerti kenapa Ali 
mengatainya polos lagi, "Kok polos sih?" 


"Udah gak usah dipikirin!" timpal Haikal. "Mending kamu 
dengerin bang Haikal aja, besok jangan sekolah dulu! Kamu 
kan gak bisa jalan! Istirahat aja dulu di apartemen sampe 


seminggu baru sekolah lagi. Itu pun kalo ke sekolah kamu 
gak bisa pake sepatu harus ke sekolah pake sendal," 


"Berapa lama sembuhnya bang?" tanya Sisy antusias. 
"Paling cepat dua minggu." 

"Dua minggu?" Sisy melotot kaget. "Lama banget!" 

"Siapa suruh berantemnya kalian berdua pake lempar- 
Pl kaca ya gitu jadinya," sungut Haikal ke arah Sisy dan 
Sisy yang mendengar itu hanya diam saja begitu juga Ali. 


"Padahal kan yang ngelempar Ali tapi yang kena kok ke 
Sisy?" batin Sisy tak terima. 


"Apa sih lu bang bahasin yang gak penting," kata Ali tak 
senang ke arah Haikal. 


"Penting bagi gua biar lu kualat! Makanya kalo mau 
berantem ngelempar segala kaca, gelas, cermin, lampu 
duduk, pake bahan plastik! Jadi kalo jatuh ke lantai gak 
lukai kaki anak orang sarap!" jelas Haikal nyolot. 


"Lah emang ada cermin plastik?" 
"Ada! Bikin sendiri sana," jawab Haikal semakin nyolot. 


Ali geleng-geleng kepala mendengar penjelasan sepupunya 
yang ternyata pintar mencari alasan. Dia tersenyum begitu 
juga Sisy yang terhibur dengan tingkah pola keduanya. 


Mereka bertiga mencair dan kembali ceria sampai seseorang 
datang membuat nafas Ali terasa terhenti saat itu juga. 


"Sisy Mami datang sayang!!" Gisell nyelonong begitu saja 
masuk ke dalam apartemen Ali yang ternyata sedari tadi 
lupa di tutupnya. 


Gisell yang awalnya datang dengan wajah ceria langsung 
menegang kaget setelah melihat keadaan putrinya yang 
tidak biasa. 


Dia berjalan cepat mendekati mereka bertiga. Sisy masih 
duduk di sofa tapi Ali sudah berdiri walaupun dia tidak 
menjauh dari Istrinya. 


"Sisy kamu kenapa? Kenapa kaki kamu di perban nak!? 
Kamu jatuh! kecelakaan! Patah! atau apa? Kok gak ada yang 
ngasih tau Mami?!" 


Wajah Ali tegang lebih tepatnya pucat dia menelan 
salivanya lalu membatin, "Mati gua sekarang." 


Tbc., 

Hahahaha,,, gak mewek kN?? 
Kira-kira apa kata bang ali ya?? 
Ada yang tau?? 

Jumat, 18 Januari 2019 


Re-post: 11.03 wib 
Senin, 04 januari 2021 


Part 43 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


WARNING : 
Wabah 1744 anak kecil bocah menjauh!!! 


Please typo bertebaran, kasih tau guys... T T 


Wajah Ali tegang lebih tepatnya pucat dia menelan 
salivanya lalu membatin, "Mati gua sekarang." 


Raut penuh kekhawatiran terpancar dari bola mata Gisell. 
Wanita itu sudah sangat lama merindukan putrinya. Sejak 
menikah dengan Ali setahun yang lalu Sisy jarang sekali 
main ke rumah yang dulu dia tempati berdua dengan Gisell. 
Dia seakan menghindari Ibunya sendiri. Dan sekarang saat 
Maminya nekat mengunjungi putri yang paling di 
sayanginya. Wanita itu bukannya mendapatkan wajah 
kebahagiaan melihat putrinya itu sebaliknya dia tampak 
sedih, kecewa, cemas juga marah kepada Ali mantu 
kesayangan. 


"Ali bisa jelasin sama Mami kenapa kaki Sisy? Kenapa kalian 
diam aja!" Gisell bersuara nyaring ke arah Ali. Lalu mata 
Gisell menyipit ke arah Haikal, "Trus siapa dia? Keknya Mami 
pernah lihat dia." 


Sisy mendongak menatap Ali wajah istrinya itu masih shock 
sedangkan Ali berusaha bersikap setenang mungkin 
walaupun sebenarnya dia sangat luar biasa panik. Mungkin 
lebih panik dari istrinya. 


Lalu Haikal dia tampak santai tidak tegang dan tersenyum 
tulus ke arah Gisell. Dia sedikit membungkuk hormat ke 
arah Gisell lalu tangan kanannya terulur mencium 
punggung tangan kanan Gisell. 


"Mungkin tante lupa saya Haikal Juan Chandra sepupunya 
Ali. Kita mungkin pernah beberapa kali ketemu di acara 
tunangan mereka dulu sama pernikahan mereka setahun 
yang lalu, tante ingat?" 


Gisell mengangguk-angguk mencoba mengingat kejadian 
lama saat pernikahan putrinya. Tapi sayangnya wanita 
parubaya itu tidak begitu ingat masa itu. Maklum saja yang 
datang pada acara pernikahan mereka kan bukan berpuluh 
orang. Gisell juga tidak begitu hafal wajah saudara maupun 
sepupu Ali. 


"Oh gituh yaa.., kamu sepupu Ali?" 


"Bener tante," Haikal mengangguk mantap ke arah Gisell 
lalu matanya melirik Ali dan Sisy yang tetap canggung dan 
tegang. 


"Udahlah tante gak ingin nanya lagi terserah kamu siapanya 
Ali, yang penting kamu bukan temen putri tante," Mata 
Gisell kembali melirik Sisy dan Ali. 


"Jadi diantara kalian berdua siapa yang mau menjelaskan 
kenapa dengan kaki Sisy? Dari tadi kalian diem aja gak ada 
yang mau ngomong, kek bisu aja." 


"Mami... jangan gitu ah ngomongnya," suara Sisy berubah 
manja seperti anak abg pada umumnya. 


Ali mengelus punggung Sisy mencoba menenangkan 
gadisnya itu lagi, "Kaki Sisy luka Mi tadi siang dia di 
kamar " 


"Kebentur ujung pintu Mi," sambung Sisy memotong 
pembicaraan Ali. 


"Kebentur?" cicit Gisell dan Ali bersamaan. 


Wajah Gisell jelas tidak percaya sedangkan Ali dia melihat 
Sisy dengan alis mata yang berkerut. 


"Anak ini ngomong apa sih?" batin Ali gak ngerti. 


"Iya Mami, kebentur pintu kamar kek ketendang gitu jadi 
memar deh, keseleo dikit. Soalnya tadi siang kan hujan, 
pintu balkon di kamar ke buka Mi, Mami tau kan Sisy takut 
hujan, jadi ya gitu..." Sisy menjelaskan ke arah Maminya 
tanpa melirik Ali. Dia takut pada tatapan Ali. 


"Sisy...," Ali memanggil istrinya itu. 


Maksud dari panggilannya itu agar istrinya berhenti 
berbohong pada Maminya. Tapi sayangnya Sisy tidak 
mengidahkan panggilan Ali. 


"Mami tau kan gimana kalo Sisy panik, gak mikir lagi main 
tabrak aja, jadinya gini deh di perban," akhirnya Sisy 
mendongak ke arah Ali mencari dukungan dari pria itu. "Ya 
kan Li?" 


Untuk lima detik yang berlalu Ali hanya diam tanpa Kata. 
Membuat Sisy berkidik ngeri ke arah Ali yang diam dengan 
sorot mata yang tajam. 


Apapun yang Sisy katakan barusan jelas itu hanya 
kebohongan belaka. Dan Ali tidak suka itu. Jadi tanpa 
mengatakan apa-apa kepada Sisy, Ali berpindah menatap ke 
arah Gisell. Membuat Gisell menatapnya penuh tanya. 


"Mami mau minum apa biar Ali ambilkan?" tawar Ali 
seramah mungkin. Dia berusaha menenangkan pikirannya 
karena Sisy. 


"Gak usah nak, Mami bisa ambil sendiri," Gisell mencoba 
menenangkan hatinya yang tadinya sangat kacau balau 
karena putrinya. 


"Sebelumnya Ali minta Maaf Mi... Ali lalai jagain anak Mami," 
tanpa basa-basi Ali mengucapkan kalimat penyesalan itu di 
depan Gisell, Sisy juga Haikal. "Sisy kek gini gara-gara Ali." 


"Ali!!" pekik Sisy tepat ke arah Ali. 


Tatapan Sisy jelas tidak suka dengan apa yang Ali ucapkan 
barusan. Dia berharap Ali tidak mengatakan yang macam- 
macam yang membuatnya nanti dalam masalah. 


Gisell tersenyum ke arah mantunya itu, tentu saja dengan 
senyuman tulusnya, “Gak apa-apa Li, Mami gak marah, 
lagian mungkin waktu itu kamu gak ada di rumah jadi gak 
pa-pa. Sisy kan emang takut hujan. Mungkin waktu itu dia 
panik jadi kebentur." 


Ali yang mendengar ucapan Gisell merasa nyeri di hatinya. 
Gisell terlalu percaya padanya dan dia hampir 
menghancurkan kepercayaan Gisell yang di amanahkan 
padanya sebelum mereka menikah. 


"Maaf sebelumnya juga," Haikal tiba-tiba angkat bicara 
dengan bahasa santunnya. Dia menatap mereka semua 
terutama Gisell. "Saya permisi dulu tante, masih harus balik 
ke rumah sakit." 


"Kenapa? Kok buru-buru banget? Ke rumah sakit mau 
jenguk siapa?" 


"Pasien tante, masih ada delapan puluh delapan lagi tante," 
jelas Haikal tersenyum ramah ke arah Gisell. 


"Hah?" Gisell tertegun hampir tidak percaya. "Kamu 
dokter?" 


Haikal tersenyum lalu mengangguk mantap ke arah Gisell. 
Gisell adalah orang ke seribu bahkan lebih yang tidak 
menyangka jika cowok rapi, ramah, humoris, di hadapannya 
adalah seorang dokter. Wajar saja karena Haikal tidak 
pernah menunjukkan cara berpakaiannya seperti seorang 
dokter atau tit/le-nya sebagai dokter muda berbakat. 


Jam sepuluh malam saat Sisy hampir kehilangan 
kesadarannya. Seseorang yang sangat di kenalnya datang 
dan meringkuk di atas tubuh Sisy. 

Tepatnya di king size kamar mereka. Dia sudah kembali 
setelah mengantarkan mertuanya sampai di /obby 
apartemen. 


Dia mengecup lembut leher putih mulus Sisy. Sangat 
lembut, itu kecupan terlembut darinya untuk istrinya. 


"Aliiihh..," Sisy mendorong dada Ali sedikit menjauh darinya. 
"Aliiihh." 


"Gua mau bicara baby," Ali berbisik di telinga Sisy sedikit 
meniup membuat Sisy berkidik geli. "Jangan tidur dulu 
baby." 


"lihh...geli..," Sisy sedang menahan hasratnya, hasratnya 
yang menggebu. "Sana! Kalo mau ngomong sana jauh-jauh! 
Gua kan lagi sakit." 


Ali terkekeh mendengar alasan Sisy, "Yang sakit kaki lu 
sayang tapi yang ini gak kan?" 


Entah sejak kapan kedua tangan Ali sudah masuk ke dalam 
bajunya. Menyentuh penuh dua bukit kembarnya yang tidak 
di tutupi bra. 


"Lu gak pake bra?" Ali mengatakan itu seakan Ali tidak tahu 
saat ini gadisnya tidak mengenakan bra. 


"ihh... Aliii jangan... jangan di remas...," pipi Sisy merona 
merah. 


"Belum di remas baby," senyum Ali menggoda jatuh tepat di 
pipi Sisy yang sudah merah sejak tadi. 


"Ali sana, badan lu berat, sana!" Sisy berusaha menjauhkan 
badan Ali dari tubuhnya yang mungil. 


Sebenarnya mengatakan badan Ali yang berat itu cuma 
akal-akalan Sisy aja agar Ali menjauh darinya. Pada 
dasarnya Ali tidak benar-benar menindih gadis itu. 


Jaraknya masih ada walaupun junior Ali sedari tadi 
menggesek liar di surgawi yang seharusnya sudah jadi 
miliknya sejak dulu. 


"Nanti baby, setelah gua menyelesaikan ini," Ali berbisik 
vulgar di sela-sela sapuan bibirnya di sekitar leher Sisy. 


"Eenggh..," lenguh Sisy merasakan reaksi dari bibir Ali. 
"Menyelesaikan apa?" 


Tangan Ali yang tadinya bermain di sekitar payudara Sisy 
kini berpindah cepat ke dalam miss-v Sisy. Bermain liar 
dengan jarinya di dalam kepemilikan Sisy. 


"Foreplay baby," bisik Ali kali ini tepat di bibir Sisy yang 
hendak protes. 


"Ja.. mmmppphmm..," Sisy belum sempat menolak 
apalagi menghindar tangan Ali sudah duluan menguasai. 


Bibir Ali dengan liar mengecup penuh bibir merah milik Sisy. 
Bibirnya memaksa, menuntut, dan meminta hak agar Sisy 
terbuai oleh kecupan Ali. Saat bibir Sisy terbuka terhanyut 
oleh caranya, lidah Ali mulai masuk ke dalam bibir Sisy. 
Membuat gadis itu semakin tidak tahan. Apalagi tangan Ali 
masih bermain liar di area kepemilikan Sisy. 


"Aliihh...engghh..sstt..aahh..aahh...jangan di situuhh," Sisy 
memohon tapi permohonannya bercampur dengan nikmat 
yang di tahannya sejak tadi. 


Jadilah malam itu yang terdengar adalah desahan-desahan 
hebat dari bibir Sisy. Desahan yang membuat Ali selalu ingin 
dan ingin bermain di bawah kepemilikan Sisy. 


Satu jam kemudian, masih di tempat tidur berukuran king 
size. Sisy yang sudah tampak lemas di buat orgasme 
berkali-kali hanya bisa pasrah karena Ali ingin menanyakan 
sesuatu padanya. 


Sesuatu yang di tahannya sejak sejam yang lalu. Karena dia 
sibuk bermain-main dulu dengan Sisy. Pakaian Sisy sudah 
tidak tersisa lagi di tubuh mungilnya. Berserakan di bawah 
lantai. Tapi tentu saja masih ada selimut menutupi tubuh 
mulusnya. 


Sebenarnya Ali sejak sore sudah meminta pihak pekerja di 
apartemennya untuk membersihkan dan membereskan 
semua barang-barang yang hancur dengan perabotan 


furniture yang baru. 

Tentu saja Ali meminta pihak manajemen apartemen tempat 
dia tinggal melakukan pekerjaan itu dengan cepat karena 
dia tidak ingin mertuanya menyadari perubahan kamarnya 
yang tadinya hancur berantakan. 


Jadi inilah sekarang kamar Ali dan Sisy dengan berbagai 
furniture yang serba baru. 


"Kenapa lu bohong sama Mami? Apa lu emang senang 
bohongin semua orang?" 


Dahi Sisy berkerut bingung, "Semua orang? Siapa?" 
"Gua mungkin," jawabnya datar. 


"Apa sih Li gua kan gak bohongin lu!" Sisy membuang 
tatapan matanya dari Ali. 


"Kalo tadi gua gak motong pembicaraan lu, gua yakin Mami 
bakalan marah besar dan mungkin setelah itu kita di 
pisahin, gua gak akan boleh tinggal sama lu lagi! Emang lu 
mau itu terjadi?" 


Ali sedikit tersenyum tapi hanya sedetik dan senyuman itu 
kembali menghilang, "Terima kasih banyak baby, tapi tetap 
aja bohong tetaplah bohong. Apapun itu alasan gua gak 
suka kebohongan Sisy, sejujurnya kalo pun iya nyokap lu 
membawa lu kabur gua tetap akan mencari cara 
mendapatkan lu lagi." 


Sisy menatap mata legam Ali mendengar seksama 
penjelasan Ali yang penuh penekanan. 


"Bagi gua kebohongan walaupun berdasarkan untuk 
kebaikan tetap-lah kebohongan baby, dan gua gak suka 
itu!" Ali menarik dagu lancip Sisy mengatakan itu menatap 


Sisy tajam lalu melumat bibir Sisy yang mulai bengkak 
karena ulahnya. 


Setelah lima menit Ali kembali mengatakan sesuatu yang 
membuat Sisy bukan hanya tertegun tapi nyaris ketakutan. 


"Jangan pernah bohong lagi dengan Mami lu atau siapapun 
termasuk gua, baby!" 


"Aliiihh," suara Sisy berubah lirih membuat Ali sadar dia 
baru saja mencengkram terlalu kuat dagu Sisy. 


"Maaf! Gua gak bermaksud," Ali melepaskan tangannya dari 
dagu Sisy. 


Sisy menggeleng mencoba mengatakan bahwa dia baik-baik 
saja. Tersenyum seramah mungkin ke arah Ali. 


Ali yang melunak melihat senyuman Sisy membalas 
senyuman Sisy dengan pelukan. Pelukan hangatnya. 
Membuat gadis itu sedikit kaget dengan reaksi pelukan 
mereka yang selalu tiba-tiba. 


"Terima kasih untuk alasan tak ingin berpisah dengan gua," 
tutur Ali tulus mendekap tubuh Sisy semakin dalam di 
pelukannya. 


"Terima kasih juga untuk mengalihkan pikiran gua dari takut 
karena hujan malam ini," Sisy membalas ucapan Ali dengan 
setimpal. 


Ali tersenyum mendengar ucapan Sisy, ternyata Sisy 
menyadarinya jika sedari tadi di luar sana telah turun hujan 
sejak sejam yang lalu. 


Suara gemericik hujan memang tidak sampai memekikan 
telinga Sisy karena kamar itu sudah kedap suara sejak senja 


tadi. 


Ali sudah menutup rapat semua jendela, pintu di apartemen 
itu. Tapi kepekaan Sisy terhadap hujan dan gemuruh petir 
tidak akan pernah hilang walau apapun keadaan tempat itu. 


"Gadis pintar." 
Tbc., 


Ini udah part 43 masih lama lagi kek nya,,, 
Apa mulai bosan klien semua? Klo bosan aku cepetin 
alurnya ke end, 


Kecup dr ku muah!! 


Senin, 21 Januari 2019 


Re-post: 20.28 wib 
Rabu, 06 januari 2021 


Part 44 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 
"Gadis pintar," 


Sisy menggeser menjauh tidak terlalu jauh dari dada bidang 
Ali, melihat mata hitam yang selalu di takutkannya. Entah 
sejak kapan dia tidak seberani Sisy yang dulunya. Dia jadi 
semakin takut apabila wajah Ali menampakkan Sisi yang 
lainnya. 


Menyeramkan memang jika Ali benar-benar sudah marah. 
Tapi saat ini Sisy rasa dia tidak perlu takut Karena Ali 
bersikap manis sangat manis padanya. 


"Apa tingkat kecerdasan gua sudah menyamai lu sekarang?" 
tanya Sisy selidik. 


Ali terkekeh mendengar pertanyaan Sisy yang di nilainya 
konyol itu, "Kayaknya..." Ali menahan kata-katanya, 
senyumannya tidak memudar. "Mmm... Belum baby." 


"Yaahh..," dengan polosnya gadisnya itu merapatkan 
bibirnya dan membulatkan kedua pipinya membuat Ali tidak 
tahan lalu di gigitnya pipi Sisy. 


Gambar hanya ilustrasi 
"Kyaaa!! Sakilitt...," rengek Sisy manja menyentuh pipinya 


yang habis di gigit gemes Ali. Baru kali ini dia terlihat manja 
di hadapan Ali. 


"Biarin! Siapa suruh bikin gemes!" bela Ali kembali 
merapatkan Sisy di dekapannya. Tangannya mengacak-acak 
rambut Sisy yang sudah berantakan sejak sejam lalu. 


"Sebaiknya kita segera tidur karena besok gua harus ke 
sekolah lu trus ke kampus, setelah itu pulang nemenin lu." 


"Ngapain ke sekolah gua?" 


Ali mulai mengembuskan nafas beratnya, "Sayang emang lu 
gak denger dokter gila itu ngomong apa tadi sore, lu gak 
mungkin sekolah kalo kaki lu kek gitu! Gua harus minta izin 
sama wali kelas lu besok Sisy..., istri gua yang cerdas pake 
banget." 


Sisy mendengar penjelasan Ali dengan jengkel dia 
memukul-mukul dada Ali, "liihh! Sebel! Ngejek mulu sih lu!" 


"Duh! Sisy udah ah! Jangan banyak-banyak mukulin badan 
gua!" 


"Bodo!" ketusnya tidak peduli. 


Karena tidak tahan mendapatkan serangan bertubi-tubi dari 
tinjunya tangan Sisy akhirnya Ali mengunci kedua 
pegelangan Sisy dengan mudahnya. 


"Cukup Sy!" tekan Ali sambil melihat mata hazel Sisy. "Main- 
mainnya besok aja sekarang kita bobok udah mau jam dua 
belas baby." 


Sebenarnya gadis itu masih ingin mengobrol dengan Ali tapi 
entah kenapa dia menurut saat Ali mulai mencengkram ke 
dua pergelangan tangannya. Ada rasa takut di diri Sisy. Jadi 
gadis itu mengangguk patuh. 

"Good baby." 


Dua hari berlalu begitu saja dan keadaan kaki Sisy masih 
belum membaik. Gadis itu menjalani hari-harinya 
sepenuhnya di bantu Ali. Memang selama ini dia selalu 
bergantung pada Ali tapi kali dia sangat bergantung pada 
pria itu. 


Dia harus ke kamar mandi di papah Ali atau di gendong pria 
itu, menuruni anak tangga, ke dapur ataupun ke balkon 
kamarnya. Semuanya! 


Tidak ada yang bisa Sisy lakukan kecuali pasrah. Dia tidak 
mungkin berjalan dengan satu kaki sedangkan kaki satunya 
lagi masih sakit jika di gerakkan di lantai. 


Sisy benar-benar seperti bayi raksasa. Tidak bisa melakukan 
apapun tanpa Ali. 


"Lu butuh sesuatu?" tanya Ali lagi. Tepat di hadapan Sisy 
yang mulai bosan duduk dan menyender di king size itu. 


Ali sudah rapi dengan pakaian casualnya. Dia selalu tampak 
sempurna sekalipun hanya mengenakan kaos tanpa lengan. 


"Gua mau keluar dari kamar ini, gua bosan," rengeknya 
manja. 


Ali tersenyum mendekati tepian ranjangnya. Duduk manis 
lalu mengelus pipi chubby Sisy, "Bentar lagi lu gak akan 
bosan Baby karena temen-temen sekolah lu bakal ke sini 
jengukin lu." 


"Serius?" wajah Sisy berubah semangat. 


Ali mengangguk lalu mulai menggendong Sisy ala bridal 
style. 


"Eh gua mau di bawa ke mana?" 


"Ruang tengah baby, lu bisa nungguin mereka di sana. 
Bahaya kalo lu masih di sini trus temen-temen sekolah lu 
yang jumlahnya entah ada berapa orang masuk ke kamar 
kita, bisa-bisa rahasia lu langsung ketahuan kalo lu dah 
married sama gua," jelas Ali yang sudah menggendong 
istrinya. 


Sisy mengalungkan kedua tangannya di leher Ali sambil 
memikirkan kata-kata suaminya. Dia masih belum mengerti 
maksud dari ucapan suaminya itu. 


"Lu belum paham?" tanya Ali sambil melihat ekspresi 
bingung istrinya. 


Sisy menggeleng ragu, "Belom." 


"Sisy sayang.. Lu gak mikir apa kata temen sekolah lu kalo 
mereka lihat foto pernikahan kita yang segede itu di 
dinding? Apa lu mau bilang itu editan gitu?" pertanyaan 
sekaligus penjelasan Ali baru di mengerti Sisy. 


Gadis itu baru sadar dengan foto pernikahan mereka yang 
terpajang nyata di dinding tepat di hadapan king size 
mereka. Foto wedding yang berbalut bingkai berwarna gold 
itu jelas sangat mencolok karena ukuran tak main-main 
gede banget. 


Sisy terkekeh menyadari kesalahannya yang lambat untuk 
mengerti maksud dari ucapan Ali melarang dirinya untuk 
berada di kamar mereka. 


"Iya-iya lu bener, gak mungkin juga mereka percaya foto itu 
editan," 


Senyum di bibir Ali tersungging karena Sisy akhirnya 
mengerti maksud dari ucapannya tadi. Dia melangkah 
lambat menuruni anak tangga lalu meletakkan hati-hati Sisy 
di tempat duduk sofa. 


"Gua pergi dulu Sy, semua yang lu butuhkan ada di meja. Lu 
tinggal ambil sendiri? Bisa kan baby?" Ali bertanya seakan- 
akan Sisy balita yang harus di awasi selama 24 jam. 


"Iya Ali tinggal ambil doang apa susahnya sih, udah sana! 
Pergi!" usir Sisy tidak sabaran. "Ntar lu terlambat lagi ke 
kampus!" 


Dia mengangguk lalu mengecup pipi kanan Sisy sebelum 
melangkah pergi ke arah pintu. Tapi sampai di depan pintu 
Ali menoleh ke arah belakang ruang tengah tempat istrinya 
berada. Berfikir dan kembali menoleh ke arah pintu yang 
lumayan jauh untuk orang yang kakinya sedang di balut 
perban seperti Sisy. 


"Damn!" rutuknya menyadari kebodohannya. "Kalo temen- 
temen Sisy datang siapa yang bukain pintu?" 


"Shit!" umpatnya lagi kesal. 


Ali memijit pelipisnya yang mulai pusing. Pusing karena dia 
harus segera ke kampus atau dosen killer-nya akan 
menghancurkan nilai mata kuliahnya. Tapi dia juga tidak 
tega meninggalkan istrinya, membiarkan istrinya membuka 
pintu dengan cara mengesot di lantai berkeramik itu. 


"Gimana ini?" gerutunya lagi sambil menggaruk-garuk 
kepalanya yang tidak gatal. "Apa gua biarin aja pintunya 
terbuka? Tapi kalo ada yang jahatin Sisy trus istri gua di 
culik gimana!" 


Ali yang makin di buat pusing dengan dua pilihan yang sulit 
akhirnya cuma bisa mondar-mandir di depan pintu sampai 
suara bell membuatnya berhenti bergerak dan kembali 
bergumam. 


TING.. TING.. TING.. 


"Siapa yang datang sepagi gini? Gak mungkin kan temen- 
temen sekolah Sisy," gumam Ali yang penasaran lalu 
membuka pintu dengan tidak sabar. 


Pintu itu terbuka lebar dan terlihat seseorang yang sangat 
di kenalnya berdiri manis di depan pintu apartemennya. 


"Mia?" cicit Ali. 


Gadis itu Mia terlihat sexy dengan pakaian yang terlihat 
seperti kurang bahan. Payudaranya seperti mau keluar dari 
dress super ketatnya. Perempuan itu bag model tingginya 
menyamai tinggi Ali. 


"Hai," sapanya ramah dengan senyuman manis yang di 
tujukan untuknya. 


Ali yakin perempuan ini sedang menggodanya, "Kenapa 
Mia? Pagi-pagi kok uda nongol aja depan pintu gua?" 


"Mmm...pengen ketemu kamu," jawabnya jujur. 
"Oh!" Ali hanya berucap O tanpa tau harus mengatakan apa. 


"Temenin aku sarapan yuk di cafe bawah," tiba-tiba aja 
tangan Mia tanpa permisi mengalung di lengan kanan Ali. 
Tentu saja dia sengaja melakukan itu. Di tambah lagi 
payudaranya yang terlindungi dress mini itu di biarkannya 
sengaja bersentuhan di lengan Ali. 


"Apaan sih nih cewek!" batin Ali kaget. 


Ali mencoba melepaskan tangan Mia dari lengannya secara 
hati-hati. 


"Sorry Mia gua buru-buru banget pagi ini," Ali menolak 
halus ajakan gadis di hadapannya itu. 


"Yaaahh kok gitu sih Put," wajah gadis itu berubah sedih. 


Membuat Ali tidak nyaman. Ali kasihan dengan gadis itu 
bagaimanapun juga gadis itu pernah menolong istrinya 
yang hampir tenggelam di kolam renang di atas apartemen 
mereka. Mia juga pernah memberitahukan ke mana istrinya 
pergi menghilang dari apartemennya. 


"Huth! Gimana nih?" batin Ali bingung. 

Di saat kebimbanganya semakin membuatnya pusing tujuh 
keliling tiba-tiba suara Sisy terdengar nyaring hingga 
ketelinga Ali juga Mia. Membuat Mia kaget setengah mati. 
"ALI LU BELUM PERGI JUGA YA!?" 


"BENTAR ADA MIA!!" teriak Ali dari pintu depan tanpa 
beranjak sedikitpun. 


"Adek kamu gak sekolah?" tanya Mia penasaran. 


Entah dari mana muncul begitu saja ide di pikiran Ali untuk 
memanfaatkan keadaan. Bibirnya langsung tercipta 
senyuman yang membuat Mia bahagia. 


"Eh, Lu tadi bilang minta di temenin sarapan kan?" tanya Ali 
semangat 45 membuat Mia juga mengangguk tidak kalah 
semangat dari Ali. 


"Nah bagus tuh! Gak usah sarapan di bawah di sini aja 
bareng Sisy, lu tinggal duduk manis aja tuh di dalam. 
Sarapan di dalam gak kalah enak kok dari yang di bawah, 
okey?" 


"Tapi kan aku maunya sama kamu Put," ujarnya lemah. 


"Iya sarapan sama gua juga! Sekarang lu masuk dulu, 
temenin Sisy, bentaran doang! Gua ada urusan di /obbyntar 
gua ke sini lagi, jadi sarapan bertiga kita, gimana?" jelas Ali 
beralibi panjang lebar tanpa jeda. 


Sebenarnya Mia masih bingung dengan maksud Ali tapi 
mendengar pria itu akan kembali untuk sarapan dengannya 
membuat Mia mengangguk setuju. 


Padahal Ali jelas-jelas hanya memanfaatkan Mia agar gadis 
itu mau menemani Sisy sampai teman-teman sekolah Sisy 
datang dan Mia yang membukakan pintu untuknya. 


Bingo! Ali memang cerdas! 


"Liya deh," Mia pasrah melihat Ali yang keluar dari 
apartemennya melangkah cepat menuju pintu /ift. 


"ALI!" pekik Sisy sekali lagi dari ruang tengah. 


Pekikan Sisy membuat Mia sedikit cemberut lalu menutup 
pintu itu dengan malas. 


Blam! 


Di dalam /ift Ali yang menyandarkan dirinya di sudut hanya 
mendongak sambil mengucapkan syukur, "Sorry Mia." 


Mata Ali terpejam dia hampir putus asa, dia hampir 
meninggalkan Sisy juga hampir tidak mengikuti mata kuliah 


dosen penting untuk semester ganjil tahun ini. Di tambah 
lagi dia hampir terjebak untuk menemani perempuan yang 
sama sekali tidak membuatnya tertarik. 


"Hufh! Aku harap Mia tidak sadar kalo aku cuma manfaatin 
dia buat nemenin Sisy," 


Satu jam kemudian tujuh orang teman Sisy datang 
mengunjunginya termasuk sahabatnya Yukie juga Kingsley. 
Lalu lima lainnya hanya temen-temen kelas Sisy yang kepo 
dengan keadaannya. 


Bersama itu wali kelasnya bu Intan datang bersama mereka 
semua. Awalnya ketujuh orang itu kaget saat melihat siapa 
yang membukakan pintu. 


Wajah Mia yang tidak di kenali mereka membuat mereka 
semua ragu. Termasuk wali kelas mereka bu Intan. 


"Siapa dia?" batin Yukie. 
"Lu yakin Kie ni apartemen Sisy?" bisik Nathan. 


"Ssst.., berisik lu!" ketus Yukie kesal ke arah Nathan. 
"Mmm... Kami temen sekelasnya Sisy, Sisynya ada kak?" 


"Masuk aja, Sisy ada di dalam." 


Tentu saja setelah mendengarkan kalimat itu ke enam orang 
itu masuk begitu saja, terbirit-birit kecuali Kingsley yang 
gayanya super cool masuk tanpa mengamati sekeliling 
apartemen Ali yang tampak waow bagi lima teman mereka. 


"Sisy di mana kak?" Tanya Mica gak sabaran. Matanya masih 
melihat ke semua arah dalam apartemen Ali. 


"Di ruang tengah ke sana," jawab Mia. "Karena kalian udah 
datang aku juga mau pulang." 


"Makasih Kak," jawab Tora teman Sisy yang lainnya. 


Mereka semua melangkah meninggalkan ruang depan 
termasuk wali kelas mereka Bu Intan kecuali..., 


"LU siapa?" tanpa basa-basi Kingsley bertanya sebelum Mia 
sempat membalikkan badan dan pergi. 


Mata Mia memandang wajah Kingsley yang putih mulus 
sempurna. Rahang kokoh, sorot mata yang tajam, tinggi 
berisi, hidung mancung, bibir pink, wih pokoknya Kingsley 
itu gantengnya di atas rata-rata. Walaupun masih 
mengenakan seragam putih abu-abu wajah sempurna 
Kingsley masih terlihat dewasa. 


"Ngapain lihatin gua gituh? Gua tau gua ganteng tapi gak 
usah terpesona gitu, biasa aja mata lu," sentak Kingsley 
angkuh, sombong dan kepedean. 


Mia terkejut mendengar ucapan Kingsley yang di nilainya 
kasar itu. 


"Berani banget nih bocah bentak gua untung ganteng," 
batin Mia. 


"Tetangga Sisy, tuh di sebelah! Mau mampir?" tawarnya 
dengan senyuman dan gayanya yang sok menggoda. 


Alis mata Kingsley naik sebelah menatap perempuan di 
hadapannya dengan jijik. Lalu kembali melangkah 
meninggalkan Mia yang tidak percaya dia di abaikan begitu 
saja. 


"What! Tuh bocah maen nyelonong aja tanpa ngomong apa- 
apa," ujar Mia shock. "Parah nih bocah!" 


--Di ruang tengah-- 


"Sy kaki lu sakit?" tanya Nathan ke arah Sisy. Gadis itu 
tersenyum ke arah Nathan. 


"Sakit lah bego! Lu gak lihat kakinya di perban gitu," 
dengus Tora. "Bodo lu!" 


"Gua gak nanya lu!" sungut Nathan. 


"Diem lu berdua! Pada gak malu apa berantem di sini," 
cercah Mica ngomel sambil mengunyah makanan di 
bibirnya. 


"Tau nih," timpal Ismy. "Bukannya ngiburin Sisy malah 
berantem." 


"Ngomong-ngomong ini apartemen lu Sy? Yang tadi bukain 
pintu tuh siapa?" tanya Cassandra. Cewek cantik yang dari 
tadi diam tanpa bicara menoleh ingin tahu ke arahnya. 


"Itu tetangga sebelah Sisy," sambung Kingsley begitu tiba di 
ruang tengah. Lalu matanya melotot melihat kaki Sisy yang 
tampak parah menurutnya. 


"Kaki kamu sweety?" wajah Kingsley berubah tegang. Ada 
bias-bias kemarahan yang di tahannya. 


Untungnya di sini ada wali kelasnya jadi Kingsley mencoba 
bersikap biasa saja. 


"Gak pa-pa kak King cuma keseleo doang," Sisy meringis 
bohong di hadapan semua orang sambil memandang 


Kingsley. 


Wajah Kingsley tampak tenang, dia tau Sisy berbohong 
padanya. Tapi dia tidak ingin mengungkitnya sekarang 
apalagi di depan banyak orang seperti ini. 


"Ehm! Kalian bisa diam gak? Dari tadi kalian semua yang 
bicara, udah boleh Ibu bicara dengan Sisy? Ibu mau 
ngomong penting ini tentang absensi Sisy," terang Bu Intan 
yang sedari tadi hanya diam saja melihat mereka semua 
yang sibuk berkoar-koar sama Sisy. 


"Baik bu Intan," serentak semua menyauti omongan wali 
kelasnya. 


Dua jam mengobrol tidak jelas akhirnya temen-temen 
sekelas Sisy pada pamit pulang begitu juga wali kelasnya 
kecuali Kingsley dan Yukie. Mereka berdua tetap di 
apartemen itu. Ada sesuatu yang mau di omongin Yukie 
tentu saja hanya berdua dengan Sisy. Begitu juga Kingsley 
jadi dia memutuskan untuk tetap di apartemen itu 
walaupun Kingsley harus meninggalkan mereka berdua 
untuk sementara waktu. 


"Kak King ke rooftop dulu kalian ngobrol aja berdua," King 
mengerti tanpa di minta dia berlalu pergi keluar 
meninggalkan Sisy dan Yukie. 


Setelah yakin Kingsley sudah jauh dari hadapan mereka 
berdua. Yukie menyerahkan obat yang seharusnya di minum 
Sisy setiap hari. 


"Ini obat lu, sorry gua gak dateng dari kemaren-maren gua 
takut suami lu curiga." 


"Makasih, gak pa-pa kok Kie, gak minum obat dua hari gak 
bikin gua tambah parah kok, nih badan gua masih sehat- 
sehat aja," jelasnya menghibur Yukie. 


"Udah buru di minum! Eh, Tuh obat gak mungkin kan di 
simpan sama gua mulu, lu kan gak sekolah besok jadi lu 
pegang sendiri aja ya?" 


Sisy berfikir sejenak dia menimbang-nimbang, "Mmm.. Ya 
udah deh ntar gua gabung sama obat pemberian Bang 
Haikal, mudah-mudahan aja gak ketauan Ali," 


"Ck! Serah lu deh Sy gimana caranya, gua pulang dulu ya 
keknya Kingsley mau ngomong juga sama lu, gak pa-pakan 
lu gua tinggal berdua dengan dia?" 


"Gak pa-pa santai aja," Sisy mengangguk lambat. 


Dia yakin selama Ali masih mengira Kingsley gay maka 
semua akan baik-baik saja. Ali tidak mungkin melarang 
Kingsley bicara berdua dengannya. Walau di apartemen ini 
sekalipun. 


Tbc... 


Nah selesai juga.. Maaf kalo alurnya jadi lambat 
nyasar ke mana-mana..., aku gak feel 


Ku minta commentnya apa ini bikin kalian badmood 
or gak? 


Jadi stress gini ku... 


Makasih untuk 7k followers 


Pukul : 04.50 
Kamis, 24 Januari 2019 


Re-post :03.56 wib 
Kamis, 07 januari 2021 


Part 45 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Dia yakin selama Ali masih mengira Kingsley gay maka 
semua akan baik-baik saja. Ali tidak mungkin melarang 
Kingsley bicara berdua dengannya. Walau di apartemen ini 
sekalipun. 


Setelah Yukie keluar tidak berapa lama kemudian Kingsley 
datang mendekat duduk di sebelah Sisy. Tubuh tegapnya di 
biarkan menyatu mendekap kepala gadis itu di dada 
lebarnya yang kokoh. 


"Mau bicara di sini atau di rooftop?" itu sebuah penawaran. 


Seragam putihnya seakan tidak membuatnya terlihat 
seperti bocah SMA, wajahnya sangat tampan dan dewasa. 


"Di sini aja, kasian Kak King nanti capek gendong Sisy," 
jawabnya sendu. 


Gadis itu sadar, dia sudah merepotkan banyak orang 
terutama suaminya juga Yukie dan tadi sebelum Yukie ada 
Mia yang di repotkannya. Jadi biarkan dia mencoba mandiri 
sekarang tanpa harus merepotkan orang lain lagi. 


Kingsley tersenyum sedikit terkekeh, "Tidak masalah 
sweety, badan mu itu seringan kapas, aku gak keberatan 
sama sekali kalo tiba-tiba sweety memintaku menggendong 
sweety sampe ke Cafe bawah, seriously!" 


Bibir Sisy cemberut mendengar penuturan Kingsley, "Kapas? 
Enak aja nyamain Sisy sama kapas! Sisy gak sekurus itu ya! 
Gendong cepat!" 


Gadis itu segera mengalungkan kedua tangannya di leher 
Kingsley. Memerintah agar Kingsley segera 
menggendongnya. Kingsley terkekeh lagi lalu tanpa 
menunggu lama Sisy sudah di gendongnya ala bridal style 
menuju Rooftop. 


Tubuh Sisy tidak berat sama sekali, Kingsley dengan 
santainya membawa Sisy hingga ke bangku yang tersedia di 
sana. Meletakkan Sisy dengan hati-hati. 


Kingsley tidak ikut duduk bersama gadis itu dia bersandar di 
pembatas sambil sesekali membiarkan rambut lurusnya di 
sapu angin. Kingsley semakin terlihat ganteng. 


"Jadi kenapa kaki sweety bisa di jahit? Jelasin apa yang dia 
lakukan sampe kaki sweety di perban kek gitu?" 


Sudah di duga, membohongi Kingsley adalah kesia-siaan. 
Dia itu badboy jenius, seharusnya dia tidak tinggal kelas 
tahun kemarin. Sisy yakin dia tinggal kelas bukan karena 
alasan kebodohan tapi sikap attitude-nya. Mungkin. 


"Ini salah Sisy Kak King," 
"Jangan membelanya," tekan Kingsley. 


Sisy menarik nafasnya dalam-dalam lalu kembali bicara, 
"Sungguh Kak King, ini salah Sisy. Ali tidak melakukan apa- 
apa." 


"Don't be silly, sweety!" kekeh Kingsley menyerupai 
geraman. "Kamu pikir luka jahitan itu tercipta gitu aja, kek 
magic gitu tiba-tiba kaki kamu di jahit tanpa sebab!" 


Nada suara Kingsley sudah meninggi, kesabarannya mulai 
menghilang. 


"Kasih tau aku atau aku cari tau sendiri. Jangan sampai aku 
datangi dia trus aku hajar sampe dia mengaku sendiri!" 


"Kak King berani?" 
"Sweety nantangin kak King?" Kingsley bertanya balik. 
"Terserah sih, tapi Sisy gak yakin kak King menang." 


Alis mata Kingsley naik membentuk sebuah tanda tanya 
penuh selidik, "Hanya karena dia salah satu atlet taekwondo 
trus aku kalah gitu," 


Sisy menghembuskan nafasnya malas untuk mengakui 
keahlian Ali yang satu itu, "Dia juara dunia kak, lima kali 
berturut-turut, kak King sanggup menghajarnya," 


Kingsley menatap Sisy dengan tatapan dingin tidak lagi 
hangat, dia berjalan lambat ke arah Sisy, membungkuk lalu 
mendekatkan wajahnya di wajah Sisy. 


Mata mereka bertemu, "Sepertinya kamu lupa Sweety, saat 
umur ku enam tahun aku menghajar pria dewasa sampai 
pria itu hampir mati di tangan ku, remember?" 


Sisy menelan salivanya. Bukan karena wajah mereka yang 
saling bertemu tapi tentang ingatan masalalu yang ingin di 
buangnya jauh-jauh. 


-Flash Back On-- 


Di sebuah manssion yang sangat besar di sudut ruangan 
tengah berdiri seorang gadis kecil yang ketakutan. 


Pakaiannya lusuh, berantakan jauh dari kata rapi. 
Rambutnya berantakan. 


Hujan air mata mengalir deras di kedua pipinya begitu juga 
hujan bersama petir juga angin kencang di luar manssion 
itu. Hujan angin itu menghancurkan pohon yang tinggi 
menjulang kokoh runtuh begitu saja menimpa rumah 
tetangga. Tapi sebenarnya pohon itu hanya menghancurkan 
pagar pembatas rumah mereka tidak benar-benar 
merobohkan manssion tersebut. 


Gadis kecil itu ketakutan menyaksikan seseorang yang 
sangat di kenalnya dengan beringas dan tanpa ampun 
menghajar seorang pelayan hingga hampir mati. 


BUGH! 
BUGH! 
BUGH! 


Usianya baru enam tahun tapi dia tidak terlihat seperti 
bocah berumur enam tahun. Tangan kanannya 
menggenggam stick golf dengan itu dia menghajar pria 
dewasa itu. 


Stick golf itu di ayunkannya bukan sekali tapi berkali-kali 
dan pria muda itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah 
karena dia sadar dia hanya seorang pelayan biasa saja di 
manssion itu. 


BUGH 
"BODOH!" 


"Kak king!" teriak gadis kecil itu. 


BUGH 

"BANGSAT!" 

"Kak hen..ti..kan!" ucapnya semakin ketakutan. 
BUGH 


"MATI SAJA KAU!" umpatnya penuh kemarahan siap 
mengayunkan lagi stick golf itu ke wajah pemuda yang 
berumur dua puluh tahun tersebut. 


"KAK KING!!!" tiba-tiba seorang anak kecil seusia gadis di 
sebelahnya datang dan berteriak sangat kencang. Gadis 
kembaran Sisy itu melihat sedih juga hancur ke arah 
Kingsley. 


Suara gadis itu berhasil membuat sisi gila Kingsley 
menghilang seketika. Dia membuang stick golf tersebut 
tepat di sebelah pelayannya yang sudah tidak berdaya, 
pingsan di lantai dengan darah di sekitarnya. 


"Cukup kak..hiks..dia tidak salah..hiks...pelayan itu tidak 
salah...hiks..," Lily menunduk mencoba menahan tangis 
yang sia-sia. 


Sedangkan di sudut tempat itu Sisy semakin terkulai lemas 
merosot jatuh ke lantai. Menangis histeris. Menyerupai 
teriakan yang di tahannya 


"Aaahhhkk....aaaakkkhh..hiks...hiks," 
Kingsley dan Lily berlari mendekati Sisy yang jelas sangat 
ketakutan. 


Lebih takut dari kejadian beberapa jam yg lalu. 


"Sisy," lirih Lily memeluk erat adik kembarnya tersebut. 


-Flash Back Off-- 


Wajah Sisy berubah murung tatapannya berubah senduh, 
dadanya terasa sakit lagi dan Kingsley tahu dia baru saja 
melakukan kesalahan mengingatkan kejadian buruk pada 
masa itu. 


"Maaf...," lirihnya memeluk Sisy menyandarkan kepalanya di 
dada Kingsley. "Kak King gak bermaksud membuat Sweety 
sedih kek gini, sorry." 


Sisy menggeleng mencoba menguatkan hatinya yang perih, 
"Tidak apa-apa! Tidak apa-apa Kak King." 


Kingsley tahu dia salah seharusnya dia tidak mengingatkan 
kejadian buruk pada masa kecil mereka. 


"Maaf kakak menyesal, maaf Sweety." 


Sisy lagi-lagi hanya menggeleng rapuh sambil mengatakan, 
"Tidak apa-apa, tidak apa-apa." 


Setelah itu mereka diam sampai sepuluh menit kemudian 
Kingsley kembali bertanya soal luka di telapak kaki Sisy. 


"Katakan sama kakak apa yang terjadi dua hari yang lalu?" 
Kingsley bertanya masih memeluk Sisy. 


Sisy berfikir Kingsley akan melupakan dan tidak 
menanyakan hal itu setelah percakapan yang menyakitkan 
beberapa menit yang lalu tapi ternyata dia keliru. Kingsley 
tetap menyanyakan perihal luka di kakinya. Jadi Sisy 
terpaksa menjawabnya. 


"Sisy berantem sama Ali kak," ujarnya lirih. 


Kingsley melepaskan begitu saja pelukan mereka dan 
berdiri di hadapan Sisy yang tengah duduk. Wajahnya 
kembali merah padam. 


"Tuh kan bener! Dia apain kamu sampe kaki kamu kekgini?" 
pekiknya marah. "Bener-bener tuh orang minta di hajar!" 


"Kak King!" teriak Sisy gak sabaran. "Dengerin dulu apa kata 
Sisy kalo gini caranya bagus Sisy diam aja!" 


Kingsley melihat raut wajah Sisy yang berubah kesal, 
tatapan matanya menajam. Ada bias tidak rela di sana. Tak 
rela jika Ali di salahkan. Dan Kingsley baru menyadarinya. 
Tatapan Sisy jelas tersirat dia akan melindungi apapun 
untuk pria itu. 


"Jadi?" Kingsley hanya mampu mengatakan satu kata. 


"Sisy memang berantem sama Ali tapi Ali gak ngapa- 
ngapain Sisy." 


"Trus lebam di tangan Sweety itu apa?" tekan Kingsley 
mendelik ke arah lengan Sisy. 


"Ini..ini karena Sisy memancing amarahnya," gumam Sisy 
sedih. "Tapi beneran bukan Ali yang menyebabkan kaki Sisy 
kek gini. Semua murni kesalahan Sisy sendiri." 


"Sweety... Jangan mulai lagi," Kingsley semakin tidak 
percaya. 


"Ali ngamuk-ngamuk di kamar dia mecahin kaca cermin, 
gelas, lampu duduk, handphone Sisy aja pernah di 
bantingnya, serius kak King!" jelas Sisy panjang lebar tanpa 
jeda. 


"Trus?" 


Pada akhirnya Kingsley bersedia mendengarkan penjelasan 
Sisy. Wajah Sisy tampak serius mengatakan bagaimana Ali 
mengamuk lalu meninggalkannya sendirian di kamar. 
Meninggalkan dia dengan pintu balkon masih terbuka lebar. 
Lalu hujan yang membasahi kamar mereka dan kejadian itu 
terjadi begitu saja hingga dia akhirnya terkena pecahan 
kaca akibat ulahnya yang terlalu panik dan paranoid. 


"Gitu ceritanya... Sekarang kak King ngerti kan?" 


Kingsley terdiam untuk sedetik melihat ke arah Sisy lalu dia 
menghembuskan nafasnya. 


"Hufh! Baik! Aku gak jadi menghajarnya, puas?" 


Wajah suram Sisy seketika lenyap berubah dengan 
senyuman yang sangat manis. 


"Sebaiknya kita kembali ke dalam Sweety, panas matahari 
bisa membuat kulitmu terbakar," Kingsley mulai 
menggendong Sisy tanpa permisi terlebih dahulu. 


"Tapi Sisy gak takut terbakar, Sisy mau di sini kak King." 


"Nanti aja dengan suamimu, aku yakin dia udah datang," 
Kingsley menjelaskan sambil tetap menggendong Sisy. 


Tidak ada raut keberatan di sana yang ada Kingsley tampak 
tenang seperti tidak menggendong seorang gadis berusia 
tujuh belas tahun. 


Ceklik! 


Pintu itu terbuka dan dia sudah melihat Ali di hadapannya. 
Berdiri dengan wajah dingin, beku. Jelas ada aura hitam di 
sana. 


Apalagi posisinya sekarang Sisy di gendong ala bridal style 
oleh Kingsley. 


"Ali?" cicit Sisy kaget. 
Apa Ali akan marah lagi? 


"Pantes gua cari ke mana-mana lu gak ada, ternyata lu di 
culik dia," Ali mulai tak sabaran mendekati Sisy dan 
Kingsley. Tanpa menatap Kingsley ke dua tangan Ali terulur 
menggantikan posisi Kingsley, "Berikan Sisy sama gua!" 


Kingsley menyerahkan Sisy begitu saja di tangan Ali, 
sekarang gadis itu sudah berpindah di gendongan Ali. 


Dengan intim Ali mengecup kening Sisy sangat lama dan 
penuh kasih, "Jangan ulangi lagi baby, lain kali bilang dulu." 


"Gimana mau bilang hp gua udah lu banting kan?" Sisy 
membela diri sambil cemberut masih di gendongan Ali. 


Ali terkekeh dia ingat kejadian beberapa hari yang lalu, dia- 
lah yang membanting handphone Sisy hingga tidak 
berbentuk lagi. 


"Nanti gua belikan yang baru, maaf gua lupa," Ali menbantu 
Sisy duduk di sofa. 


"Jadi salah siapa?" ketus Sisy berdecak pinggang tidak mau 
di salahkan. 


"Baiklah baby, kali ini salah gua. Jadi, jika tidak ada urusan 
lagi bisa baby usir dia dari apartemen kita sayang?" 


Sisy tau apa yang di maksud sindiran Ali. Sisy menatap 
wajah Kingsley. Wajahnya tampak tidak tega mengusir 
temannya itu. 


"Kak king," 


"Tenang aja gua juga mau segera pergi dari sini, lu gak perlu 
nyuruh Sweety ngusir gua bangsat," maki Kingsley terang- 
terangan. 


"Lu ngomong apa barusan?" geram Ali tangannya sudah 
mulai mengepal siap menghajar. 


"Kenapa? Lu budek? Atau mau gua ulangi dengan panggilan 
Putra Alingga Chandra baby," sebenarnya Kingsley hanya 
ingin mengejeknya. 


Tapi Ali terlalu menanggapinya dengan serius, tiba-tiba Ali 
teringat Sisy pernah mengatakan kalau Kingsley gay dan itu 
membuatnya berkidik ngeri. Dan seketika dia berfikir 
Kingsley sedang menggodanya. 


"Apa lu bilang? Pergi gak lu dari sini atau gua panggilin 
security buat ngusir lu gila! Pergi!!" pekik Ali sekencang 
mungkin. 


Kingsley yang merasa aneh dengan sikap Ali hanya melihat 
tanpa bicara lalu melambaikan tangan ke arah Sisy. Gadis 
itu tersenyum lalu membalas lambaian tangan Kingsley tapi 
sebelum pintu itu tertutup Kingsley menatap Ali sekali lagi 
membuat Ali tidak tahan lalu tangan kanannya mengambil 
vas bunga yang siap di lempar ke arah Kingsley. 


"Pergi gak atau gua lempar lu pake ini!" 


Sisy yang melihat itu tentu saja berusaha mencegahnya, 
"Jangan Li!" 


Sedangkan Kingsley buru-buru keluar terbirit-birit menutup 
pintu. 


"Dia kenapa sih? Gila kali ya," pikir Kingsley heran. "Gua 
pikir dia sendiri yang mau menghajar gua taunya minta 
bantuan security, gak jelas!" 


Sedangkan di dalam apartemen Ali yang sedang mengatur 
laju nafasnya meletakkan kembali vas bunga di tempat 
semestinya. 


Wajahnya tegang. Ali benar-benar ketakutan setengah mati. 


"Dia gak jatuh cinta sama gua kan?" tanya Ali sambil 
mengusap-usap wajahnya yang hampir berkeringat. 


"Haaah?" teriak Sisy hampir terkaget-kaget. 


"Oh ya ampun tubuh gua masih gemetaran gara-gara dia 
manggil baby, anjir najis banget," 


Sisy yang dari tadi hanya diam sambil mengedip-edipkan 
matanya, baru mengerti kenapa Ali mengusir Kingsley 
seperti tadi. 


"Kenapa?" tanya Ali penuh selidik. 
"Ternyata kelemahan lu gay sama banci ya?" 


Tepat setelah mengatakan itu mata Ali melotot, antara kaget 
karena rahasianya ketahuan atau pura-pura tidak mengakui 
kalo dia memang paling takut sama laki-laki jadi-jadian 
seperti itu. 


"Gak ya! Mana ada!" ketusnya salah tingkah. 
Tbc., 


Nah udah ketemu kn Ali dan Kingsley 


Hari ini libur foto Ali sama Sisy mau majangin 
Kingsley dulu yang kata aku cakep!! 


Jumat, 25 Januari 2019 


Re-post :19.29 wib 
Sabtu, 09 Januari 2021 


Part 46 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


Anak kecil!! Bocah menjauh!! 


"Gak ya! Mana ada!" ketusnya salah tingkah. 


"Cieee... Sangar-sangar takutnya sama begituan, lucu 
banget sih lu," goda Sisy lagi. 


"Apa lu bilang? Gak ya gua gak takut! Sama sekali gua gak 
takut!" 


"Yakiiinn??" selidik Sisy dengan matanya yang mendelik 
menggoda Ali. 


Alis mata Ali berkerut, "Apa sih lu!" 


"Amm, bagus lah kalo lu gak takut soalnya tadi Rudi dateng 
trus dia minta di kenalin sama lu," jelasnya berdusta 
membuat mata Ali melotot tajam. Bulu kuduknya 
meremang. Dia pucat pasi. 


"Rudi?" cicit Ali panik gak karuan. 


Sisy mengangguk tanpa dosa, "Iya Rudi! Yang kalo malem 
jadi Rudiana, lu lupa?" 


"What!?" pekik Ali panik makin gak karuan. "Apaan sih lu 
ngapain dia mau kenalan sama gua! Gua gak mau kenalan 
sama dia! Najis! /hhhh!" 


"Gimana lagi? Dia suka sama lu! Dia aja minta nomer id line 
lu yaaa gua kasih aja," jawabnya semakin mengerjai Ali 
membuat Ali melotot melongok kaget ke arah istrinya. 


"SISY LU APAAN SIH!! GUA GAK DEMEN BANCI KALENG!! LU 
MAU GUA HUKUM HAH?" 


Karena panik Ali mengguncang-guncang tubuh istrinya. Tapi 
kali ini Sisy bukannya takut dia malah ketawa kesenangan 
karena berhasil mengerjai suaminya. 


"Hahahaha, becanda tau! /ihh becanda Ali," Sisy mulai 
menggeserkan tubuhnya dari Ali tapi bukannya bergeser 
tubuhnya semakin rapat dengan Ali di sofa panjang 
tersebut. 


"Oh jadi si pendek ini udah berani ngerjain gua?" akhirnya 
Ali mengerti, dia menarik Sisy semakin intim dengannya 
sedangkan kaki Sisy yang di perban di naikkan ke atas sofa. 


Satu gerakan yang membuat mereka berdua saling 
menindih. 


"Ihhhh Om-om mesum udah sana! Gua kan tadi bilang 
becanda, gak ada Rudi kemari, sana iihhh," Sisy mulai risih. 
Keadaan ini membuatnya seakan-akan mau di lahap jadi 
makan siang Ali. 


Ali tersenyum miring, dia tahu istrinya gelisah tapi 
sedikitpun dia tidak ingin mengikis jarak diantara mereka. 


"Ini hukumannya karena lu main-main sama gua baby," Ali 
membelai pipi Sisy berbisik lalu mengecup leher Sisy. 
Membuat tubuhnya berdesir. Kecupan Ali berubah hisapan 
yang dalam. 


Belum hilang kissmark yang kemarin dia malah menambah 
yang baru. 


"iihh Aliiihh...ssstt.jangan di situuh," Sisy berusaha 
menahan erangannya. 


"Kenapa?" 
"Nanti temen-temen sekolah gua tau," tutur Sisy cemberut. 


"Jangan mulai baby, temen-temen lu gak bakalan tau besok 
kan lu masih belum sekolah paling gak sampe sepuluh hari 
ke depan lu masih harus istirahat di apartemen doang," 


"Mmmm...tapi...tapi...tetep aja gua gak mau..., malu tau di 
lihat orang," 


"Gak ada yang lihat baby, cuma gua doang," ujar Ali lembut 
menggoda. 


Bibirnya kini mengakses leher Sisy, menghirup wangi yang 
sangat dia suka. "Lu harum baby, gua suka wangi tubuh lu," 


"Jiihh aliih sana, ini masih siang tau!" cibir Sisy berusaha 
menolak serangan Ali. 


"Gak ada hubungannya baby, suami istri bebas sayang, mau 
malam siang pagi gak ada yang ngelarang," Ali semakin liar 
memainkan bibirnya kini menyapu turun mencari bukit 
kembar istrinya. 


"Aaahh... engg.. Tung..sstt tunggu..gua mau nanya?" Sisy 
masih berusaha menahan hasratnya yang sudah di ubun- 
ubun. 


Dengan malas Ali mendongakkan lagi kepalanya melihat ke 
arah Sisy, "Apa?" 


"Itu...mmm....itu....mmm...apa yaa...," 
"Cepetan Sisy!" 
"Mm.. itu.. mm.. Gua lupa," 


"Okay gua lanjutkan lagi ," kepala Ali mulai turun di 
belahan dada Sisy tapi baru mau mengecup belahan dada 
Sisy, gadis itu sudah berteriak duluan. 


"BULAN DEPAN!" pekiknya nyaring membuat Ali terlonjak 
menjaga jarak dengan Sisy tidak lagi menindihnya secara 
intim. 


Kedua tangannya di biarkan menahan dari tubuh Sisy. Alis 
mata Ali berkerut bingung. 


"Jangan teriak baby, gua masih disini emang kenapa dengan 
bulan depan?" 


"Bulan depan gua udah try out! Itu artinya gua bakalan ," 
"Pulang terlambat! Gituhkan?" sambung Ali. 


Jawaban Ali di balas anggukan Sisy. Gadis itu diam tidak 
berkata lagi. 


"Itu bagus!" tambahnya bahagia. 

"Bagus?" cicit Sisy bingung. "Lu seneng gua pulang telat?" 
"Bukan itu maksud gua baby." 

"Trus?" Sisy masih tidak mengerti. 


Ali tersenyum ke arah wajah bingung Sisy, "Gua malah 
berharap lu cepat-cepat try out trus abis try out lu ujian 


nasional setelah itu lu lulus dan saat hari kelulusan lu, lu 
bakal dapat hadiah dari gua yaitu malam pertama kita." 


Wajah Sisy pucat pasi, "Malam pertama... Itu maksudnya...?" 


"Sisy jangan mulai lagi," wajah Ali berubah serius. "Jangan 
bilang lu minta gua menunda milikin kegadisan lu! Gak ya! 
Gua udah nunggu setahun dan nambah beberapa bulan lagi 
itu udah cukup buat puasa gua! Jadi jangan coba-coba 
menghindar dengan alasan apapun! Gak akan ngaruh!" 
nada suaranya penuh penekanan. 


"Tapi gua..." 


"Denger!" potongnya lagi tidak sabaran. "Gua udah nurutin 
mau lu jadi lu harus terima! Lu yang mau kesepakatan kek 
gini kan? Jadi saat hari kelulusan lu tiba gua gak akan peduli 
lu nangis, lu menjerit, lu teriak, lu memohon gimanapun gua 
tetap akan melakukan itu, dan gua gak akan berhenti Sisy 
sampe gua puas sampe gua sendiri yang mau berhenti 
karena itu hak gua, dan gua serius nyonya Putra Alingga 
Chandra," 


Wajah Sisy semakin pucat pasi untuk sesaat dia mencoba 
mencerna penjelasan Ali sampai akhirnya dia bertanya lagi 
karena dia memang bingung. 


"Gak... Gak akan berhenti maksudnya?" 


Alis mata Ali mendelik dan senyum miringnya tersungging, 
dia terkekeh lalu merapatkan tubuhnya lagi di bawah tubuh 
Sisy, Ali berbisik vulgar di telinga Sisy. 


"Kita akan bercinta dari pagi sampe pagi lagi baby." 


Seluruh tubuh Sisy bergetar saat Ali mengatakan kalimat 
vulgar itu. Yang benar saja bercinta dari pagi sampe pagi 


maksudnya Ali menggempurnya terus-terusan tanpa 
melakukan aktivitas di luar kamar gituh. 


"Haaaahhhh!!" Sisy berteriak shock dan kaget. 


Matanya memandang tidak percaya ke arah Ali. Apa dia 
sudah tidak waras lagi. Bercinta dari pagi sampe pagi?! 


Sisy jelas kelihatan pucat sedangkan Ali tampak tenang 
seakan dia tidak pernah mengatakan hal buruk padanya. 


"Ali?" panggil Sisy yang wajahnya masih tidak berjarak dari 
Ali. 


"Kenapa baby?" 


"Bunuh aja gua sekarang gak usah nunggu sampe lulus!" 
ujarnya sarkastik. 


TBC., 
Maaf ya pendek sebenarnya aku gak mau next 


Ini karena dapat kata-kata entah dari mana gitu jadi 
tangan aku gatel mau lanjutin... 


Gimana? Masih suka? Masih gak bosen?? 
Komen dong!!! Jgn diem Ja 

Kalo ada typo tolong kasi tau, please... 
Kecup manjah dari ku muah!! 


Minggu, 27 Januari 2019 


Re-post: 20.00 wib 
Selasa, 12 Januari 2021 


Part 47 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 
(Jangan Baper berlebihan!!) 


"Bunuh aja gua sekarang gak usah nunggu sampe lulus," 
ujarnya sarkastik. 


Ali terkekeh mendengar sindiran gadis itu, tidak ada 
ketegangan sama sekali di wajahnya. Ali tau kali ini dia 
tidak perlu marah berlebihan dengan reaksi Sisy. Gadis itu 
hanya kalut. Kalut yang menurutnya berlebihan. 


Ali menyingkir dari posisinya yang menindih Sisy sedari 
tadi. Pemuda itu berdiri lalu bersiap menggendong Sisy 
membawanya pergi dari ruang tengah. 


"Okey baby, karena lu udah siap kita ke kamar sekarang," 
senyum smirk Ali yang berlebihan di balas dengan raut 
wajah yang ketakutan oleh Sisy. 


"Tu.tunggu! Tunggu Ali! Kenapa di kamar?!" 


"Trus di mana? Di sini?" tanyanya semakin menggoda 
istrinya. 


"Jiihh Aliii apaan sih!" ujarnya risih. "lihh.. Emang lu mau 
bunuh gua beneran?" 


"Beneran baby, beneran tidurin lu," jawabnya penuh 
penekan sambil mendekatkan wajahnya terlalu dekat 


dengan Sisy. Tapi masih dengan gendongannya yang ala 
bridal style. 


"iihhh.. Maksud gua kan gak gitu juga," cibir Sisy 
memanyunkan bibirnya. Tak lupa kedua kakinya di 
ayunkannya naik turun membuatnya tersadar jika salah 
satu kakinya masih dalam tahap penyembuhan. "Aaaww!! 
Sakilit." 


"Makanya jangan gerak-gerak kek cacing kepanasan," mata 
Ali melotot tajam ke arahnya. "Kalo lu kebanyakan gerak 
gak jelas gitu kaki lu bakalan lama sembuh, ngerti gak sih 
lu!" 


"Maaf," lirihnya takut. "Gua lupa abisnya lu ." 


"Udah diem!" bentak Ali membuat Sisy tidak lagi 
melanjutkan kata-katanya. "Gua mau istirahat di atas! Gua 
capek! Lu gak usah banyak protes titik!" 


"Tapi Li." 


Mereka sudah melewati setengah anak tangga dan Sisy 
membuat Ali kembali mendelik ke arahnya. 


"Apalagi?" 


"Gak jadi," Sisy membuang muka takut menatap mata elang 
Ali. 


"Tenang aja, gua gak akan nerkam lu sekarang, walaupun 
gua ingin banget melakukan itu," Ali berasumsi sendiri. 


"Gua gak bahas yang itu." 


"Trus?" Ali melihat antusias ke arah istrinya yang tampak 
ragu. Apa masih ada yang lain? 


Sisy melihat ragu ke arah Ali, "Mmm... Gua bingung 
ngomongnya." 


Ali memutar bola matanya, "Hufh! Ngomong aja baby." 


Ali kini sudah berdiri di depan pintu kamarnya siap 
membuka pintu kamar mereka. 


"Kapan beliin gua hp baru?" 
Ali terkekeh geli, "Tunggu lu lulus gimana?" 


"Aaahhh.... lama banget sih!" wajahnya kini berubah 
masam. 


Ali yang sudah masuk ke dalam kamarnya hanya senyum- 
senyum saja melihat wajah cemberut Sisy. Dia meletakkan 
Sisy di atas tempat tidur mereka. Sisy duduk sambil 
menyilangkan dadanya. 


"Ali serius ah! Masa nunggu sampe gua lulus baru di beliin 
hp baru!" 


Tanpa menjawab pertanyaan Sisy Ali merogoh saku 
celananya. Melihat layar handphone-nya dan menghubungi 
seseorang. Saat panggilan itu tersambung Ali langsung 
bicara tanpa basa basi. 


"Bang Rus belikan hp buat istri gua, handphone keluaran 
terbaru, ga pake lama! Gua tunggu setengah jam lagi dan 
bawa langsung ke apartemen gua!" titah Ali memerintah 
pesuruhnya dingin dan tegas. 


Hanya itu lalu panggilan itu langsung terputus begitu saja. 


"Nelvon siapa sih? Dingin banget ngomongnya," gerutu Sisy 
penasaran. 


"Gak penting baby, yang penting hp baru lu nyampe 
setengah jam lagi." 


Ali meletakkan benda pipihnya di atas nakas. Tersenyum 
duduk tepat di samping istrinya. Gadis itu pun menoleh ke 
arah Ali. 


"Ish! Tapi kan ," 

Cup! 

Belum menyelesaikan kalimatnya Ali sudah duluan 
mengecup bibir tipis Sisy. Tentu saja tanpa permisi terlebih 


dahulu. Gadis itu kembali mengerucut bibirnya masam. 


"Anak buah Papa baby, panggilannya bang Rus! Nanti gua 
kenalin kalo lu mau tau." 


"Anak buah Papa anak buah lu juga?" tanyanya polos. 


"Huth!" Ali menghembuskan nafasnya. "Baby jangan kumat 
deh! Gua anak Mr. Mark George Chandra itu artinya anak 
buah Papa juga anak buah gua dong! Gimana sih lu!" 


"Kalo gitu pembantu di manssion Papa juga pembantu lu 
dong?" 


Sepertinya Ali sudah paham maksud dari omongan istrinya 
itu. Matanya menyipit memandang Sisy. 


"Sisy?" Ali memanggil gadis di hadapannya. 
"Trus kenapa gak ada pembantu satu pun di apartemen lu?" 
"Gak!" tegasnya tak terbantahkan. 


"Tapi kan satu orang gak masalah Li, pembokat di manssion 
papa lu kan banyak! Jadi bisa ." 


"Gua bilang gak ya itu artinya gak," tegasnya lagi membuat 
Sisy diam untuk sesaat dan kembali melanjutkan kata- 
katanya dengan suara pelannya. 


"Tapi...ka..nn..." 


"Kita gak butuh pembokat di sini, nanti Iu kemanjaan, kapan 
lu mandirinya kalo semua lu suruh pembokat! Lagian 
selama kita nikah sampe hari ini juga lu gak lulus jadi bini! 
Gak bisa masak, gak bersih beresin apartemen, gak rapi 
masang dasi gua, sampe nyuci baju sendiri aja lu blom 
bersih, yang paling gampang aja deh, lu masih gak lulus 
muasin nafsu gua, jadi buat apa ada pembokat?" jelas Ali 
panjang lebar tanpa jeda. 


"Makanya karena gua gak bisa ap ," 
"Diam!" bentaknya lagi. "Gua gak mau bahas ini lagi titik!" 


Kata-kata terakhir Ali jelas itu sebuah perintah. Wajahnya 
kini berubah merah, tampak dia sedang mengatur nafasnya. 
Dia tidak ingin merusak mood siangnya tapi Sisy terus saja 
memancing kemarahan Ali. 


Setelah melihat perubahan yang terpancar dari wajah dan 
sikap Ali. Sisy tidak melanjutkan kata-katanya dia memilih 
menurut. Diam dan memalingkan wajahnya. 


Ali tau Sisy tidak benar-benar menerima perkataannya. Tapi 
bagi Ali gadisnya itu harus menurut apa katanya karena di 
sini dia yang berkuasa bukan istrinya. 


Satu menit... 


Lima menit... 


Sepuluh menit kemudian Ali tak tahan juga karena gadis itu 
tetap diam. Akhirnya Ali memilih turun dari king size 
bermaksud meninggalkan istrinya di kamar. 


"Mau ke mana?" 


Belum sempat membukakan pintu kamar, Sisy sudah 
merengek di belakang Ali. Ali menoleh dingin ke arah Sisy. 


"Menurut lu? Ngapain gua masih di sini kalo lu diam kek 
patung." 


"Ish! Kalo lu turun gua ikuuutt, gendooongg!!" rengeknya 
manja. 


Jam sebelas malam gadis itu terlelap dalam mimpi 
meninggalkan Ali yang masih terjaga di meja kerjanya. 


Ali fikir ini adalah waktu yang paling tepat menyibukkan 
kerjaannya. Gadisnya sudah tidur itu artinya dia tidak akan 
di ganggu dengan segala keinginan gadisnya yang selalu 
berbeda-beda tiap jam. 


Berkas kantor yang sudah menumpuk sejak kemarin baru di 
lirik Ali sekarang. Maklum saja dia terlalu sibuk dengan 
urusan kampus. Tugas proposal untuk mata kuliahnya yang 
sangat penting. Ali sudah semester tujuh itu artinya 
sebentar lagi dia akan di sibukkan dengan urusan skripsi 
dan dosen. 


Dia juga tidak sabaran untuk sidang skripsinya. Dia ingin 
cepat lulus dan fokus hanya kepada istrinya. 


--Di Sekolah-- 


Langkah gadis berseragam putih abu-abu itu tampak ragu. 
Sesekali dia melirik koridor yang di lewatinya. Tampak sepi 
dengan kabut putih yang masih terlihat di mana-mana. 


Apa dia terlalu kepagian atau ini sudah siang trus jangan- 
jangan semua orang sudah pulang dan tinggal dia sendiri? 


Gadis itu hanya bingung sambil terus melangkah melewati 
koridor demi koridor menuju tempat yang dia tuju. Kelasnya. 


Lama berjalan sekitar lima belas menit kemudian saat ke 
dua mata hazelnya melihat pintu masuk kelasnya gadis itu 
di kagetkan panggilan seseorang. 


"Lily!!" pekik seseorang dari punggung mungilnya. 


Dia tidak mengidahkan panggilan itu. Itu bukan namanya. 
Gadis itu tetap melangkah hingga ke dalam kelas. 


"Hei Lily!! Sombong banget sih lu!" teriaknya lagi. 


Kali ini teriakan itu membuat dia geram dan membalikkan 
badannya. 


"Gua bukan Lily!! Lu salah orang!" Sisy berteriak tak kalah 
nyaring dari sumber suara itu. 


Ternyata di hadapannya adalah seorang perempuan cantik, 
pintar yang selalu ada di saat dia membutuhkannya. Dia lah 
Yukie. 


"OMG Yukie!!" pekiknya lagi. "Lu apaan sih manggil gua Lily- 
Lily segala! Hampir aja lu gua tabok! Gua Sisy Kie! Si-sy! 
Sahabat lu! Masa lu gak kenal gua sih," cerocos gadis itu 
panjang lebar. "Aneh deh lu!" 


"Gak! Lu bukan Sisy! Lu Lily!" tegasnya yakin. 


Gadis berseragam putih abu-abu itu terkekeh lagi, "OMG 
Yukie jangan gila deh! Jangan mentang-mentang gua mirip 
Kak Lily lu seenaknya bilang gua dia! Stress lu ya salah obat 
lu keknya!" suara gadis itu tidak lagi bersahabat. 


"Jadi Lu Sisy? Tapi kenapa name tag lu Lily? Trus kenapa 
juga lu dandan? Setau gua Sisy sahabat gua gak suka 
dandan berlebihan? Lu mau nipu gua ya?" 


Pertanyaan Yukie membuat gadis itu panik. Dia 
memperhatikan dirinya dari ujung rambut sampai ujung 
kaki. Ada yang beda memang di dirinya. Di tambah lagi 
name tag di seragam putihnya tertulis nama Lily bukan 
namanya. 


"OMG! Kenapa kek gini?" dia terlihat panik. Wajahnya shock 
sangat shock. 


"Tapi beneran gua Sisy! Gua sahabat lu! Kenapa lu gak 
ngenalin gua?" dia terlihat pucat, bingung dengan 
keadaannya. Bingung dengan keadaan di dirinya. 

"Ada apa ini? Kenapa hari ini tampak aneh?" pikir Sisy. 


Yukie yang tadinya serius berubah tersenyum lalu terkekeh. 
Seakan dia baru saja menyaksikan film komedi di salah satu 
stasiun tv. 


"Hahahaha, lu lucu ya Sy kalo panik," Yukie masih terkekeh. 
"Hah? Lu kenal gua kan?" 


Yukie melihat dengan wajah yang kembali serius. Tapi kali 
ini terlihat lebih serius dan menyeramkan. 


"Tentu gua kenal lu Sy, gua cuma kaget aja lu tiba-tiba 
berubah jadi lebih anggun dari biasanya. Ternyata lu masih 
ngiri sama Lily ya." 


Sisy makin tidak mengerti, dia tampak kaget, alis matanya 
berkerut dan jantungnya berdegup kencang. "Ngiri apaan 
sih lu! Gua gak pernah ngiri sama kak Lily!" 


"Jangan boong Sy!" tatapan Yukie menusuk tajam ke arah 
Sisy. "Dari kecil lu selalu berharap lu secantik Lily, sepintar 
dia, selembut dia dan berharap Kingsley memilih lu, bener 
kan?" Yukie bukan sekedar bertanya tapi menjelaskan yang 
dia tahu. 


"Itu...itu.. Gak benar," Sisy berkidik. Dia mundur selangkah. 
Matanya sudah merah. Dia hampir menangis. 


"Gak.... Itu gak benar, gua...gak seperti itu." 


"Lu itu manja dan terlalu lemah! Lu lemah dalam mata 
pelajaran apapun! Gak ada bagus-bagusnya di diri lu! 
Makanya gua gak heran lu selalu ngiri sama kakak lu yang 
jelas kebalikan dari lu!" 


Makian yang di lontarkan Yukie sangat menggores hatinya. 
Begitu sakit dan teramat menusuk. 


Dia tahu dia lemah dan dia tahu dia bodoh. Dia memang 
sangat berharap bisa sepintar dan sebaik Lily. Tapi kenapa 
Yukie harus berkata seperti itu? Kenapa Yukie harus 
menghinanya seperti itu? Sisy tidak pernah iri dengan Lily! 
Tidak pernah! Tidak pernah sama sekali! 


"Gua gak ngiri...gak..pernah," ujarnya lirih. 


"Jangan bohong," geram Yukie. "Gua kenal lu! Lu itu 
pembohong nomor satu! Gua tau kelebihan lu jago 


bohongin semua orang termasuk ke dua orang tua lu dan 
suami lu! Sampai hari ini pun lu masih merasa bersalahkan 
atas penderitaan Lily! Ya kan?" 


DEG!! 
DEG!! 


Jantung Sisy berdetak tidak karuan, hatinya sakit. Terasa di 
tusuk-tusuk. Sangat nyeri. Air matanya sudah tumpah. Ke 
dua tangannya gemetar dalam genggaman yang erat. 


"Apa..hiks..apa...hiks..maksud..lu?" 


Senyum remeh Yukie tercipta di sudut bibirnya, "Jangan 
pura-pura bego Sy! Lu tau maksud gua! Gara-gara 
melindungi lu! Kakak kembar lu jadi korban! Gara-gara lu 
Lily jadi menderita sampe sekarang! Apa lu lupa kejadian 
dulu waktu kalian masih kecil hah?" 


Jantung Sisy semakin berdegup kencang, "Lu...hiks...lu tau 
kejadian itu?" 


"Ya gua tau! Gua tau semua tentang lu bukan cuma tentang 
penyakit lu, penyakit mematikan lu." 


"Hiks...henti..kan..hiks..cuk..up..hiks," Sisy tak sanggup lagi 
mendengar perkataan yukie. 


Tubuhnya hampir jatuh merosot ke lantai. 


"Sisy seharusnya lu sadar lu itu gak seharusnya membuat 
semua orang menderita karena ulah lu, dulu kakak lu, trus 
Kingsley sekarang suami lu," jelas Yukie membuat Sisy 
bingung. 


"Men...derita?" cicit Sisy tidak mengerti. 


"Dasar bodo! Jangan ulangi kesalahan saat lu berumur lima 
tahun! Jangan ulangi kesalahan yang sama! Lu masih bisa 
memilih! Pilihan lu cuma dua!!" terang yukie lagi. 


"Ap..a?" Sisy memang tidak mengerti tapi dia masih ingin 
tahu. 


Wajah Yukie berubah dingin dan datar. Tatapan Yukie seperti 
dewa kematian bagi Sisy. 


"Lu yang mati atau Ali, suami lu yang mati!" 


Mata Sisy melotot tajam. Dia jatuh merosot sambil memeluk 
kedua tangannya. Dia bingung. Tapi dia tidak bisa berkata 
lagi. Suaranya tercekak di tenggorokan pada akhirnya dia 
hanya mampu berteriak. 


"TIDAAAAKK!!" pekik Sisy histeris. 


Tepat jam satu malam saat Ali sudah tampak lelah dan 
mengantuk dia tanpa sengaja mendengar suara sangat 
nyaring dari dalam kamarnya. 


"TIDAAAAKK!!" 
"Sisy," gumamnya kaget. 


Ali terlonjak dari kursinya berlari terbirit-birit menuju 
kamarnya. Dia kaget karena Ali tidak pernah mendengar 
Sisy berteriak sekeras itu. 


"Sisy!" 
"Sisy!" 


Ali memanggil nama istrinya berulang-ulang hingga 
pemuda itu melihat Sisy menangis sesenggukkan sambil 
menutup wajahnya dengan kedua tangannya di king size di 
kamarnya. 


"Hiks...hiks...," 


"Baby? Kenapa? Hey! Lu kenapa?" Ali menarik Sisy ke dalam 
pelukannya. 


"Hiks..hiks...," Sisy hanya menangis tanpa kata. 

"Baby kenapa teriak? Lu mimpi buruk ya?" Ali mengusap 
pucuk kepala Sisy berulang-ulang. Lalu mengecupnya 
dengan penuh kasih. 


"Hiks...hiks..," lagi-lagi Sisy hanya menangis. 


"Udah baby, jangan nangis, udah! Itu cuma mimpi..., cuma 
mimpi sayang." 


"Hiks...hiks..." 


Sisy hanya menangis meringkuk di dada Ali. Meremas kuat 
piyama Ali. Airmatanya tidak bisa berhenti. Dia tidak tahu 
bagaimana caranya menghentikan airmatanya yang 
semakin deras mengalir. 


"Jangan nangis baby, gua disini." 
Tbc., 
Wuih!!! 


Selesai sudah! 
Sampai di sini tidak ada romantis lagi 
Masuk konflik lalu puncak konflik!!! 


N bentar lagi mungkin tamat!! 


Oh yaa!! Mengerti kah kalian dengan story hari ini? 
D jawab ya!!! 


Typo tolong kasih tau 
Selasa, 29 Januari 2019 


Re-post: 13.34 wib 
Rabu, 13 Januari 2021 


Part 48 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 
Satu bulan kemudian, 


Setelah hari itu, setelah mimpi itu, hidup terasa semakin 
cepat. Waktu berlalu begitu saja. Segala kesibukan yang di 
rasakan Ali dan Sisy membuat mereka sama-sama sibuk. 


Ali yang sibuk dengan bahan proposal dan skripsinya juga 
kerjaannya membuatnya teralihkan dari Sisy. 


Dari pagi hingga siang terkadang hingga sore dia sibuk 
dengan urusan kampus. Tentu saja nilai semester akhirnya 
sangat penting. Walaupun selama ini dia bisa dengan 
mudah membagi waktu antara kuliah dan kerjaan tapi tetap 
saja semester tujuh tidak seperti semester satu hingga 
enam. 


Ini berbeda dia harus mengejar jam kerja dosen 
pembimbing satu dan dua. 


Belum lagi Sisy gadis itu dari pagi hingga sore hampir 
menjelang senja dia baru pulang. Untungnya dia punya 
sahabat yang bisa di andalkan. Setiap kali di butuhkan Sisy 
di antar Kingsley tidak jarang juga dia harus merepotkan 
Yukie. 


Jadi waktu pertemuan Ali dan Sisy kini lebih banyak di 
malam hari. Itu pun setelah Ali pulang kerja. Kadang kala 
dia sampai pulang larut malam. Saat itu tentu saja istrinya 
sudah terlelap dalam mimpi. 


Tanpa mereka sadari memang kesibukan telah membuat 
jarak antara mereka berdua. 


Seperti malam-malam sebelumnya Ali pulang terlambat 
memasuki kamar dengan langkah gontai. Dengan lampu 
menerangi seadanya dia mendekat ke arah istrinya yang 
terlelap. Terlelap dengan bibir pucat tapi sayangnya Ali 
tidak menyadari itu. 


Cup! 


Dia mengecup lama pucuk kepala istrinya. Seakan dia ingin 
menyalurkan semua kerinduannya di sana. 


"Aku sangat merindukanmu, istriku, sangat..." batinnya 
sedih. 


Berharap dirinya bisa punya waktu luang untuk istrinya 
ternyata harapannya itu tidak terwujud. 


Mungkin Sisy bisa istirahat di hari minggu tapi tidak untuk 
Ali karena dia sibuk di hari senin hingga jumat mengurusi 
kuliahnya, itu artinya dia bener-bener fokus hanya di hari 
sabtu dan minggu untuk kerjaannya yang di tumpuknya 
selama lima hari. 


Sebenarnya Sisy menyukai hal ini, jika Ali terlalu sibuk 
setiap hari dia tidak akan menyadari perubahan fisik Sisy. 
Fisiknya yang semakin lemah. 


Dua bulan berlalu begitu saja Sisy semakin sering sakit- 
sakitan. Fisiknya seakan tidak kuat untuk bertahan. Dia 
harus bolak-balik kerumah sakit paling tidak seminggu 
sekali. 


Hanya untuk mengecek kondisi kesehatannya. Agar dia 
tidak semakin drop. 


Sisy ke rumah sakit di temani Yukie hanya Yukie. Tidak ada 
yang tahu kondisi Sisy kecuali sahabatnya itu. 


"Ali masih gak bisa jemput lu?" suara lembut Sisy terdengar 
pelan. 


Mereka berdua di kantin sekolah sedang menunggu 
pesanan makanan yang di pesan Kingsley. Jadi saat ini 
hanya ada Yukie dan Sisy. Tapi di kiri kanan depan belakang 
mereka masih banyak siswa yang lainnya. 


Sisy melipat kedua tangannya di meja lalu menatap Yukie 
sambil menggeleng lambat. 


"Segitu sibuknya ya laki lu sampe kali ini aja jemput lu gak 
bisa, udah mau dua bulan ini dia jemput lu cuma tiga kali 
doang, parah! Padahal kan dulu dia gak sibuk banget!" 
gerutu Yukie kesal. "Selalu punya waktu buat lu." 


"Mungkin anak kuliahan semester akhir gitu pada sibuk gak 
jelas," Sisy tersenyum menjelaskan ke arah Yukie dengan 
mimik yang terlihat membela Ali. "Kita kan juga sibuk, sibuk 
try out, sibuk segala rutinitas menjelang UN!" 


"Tapi kita masih punya waktu buat libur! Nah laki lu senin 
sampe minggu gak libur-libur. Gak capek tuh badan dia!" 
dengus Yukie makin menjadi. 


"Gimana lagi Yukie, mungkin memang gitu resikonya kerja 
sambil kuliah," ringis Sisy karena tiba-tiba dadanya nyeri 
lagi. "Sssttt..," 


Yukie yang menyadari kondisi fisik Sisy yang berubah 
langsung sigap berpindah posisi duduk di sebelah Sisy. Dia 


memeluk punggung Sisy. 
"Sakit lagi?" tanya Yukie hampir berbisik. 


Sisy menggeleng pelan. "Gak! Gak pa-pa kok! Nanti juga 
sakitnya hilang sendiri." 


Yukie melirik ke belakang lalu kembali melihat ke arah Sisy, 
"Ini juga si King lama banget sih pesan makanan! Gak tau 
apa lu dah kesakitan gini." 


"Jangan berlebihan Kie, nanti Kak King curiga. Akhir-akhir ini 
dia mulai curiga ke gua keknya, trus kek nyelidikin gua 
gitu," ucap Sisy pelan. 


"Bagus kan! Jadi bukan gua aja yang tau kondisi fisik lu 
yang lemah masih ada yang lain," jawab Yukie pelan. 


"Yukie...," Sisy menatap Yukie tak senang melalui matanya. 


"Iya-iya," gadis di sebelahnya mengerti dengan tatapan Sisy. 
"Gua tau belum saatnya." 


lap... 
lap... 
lap... 


Suara langkah kaki seseorang menerobos begitu saja ke 
arah Sisy dan Yukie. Pemuda bertubuh atletis itu meletakkan 
pesanan makanan mereka bertiga. 


Mie ayam dengan minumannya es teh manis. 


"Nih pesenan kamu sweety, sorry lama! Rame soalnya!" 


"Gak pa-pa kak King," Sisy tersenyum mengaduk-aduk mie 
ayam miliknya. 


"Besok-besok gua aja yang pesenin! Lu lama banget sih," 
omel Yukie tidak terima tapi tangannya sibuk mengaduk- 
aduk mie ayam sama seperti Sisy. 


Kingsley hanya mendengus tanpa menanggapi omongan 
Yukie. Sedangkan Sisy menoleh ke arah Yukie. 


"Jangan mulai Yukie, coba deh sehari aja lu gak berantem 
sama kak King. Pasti dunia terasa lebih indah, ya kan kak?" 


Kingsley terkekeh geli mendengarkan kata-kata Sisy yang 
tidak biasa. Kata-kata Sisy terdengar sok puitis bagi mereka 
berdua. 


"Salah makan kek nya si Sisy," gumam Yukie tanpa melirik 
ke arah mereka berdua. 


"Ish! Lu ya Kie! Gua ngomong bener lu bilang salah makan," 
cemberut Sisy ke arah sahabatnya itu. 


"Udah sweety gak usah di tanggepin, buru makan tuh mie 
ayam sebelum hidup lagi ayamnya," ujar Kingsley bercanda 
tapi dengan wajahnya yang datar. 


"Hah!! Emang bisa?" tanya Sisy. 


"Hufh! Dasar Ogeb lu! Ya gak bisa lah," dengus Yukie 
menoleh ke arah Sisy sedangkan Kingsley cuma cengir kuda 
melihat tingkah polos sahabatnya itu. 


Kingsley mengacak-acak kepala Sisy, membuat gadis itu 
risih. 


"lihhh... Jangan di acak-acak kak King!" 


"Abis sweety bikin gemes, tapi kok..." Kingsley yang 
tadinya mengacak-acak rambut Sisy mulai memindahkan 
tangannya ke kening dan leher Sisy, "Tubuh kamu kok 
dingin banget ya, mukanya juga pucat! Sweety sakit?" 


"Gak kak King," Sisy tersenyum menggeleng lambat. "Sisy 
baik-baik aja kok." 


"Tapi wajah kamu tuh pucat Sy," Kingsley semakin ngotot. 
"Ish! Di bilangin! Tanya aja Yukie, orang Sisy gak pa-pa! Ya 
kan Kie?" Sisy menoleh ke arah Yukie tapi gadis itu hanya 
ber"ehm..," doang. 

Sisy tau sahabatnya itu tidak ingin meng iya kan ucapan 
Sisy tapi Yukie juga sepertinya tidak sanggup untuk 
mengatakan yang sebenarnya. Jadi sahabatnya itu memilih 
cuek sambil terus mengunyah makanannya. 


"Sweety nanti pulang sekolah ikut kakak ke rumah sakit ya? 
Kita periksa kondisi kam " 


"Gak usah kak King!" tolaknya mentah-mentah. "Sisy udah 
berobat kok! Dua hari yang lalu jadi gak usah." 


"Sweety ke rumah sakit? Trus? Kata dokternya apa?" 
Kingsley semakin penasaran ingin tahu. 


"Anemia doang kak," dustanya. 


Dahi Kingsley berkerut, walaupun dia tidak yakin dengan 
jawaban Sisy tapi Kingsley mencoba untuk percaya. 


"Tapi gak pa-pa kan?" 


Sisy sekali lagi bersikap seakan tidak terjadi apa-apa di 
dirinya. Dia tersenyum menampilkan senyuman 


terhangatnya. 
"Kak King mulai gak percaya sama Sisy?" 


"Kakak percaya," Kinsley membalas dengan senyuman yang 
sama. "Sweety bohong pun kakak tetap percaya." 


Sisy tidak lagi melanjutkan kata-katanya. Dia terdiam sambil 
menggigit bibirnya. Entah kenapa tatapan Kingsley seakan 
menjelaskan Sisy tidak akan bisa membohonginya. 

Sedangkan Yukie yang sedari hanya mendengarkan 
pembicaraan mereka langsung terbatuk-batuk karena kaget. 


"Uhuk! Uhuk! Uhuk!" 


Yukie tersedak bukan karena makanannya tetapi karena 
jawaban terakhir yang dia dengar. 


"Lu kenapa?" tanya Kingsley memandang heran ke arah 
Yukie. 


Sisy hanya berpaling tanpa kata, Sisy tahu kenapa Yukie 
tersedak jadi dia memilih bungkam. 


"Gak pa-pa, nyangkut mienya di tenggorokan gua," ucap 
Yukie setelah meneguk habis es teh manis miliknya. 


"Oh..." Kingsley hanya ber "o" ria setelah itu tidak ada 
pembicaraan mereka bertiga di kantin. 


Mereka bertiga memilih diam menikmati makan siang hari 
itu. Kingsley memang mengunyah makanannya tapi sesekali 
dia mencuri pandang ke arah Sisy. Melihat perubahan Sisy 
yang dia yakini ada yang di sembunyikan Sisy darinya. 


Dan saat tiga bulan berlalu, ini-lah saatnya... Hari-hari yang 
di tunggu Ali. Ujian Nasional untuk tingkat SMA yang akan 
berakhir besok. 


Sisy istrinya itu sedang melihat serius ke arah layar televisi 
yang menyala di ruang tengah. Dia duduk sendiri karena Ali 
sejak pagi sudah sibuk dengan urusan kampusnya. 


Sebenarnya Sisy tidak benar-benar melihat siaran tv dia 
hanya mencoba mengalihkan sakit di dadanya yang 
semakin nyeri. 


Nyuut! 


"Sssttt.., duh," desir Sisy meremas kuat seragam putih yang 
belum sempat di gantinya. "Sakit banget." 


Sisy mencoba menahan rasa sakit yang semakin jadi. 
Grep!! 


Gerakan pelukan yang datang tiba-tiba dari arah belakang 
punggung Sisy mengagetkannya. 


"Baby..." 
Tbc., 


Peka dong Li peka??? (andai aku bisa ngomong gitu 
ke dia) 


Pada nanyain ya udah aku next aja,,, 
Besok lanjutin lagi okey... 
Cu 


Jangan baper, jangan mewek!! 


Cuma cerita 

Vote harus 1000 baru up!! 
Typo bilang yaa, tolong!! 
Comment jgn diem aja 
Jumat, 1 februari 2019 


Re-post: 01.07 wib 
Kamis, 14 Januari 2021 


Part 49 


Pemain Putra Alingga Chandra 
Sisy Queen Dirga 


NO COPAS NO BULLY 


--Penuh adegan drama yg gak sanggup deg-degan 
silahkan menjauh dulu-- 


Siap kan tissue 
"Baby...," 


Suara bariton Ali terdengar lembut di telinga Sisy. Bibirnya 
menyapu tengkuk sampai ke leher gadis itu. Menyalurkan 
segala kerinduannya, mencium harum bau khas istrinya. 
Wangi yang entah sejak kapan sangat dia suka, wangi tubuh 
istrinya. 


Napas Ali beradu dengan kecupan-kecupan lembut di leher, 
tengkuk gadis itu. Bulu roma Sisy berdesir menahan sensasi 
geli yang Ali ciptakan. 


"Miss you baby, miss u so much." 


Ali mengucapkan kalimat kerinduan itu sambil terus 
mencium leher Sisy, setiap kulit yang mampu di lalui Ali. 
Sisy berkidik geli, menahan erangan yang sedari di 
tahannya. Ali sangat manja, jauh dari sifat arrogan dan 
diktatornya. Dia bagai anak yang merindukan induknya. 


Senyum Sisy merekah, "Gua juga rindu lu Li." 


Kalimat itu mengalir begitu saja tanpa paksaan tanpa 
tekanan. Entah sejak kapan Sisy menyadari bahwa 


suaminya adalah segalanya baginya. Bahwa 
membahagiakan Ali adalah yang terpenting di hidupnya. 
Bukan lagi kebahagiaannya yang penting tapi Ali, hanya Ali. 


Sisy menoleh menatap Ali, saat kalimat itu tercipta Ali 
melihat lurus ke mata Sisy. Dia tidak lagi mencuri-curi 
ciuman di leher Sisy. Tangan kekar Ali masih memeluk 
melingkar di perut ramping Sisy. 


Ali melihat heran ke arah Sisy, "Lu bilang apa baby? Lu 
rindu gua? Beneran?" 


Seakan rasa rindunya terbalas, Ali seketika tersenyum 
bahagia. Senyuman ketulusan itu terukir. Bersinar di 
wajahnya yang sebenarnya tampak lelah. 


Sisy tersadar dia tidak pernah sekalipun mengucapkan kata 
rindu untuk suaminya. Jadi kata-kata tadi berhasil 
membuatnya malu, wajahnya merah dan Sisy menggigit 
bibir bawahnya. 


"Nggak," Sisy memainkan bola matanya ke atas dan ke 
bawah. "Cuma becanda aja tadi." 


Ali tahu gadisnya sedang menyembunyikan perasaannya 
dan tetap saja kebohongan Sisy terbaca di pikirannya. 


Lalu senyum bahagia itu membuatnya tidak tahan juga, Ali 
mengecup bibir Sisy. Masih mengunci kedua tangan Sisy di 
dekapannya yang erat. 


Mengecup bibir Sisy yang terasa kering tidak lagi lembab 
juga basah. 

Hampir semenit, berkali-kali mengecap rasa cherry yang 
melekat di bibir tipis Sisy. Sampai pada akhirnya Ibu jari Ali 
menyapu lembut bibir tipis Sisy. Dia merasakan hal yang 
berbeda. 


"Baby bibir lu kenapa pecah-pecah gini?" raut wajah Ali 
berubah cemas. Dia menatap wajah Sisy. "Baby sakit?" 


DEG! 
DEG! 
DEG! 


Jantung Sisy berdetak semakin cepat. Dia berusaha tenang. 
Berusaha tidak panik. Memandang tajam mata Ali. Untuk 
sedetik Sisy berusaha mengontrol rasa sakit di hatinya. 
Terus menatap mata elang Ali lalu menggigit lidahnya 
sendiri. Berharap bibirnya tidak gemetar saat menjelaskan 
perihal bibirnya yang kering. 


"Baby?" Ali menuntut penjelasan di balik bungkamnya Sisy. 


Sisy menelan salivanya berdoa berharap kata-katanya 
merupakan penjelasan yang tepat yang dapat membuat Ali 
percaya. 


Senyum palsu itu tercipta di bibir mungilnya suaranya di 
buat sesantai mungkin, "Oh ini!" 


Sisy menunjuk melalui jari telunjuknya terarah ke arah 
bibirnya sendiri sambil dia menyapu bibirnya sendiri melalui 
lidahnya. 


"Gua akhir-akhir ini kurang minum air putih jadi bibir gua 
gampang pecah-pecah, gak karena sakit apa-apa kok." 


Dahi Ali berkerut tidak percaya, wajahnya masih penuh 
kecurigaan. 


"Sisy lu lagi gak bohongin gua kan?" 


Sisy berusaha tersenyum, tersenyum palsu, senyum yang 
dia harap mampu membuat Ali percaya. 


"OMG ALI!" teriaknya nyaring membuat Ali sedikit kaget 
dengan tingkah Sisy yang tiba-tiba berubah. "Lu pikir gua 
sakit apaan? Lebay deh lu! Gua cuma kurang minum air 
putih doang lu mikirnya sampe jauh, payah lu!" cibir Sisy 
manyun mengalihkan pikirannya yang kalut sambil melirik 
tv tidak lagi melihat ke arah Ali. 


"Lagian lu tumben banget sih pulang siangan gini biasanya 
juga lu pulangnya malam trus kan?" Sisy mengoceh tidak 
jelas sambil memainkan remote tv di tangan kanannya. 


Gadis itu mencoba menenangkan pikirannya yang campur 
aduk. Dan sepertinya dia berhasil, Ali terkecoh dengan 
ucapan Sisy barusan yang mengomel tanpa jeda. 


"Semuanya sudah selesai," Ali berujar lalu menarik remote 
tv yang di otak-atik tidak jelas oleh Sisy. Membuat Sisy 
berkidik geli karena dia menjelaskan terlalu dekat tepat di 
telinga Sisy. Hembusan napas Ali menggelitik, "Skripsi gua 
udah rampung tinggal nunggu berita kapan sidang jurusan 
gua, itu artinya gua punya waktu lagi buat lu, buat nganter 
jemput lu sekolah. Pas banget kan besok lu UN terakhir." 


"Ma..maksudnya?" deru napas Sisy semakin tidak beraturan. 


Ali menarik Sisy semakin rapat dengannya. Lalu sebelah 
tangannya mengusap pipi chubby Sisy. Turun di tengkuk 
leher Sisy menarik tengkuk lehernya agar Ali dengan mudah 
menerobos masuk di antara ciuman mereka. Mata mereka 
berdua terpejam untuk sesaat. 


Ali melumat bibir ranum Sisy, melumat lembut bibir tipis itu. 
Kali ini dia menekan bibir Sisy, mengulumnya hingga 


lidahnya masuk di dalam bibir Sisy. Memainkan lidahnya 
juga lidah istrinya bersamaan. 


Hampir sepuluh menit, hampir membuat gadisnya 
kehabisan napas. 


"Ehhnngh..., bernapas baby," pinta Ali berbisik membuka 
matanya yang sedari tertutup rapat akhirnya terbuka lagi 
karena menikmati ciuman mereka. 


"Ali....mmm...itu...gua," Sisy gugup setengah mati 
mengontrol hatinya yang semakin berdenyut. 


"Jangan banyak alasan baby, besok setelah lu pulang 
sekolah, lu gua jemput dan setelah itu lu harus berikan apa 
yang gua tunggu-tunggu selama ini," tatapan Ali menusuk 
membuat Sisy tersentak panik. "Virgin lu, baby..." 


Sisy gelagapan, dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa 
takutnya. Bibirnya bergetar, wajahnya pucat, 
"Ta..ta..tapi..tapi..gak harus besok kan?" 


Ali terkekeh, "Trus kapan baby? Besok UN terakhir lu, itu 
sama aja artinya besok lu terakhir jadi anak sekolahan, jadi 
gak masalahkan kalo besok jadi malam pengantin kita?" 


Sisy semakin gemetar dia menggeleng panik, keringat 
dingin mengalir begitu saja dari pelipisnya. 


"Tapi kan perjanjiannya sampe gua lulus sekolah, besok kan 
baru selesai UN, iiihh pokoknya jangan besok!" 


"Apa bedanya Baby? Setelah ujian juga lu lulus trus kenapa 
harus nunggu selama itu?" 


"Siapa bilang gua lulus! Kalo gua gak lulus gimana?" Sisy 
memanyunkan bibirnya. Lalu mencoba menjaga jarak 


dengan ke dua tangannya yang mendorong kuat dada 
bidang Ali. Tapi bukannya Ali menjauh pria itu semakin 
mengikis jarak di antara mereka berdua. 


"Jadi lu mau gak lulus baby?" Ali bertanya balik seraya 
menggoda gadis itu. 


"Jihh.. Kok gak lulus sih!" Sisy makin cemberut termakan 
omongannya sendiri. 


Alis mata Ali naik sebelah mendelik menggoda istrinya lagi. 
"Bukannya lu yang ngomong gitu barusan, berharap gak 
lulus." 


"Gak ah! Gua maunya lulus!" Sisy memalingkan wajahnya 
tidak tahan semakin dekat dengan Ali. 


Tiba-tiba Ali sudah menindih gadis itu, di sofa dengan posisi 
Sisy di bawah. 


"Aliiihh," sekuat tenaga dia mendorong tubuh Ali dengan 
tangan mungilnya. Mendorong tubuh yang memang sia-sia 
karena Ali sama sekali tidak mengikis jarak mereka. 


"Itu artinya gak perlu nunggu sampe luluskan?" bisik Ali 
makin menggoda. 


Tangan Ali masuk di sela-sela rambut Sisy. Bibirnya 
menyapu pipi kanan gadis itu. "Gua gak tahan baby, gua 
mau lu besok, titik!" 


Nyut! 


Tiba-tiba dada Sisy terasa perih lagi. Detak jantungnya 
berdetak tak karuan. Rasanya nafasnya akan berakhir saat 
itu juga. 


"Duh..., sakit...," Sisy meringis membatin dengan tubuh 
gemetar dia menyembunyikan rasa sakit itu dengan 
memeluk Ali. Membuat Ali berpikir hal yang dilakukan Sisy 
karena dia setuju pada keputusannya. 


Kenapa jantung ku? Kenapa sesakit ini? Apa ini tanda-tanda 
waktu ku akan semakin cepat berakhir? 


Entah kenapa Sisy menangis, menangis di pelukan Ali. 
Membenamkan kepalanya di sana hingga Ali tidak 
menyadari satu tetes air mata Sisy yang mengalir sejak tadi. 


"Jadi lu mau kan baby?" suara bariton Ali yang menuntut 
hanya di balas anggukan Sisy. Tanpa tahu gadis itu tengah 
membatin sedih. 


Maafkan aku Ali, maaf. Mungkin besok kita gak akan 
ketemu lagi. Aku tidak bisa bertahan lagi. Maaf... 


Ali Ingin melepaskan ke dua tangan Sisy dari pelukannya 
karena dia ingin melihat wajah gadis itu. Tapi bukannya 
melihat gadis itu. Sisy malah menolak terlepas dari pelukan 
Ali. 


YYa.jangan dulu. Biarin kek gini dulu," Sisy menolak 
beranjak dari dekapan Ali. Dia masih ingin 
menenggelamkan kepalanya di sana. Bermanja menghirup 
aroma khas maskulin tubuh suaminya. 


"Sisy," Ali bergumam bingung. Tapi dia akhirnya 
membiarkan Sisy di pelukannya. 


Hanyut dalam sebuah pelukan intim yang berlangsung 
hampir dua puluh menit membuat Ali menyadari tubuh 
istrinya tidak sehangat dulu. Tangan Ali yang tadinya masuk 
ke seragam putih Sisy menyentuh perutnya yang dingin 
membuat Ali kaget. 


"Kenapa rasanya dingin sekali?" batin Ali bingung. 


Pada akhirnya dia memaksa menarik tangan Sisy menjauh 
sedikit darinya. Tatapan Ali terarah ke wajah gadis itu. 
Tatapan yang sangat serius. 


"Baby badan lu kenapa dingin banget? Lu sakit kan?" 


Sisy lagi-lagi tersenyum mencoba menenangkan Ali, 
menggeleng lambat, "Tidak apa-apa Ali. Tubuh gua dingin 
cuma karena ac." 


"Sisy gua gak lagi bercanda," nada suara Ali sudah tidak lagi 
bersahabat. 


"Serius Li, cuma karena ac kok makanya tubuh gua dingin 
kek gini." 


"LU kedinginan?" Ali mulai percaya dengan alasan Sisy. 
"Kenapa gak di kecilin temperatur suhunya?" 


"Gak pa-pa Li, gua suka dingin kok." 
"Sisy!" Ali memperlihatkan wajah kekesalannya. 


"Jangan gitu mukanya, serem," Sisy mulai kembali cemberut 
ke arahnya. "Lu bikin gua takut tau." 


Ali mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Menarik 
nafas panjang, menutup matanya lalu kembali mendekatkan 
keningnya ke kening Sisy. Mengatur emosinya. 


"LU yang bikin gua takut baby, gua gak mau lu kenapa-napa 
baby," Ali berbisik di sela ciumannya di pipi kanan Sisy 
turun hingga ke telinga gadis itu. 


"Alii?" cicit Sisy. 


"Gua gak bisa tanpa lu baby," lanjut Ali berbisik di leher 
Sisy. "Kalo lu sampe sakit gua juga bisa sakit mungkin juga 
bisa lebih parah dari itu, gua bisa mati kalo lu gak ada di sisi 
gua. Seperti nama lu Sisy, gua bertahan karna lu di Sisi gua, 
karena di mana ada Ali di situ, di sisinya ada Sisy." 


Dada Sisy terasa nyeri mendengar penjelasan terakhir Ali. 
Rasanya dia sudah tidak kuat untuk bertahan lagi. 


Kenapa rasanya semakin sakit? Mendengar Ali tidak bisa 
hidup tanpa Sisy membuat rasa sakit di dada Sisy semakin 
menjadi-jadi. Karena bagaimanapun Sisy akan pergi dari 
hidupnya. 


"Jangan pernah ninggalin gua baby," bisik Ali lagi kini 
lembut masih di sekitar leher Sisy. Suara Ali terdengar 
lemah tapi sangat lembut. Membuat gadis itu terluka. 
Terluka ingin mengatakan bahwa waktunya tidak akan lama 
lagi. Bahwa dia tidak punya waktu berlama-lama lagi 
dengan Ali. 


Pria itu masih menindihnya di sofa panjang di ruang tengah. 
"Iya gua gak akan ninggalin lu," jawab Sisy sambil melihat 
dua bola mata hitam Ali. 


Setelah kalimat itu mengalun lembut di bibir Sisy, Ali 
kembali mengecup bibir Sisy. Berkali-kali. 


Aku sayang kamu, baby. 


TBC 


Jangan baper!!! 


Cuma cerita!!! 
Setelah ini, sisy beneran pergi.... 


Yang gak sanggup baca silakan mundur dulu dari 
pada aku di maki maki... 


Vote: 1000+ + 
Comment: terserah deh... 


Salam sayang dari ku 
Senin, 04 februari 2019 


Re-post :07.46 wib 
Senin, 18 Januari 2021 


